Ali Anwar 


STATISTIKA UNTUK 
PENELITIAN PENDIDIKAN 


DAN APLIKASINYA DENGAN SPSS DAN EXCEL 


O 


ps3 & 
na 3 ” KOMNOMP 
reva PSO N pama. 
E 
' 1 KN 
NORMAL 3 
BESAR ea 


AN 


IAIT PRESS 


ALI ANWAR 


STATISTIKA UNTUK 
PENELITIAN PENDIDIKAN 


DAN APLIKASINYA DENGAN SPSS DAN EXCEL 


Sanksi Pelanggaran Pasal 44: 
Undang-undang No. 7 Tahun 1987 
Tentang Hak Cipta 


Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau 
memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau 
didenda paling banyak Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), 


Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, 
mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang 
hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
dan/atau didenda paling banyak Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta 
Rupiah). 


ALI ANWAR 


STATISTIKA UNTUK 
PENELITIAN PENDIDIKAN 


DAN APLIKASINYA DENGAN SPSS DAN EXCEL 


Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) 


STATISTIKA UNTUK PENELITIAN PENDIDIKAN 
DAN APLIKASINYA DENGAN SPSS DAN EXCEL 
Oleh Ali Anwar 


x # 298 halaman: 15,5 x 23 cm 
ISBN: 978-979-18633-2-2 


Diterbitkan oleh: IAIT Press 

Program Pascasarjana IAIT Kediri 

Jl. KH. Wahid Hasyim 62 Kediri 64114 
Telp.: 0354 777239, 772879 

Fax.: 0354 777239, 772879 

E-mail: iait.press@yahoo.co.id 


Cetakan pertama: Maret 2009 


KATA PENGANTAR 


Buku ini merupakan buku statistik terapan yang menyajikan 
aplikasi dalam menguji instrumen penelitian, menentukan besarnya 
sampel, mendeskripsikan data dan menganalisisnya serta menguji 
hipotesis dengan menggunakan SPSS dan Excel. Sebagai buku statistik 
terapan buku ini tidak menjelaskan bagaimana rumus-rumus statistik itu 
disusun dan dihasilkan. 

Kehadiran buku ini merupakan tanggung jawab akademik penulis 
karena sejak tahun 2004 penulis mendapat amanat untuk menjadi Ketua 
Analis Data Kuantitatif STAIN Kediri dan sejak tahun 2005 penulis juga 
diminta mengampu Mata Kuliah Statistik Pendidikan pada Program 
Pascasarjana IAIT Kediri. Oleh karena itu, tujuan sederhana dari buku ini 
adalah untuk memenuhi kebutuhan sivitas akademika pada kedua 
perguruan tinggi tersebut baik ketika mahasiswa atau dosen mengadakan 
penelitian dengan pendekatan kuantitatif maupun ketika dosen 
memberikan bimbingan kepada mahasiswanya. 

Buku ini hampir tidak dimungkinkan sampai kepada sidang 
pembaca jika tidak ada peran dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis 
mengucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta Pelatihan 
Metodologi Sosial Keagamaan kerjasama Direktorat Pendidikan Tinggi 
Islam Depag RI dan Sekolah Pascasajana UGM pada tahun 2007 dan 
2008 yang memberikan dorongan agar penulis secepatnya 
merampungkan karya ini. Terima kasih yang sama juga penulis 
sampaikan kepada mahasiswa Program Pascasarjana IAIT Kediri 
angkatan 2007 dan 2008 yang senantiasa menagih terselesaikannya buku 
ini. 

Penghargaan yang tinggi juga penulis sampaikan kepada Dr. 
Kharisudin Agib, M. Ag. Direktur Program Pascasarjana IAIT Kediri 
periode 2003-2008 yang telah memberikan kepercayaan penulis untuk 
mengampu Mata Kuliah Statistik Pendidikan. Penghargaan yang sama 
juga penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Faturahman, Guru Besar 
Fakultas Psikologi UGM yang telah banyak memberi inspirasi kepada 
penulis untuk menulis karya ini. Apresiasi serupa juga penulis sampaikan 
kepada Prof. Fauzan Saleh, Ph. D., Guru Besar Jurusan Ushuluddin 
STAIN Kediri, Prof. Dr. Irwan Abdullah, Guru Besar Fakultas Ilmu 


v 


Budaya UGM dan Direktur Sekolah Pascasarjana UGM, dan Prof. Dr. 
Abuddin Nata, MA. Guru Besar UIN Jakarta yang telah banyak 
“memprovokasi” penulis untuk senantiasa berkarya. Melalui relasi yang 
sedemikian bersahabat dan produktivitas akademik yang tinggi, ketiga 
Guru Besar yang disebutkan terakhir senantiasa dapat dijadikan 
modelling dalam kehidupan ini. 

Melalui buku ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima 
kasih kepada Sahabat penulis yang telah berkenan memberikan cobaan 
dan ujian terhadap perjalanakan akademik penulis. Penulis menduga 
karena pemahaman beliau yang baik tentang al-OGur'an maka beliau 
berusaha untuk menjadi Khalifatu “Ilah yang hendak mempraktikkan OS 
al-Bagarah/2: 214, Ali “Imran/3: 142, dan al-“Ankabut/29: 2. Hal ini 
beliau lakukan sejak proses penerimaan mutasi penulis dari IAIN Bandar 
Lampung ke STAIN Kediri pada tahun 2003, ketika penulis mengajukan 
kenaikan jabatan fungsional ke Lektor Kepala pada tahun 2006, ketika 
proses penyelesaian studi penulis pada program doktor, dan terakhir 
ketika penulis berusaha mencapai karir akademik tertinggi sebagai Guru 
Besar. Hanya saja, ketiga cobaan pertama ternyata Allah dalam waktu 
yang tepat memberi jalan keluar, sedangkan yang keempat, yaitu 
kenaikan jabatan fungsional ke Guru Besar tampaknya untuk sementara 
kehendak Sahabat penulis tersebut tidak bertentangan dengan kehendak 
Allah. Tetapi penulis yakin, sebagaimana Allah janjikan dalam Sirat al- 
Bagarah ayat 214 di atas bahwa pertolongan Allah amat dekat. Oleh 
karena itu, semoga penulis dapat berhasil menghadapi cobaan ini dan 
layak disebut sebagai orang yang beriman dan akhirnya mendapat surga 
di akhirat kelak. 

Tanpa pengertian istri tercinta, Aini Masykurun, dan ketiga anak- 
anak tersayang, Muhammad Medina Almas Ali, Nayl al-Falahi, dan 
Muhammad Fa'ig Ashfa, buku ini hampir tidak mungkin terselesaikan. 
Oleh karena itu, buku ini kupersembahkan buah segenap keluarga 
penulis, semoga hal ini menjadikan Allah memudahkan penulis 
sekeluarga untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat. Tidak hanya itu, 
semoga kehadliran buku merupakan bukti syukur penulis sekeluarga 
kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan. 

Dengan senang hati penulis akan menerima saran untuk perbaikan 
dan kritik jika ada kesalahan. Semoga buku ini bermanfa'at dan kepada 
semua pihak yang memungkinkan buku ini terselesaikan diberikan pahala 
oleh Allah yang berlipat ganda dan hidup dan kehidupannya ke depan 
menjadi lebih barokah dan manfaat, amin. 


Kediri, 25 Maret 2009. 


Ali Anwar 


E-mail: ali anwar03@yahoo.co.id 


vi 


BABI 


BAB II 


DAFTAR ISI 


PENDAHULUAN: Aeon seenak aan 


Sue ge 


TA 


- 


Latar Belakang 

Manfaat Statistik dalam Penelitian Kuantitatif ..... 
Macam-macam Statistik ............... 
Tem Data en anna maan 
Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen .............. 


Pedoman Umum Memilih Teknik Analisis 
Statistik: 20 ee nenas nanda. 


Populasi dan Sampel ...........Joaa. 
Konsep Pengujian Hipotesis ....................o. 


Urut-urutan dalam Menginstall Program SPSS 
Versi 11.5 dan Proses mengaktifkan Menu Data 
Analysis Microsoft Excel ............ooo.ooo 


STATISTIK DESKRIPTIF ........ooocoo. nana. 


A. 
B. 
C. 


Pendahuluan nda 
Aplikasi untuk Penyajian Data dengan SPSS ...... 


Aplikasi untuk Penyajian Data dengan Microsoft 
EXCEI! Kai tnunta mann Kanaan una Sada 


Aplikasi untuk Penyajian Pemusatan, 
Penyebaran, dan Distribusi Data dengan SPSS .... 


Aplikasi untuk Penyajian Pemusatan, 


71 
13 


vii 


BAB III 


BAB IV 


BAB V 


viii 


Penyebaran, dan Distribusi Data dengan 


MICrOSOf EXCEL ijin hn bang amankan 
UJISATU SAMPUL 44 soya ena batsmhanu guna 85 
A...» #PENGAhUlUAN wara xe: rere udin aah kemanan 85 
B. Statistik Parametrik: T-test one sample .............. 85 

1. Aplikasi dengan SPSS .............ooooo 86 

2. Aplikasi dengan Microsoft Excel ................ 91 

C. Statistik Non-Paramettrik ...........oooooo 92 
1. Test BinOMial ..........ooooooooc. 92 

2x “Cu Kuadrat. ye tetesan 94 

3.2 (PES -RUD etnik nanas kumauna 98 
ANALISIS KORELASI “oo... nana 103 
As Pendahuluan (ika eka esa aa 103 
B. Arah: KOFelaSI san mna ntentannenaa sks banana 103 
C. Angka Korelasi ............ aan 104 
D. Macam-macam Teknik Korelasi ....................... 104 
E. Statistik Parametrik ................oomoooo 104 

1. Product Moment... 104 

2. Korelasi Ganda ............ooocoooWoo 115 

32. Korelasi Parsial «ian 120 
F. Statistik Non-parametrik ..............oooooo 126 

1. Koefisien Kontingensi ..............ooo. 126 

2. Spearman Rank ...........o.ooooooo 131 

Ih «Kendal STAU #5 eh ineea hasan 135 
G. Koefisien Penentu ................oooWooWo 139 
ANALISIS REGRESI .......ooooocoWoWoWo.oomm. 141 
AA. Pendahulyah ee 0 an aan 141 
B. Regresi Linear Sederhana....................ooo. 142 

1. Aplikasi dengan SPSS ............ooooo 142 

2. Aplikasi dengan Microsoft Excel................. 149 
C. Regressi Ganda Dua Prediktor ..................o.. 152 

1. Aplikasi dengan SPSS ............ocoooooo 153 

2. Aplikasi dengan Microsoft Excel................. 161 


BAB VI — ANALISIS KOMPARASI we... coommnnannnnakana 
A. Pendahulian .....io..oooom nasa 
B. Macam-macam Teknik Analisis Komparasi ......... 
C. Komparasi Dua Sampel Berkorelasi ..................... 

1. Statistik Parametrik: T-test of related ........ 

2. Statistik Non Parametrik .................... 
a.. MC NEMAF seo estes mens beban 

b.: Sigi. Testws mess nunasanasa 
c. Wilcoxon Matched Paits ....................... 
D. Komparasi Dua Sampel Independen ...................... 
1. Statistik Parametrik: T-test of Independent .. 

2. Statistik Non Parametrik .................... 

a. Fisher Exact Probability ................... 

b,Y TWO Sample sesoenideeainanaa 

Ci Median 'PeSt. sn oi menunya 

d. Mann-Whitney U-Test ..................... 
e. Kolmogorov Semirnov .......J.....J. 

f. Wald WoldfOWitZ ........k 

E. Komparasi k Sampel Berkorelasi ........................... 
1. Statistik Parametrik: One-way Anova ........ 

2. Statistik Non Parametrik ..................... 

a. yk Sample related ............. 

db Cothraii SO ben BER Pase kana 

c. Friedman Two-way Anova ............... 

F. Komparasi k Sampel Independen ................... 
1. Statistik Parametrik: One-way Anova ........ 

2. Statistik Non Parametrik .................... 

a. Yk Sample Independent....................... 

b. Median Extention ...........oooo 

c. Kruskal-Wallis One-way Anova ......... 
Daftar Kepustakaan .......... Jo 
LAMpiTah.ee2genid05 5 ine anna An ANAN Aa nina aa AR EN eNe NN 


165 
165 
165 
166 
166 
172 
172 
176 
184 
190 
190 
204 
204 
209 
213 
218 
224 
228 
232 
239 
239 
239 
243 
241 
251 
251 
258 
258 
262 
265 
271 
213 


Tabel I 


Tabel II 
Tabel III 
Tabel IV 


Tabel V 
Tabel VI 
Tabel VII a 


Tabel VII b 


Tabel VIII 
Tabel IX 
Tabel X 


Tabel XI 
Tabel XII 
Tabel XIII 
Tabel XIV 


DAFTAR LAMPIRAN 


Luas di bawah Lengkungan Kurva Normal dari 0 
Sid Lenkekatu bus enuss Sumunaaasauakn 


Harga-Harga X dalam Test Binomial (Harga- 
Harga dalam Tabel Adalah 0,...) .......i.ooooo 


Harga Factorial ............. Jo 
Nilai-Nilai Chi Kuadrat .................ooooo. 


Harga-Harga Kritis r dalam Test Run Satu 
Sampel, untuk A5 5 Yo... 


Harga-Harga Kritis r dalam Test Run Dua Sampel, 
Untuk AS Ya mena ES an annjonkasai 3 


Harga-Harga Kritis untuk Test Wilcoxon .......... 
Harga-Harga Kritis Man-Whitney U Test.......... 


Tabel — Harga-Harga Kritis dalam Test 
Kolmogorov-SMIIrnOV .........oooooo 


Harga-Harga Z untuk Test Run Wald-Wolfowitz .. 
Nilai-Nilai untuk Distribusi F ...............oo. 
Tabel Nilai-Nilai rho ............ooooo 


Tabel Harga-Harga Kritis Z dalam Observasi 
Distribusi Normal ............... 


Cara Menghitung Nilai Tabel: T, F, x?, dan Z dengan Aplikasi 
Micr0osOft!PXCeL hasan atu nenas sa Naa 


BAB I 
PENDAHULUAN 


A. Latar Belakang 


Selama ini mahasiswa sering merasa bahwa Statistik adalah 
mata kuliah yang sulit dipahami dan dipraktikkan. Perasaan tersebut 
tidaklah berlebihan. Hal ini sesuai dengan temuan Singgih Santoso, 
“Jika orang mendengar kata statistik, maka asosiasi mereka adalah 
tentang sesuatu yang ruwet, memusingkan, penuh dengan rumus- 
rumus yang rumit, membosankan, dan sebagainya.”' Sebagai 
akibatnya mahasiswa yang menulis skripsi dengan pendekatan 
kuantitatif menemukan banyak kesulitan untuk menentukan analisis 
statistik yang tepat dan mengaplikasikan analisis yang telah dipilih. 


Dengan semakin meluasnya ketersediaan komputer pada 
lembaga pendidikan akhir-akhir ini, metode pengajaran Statistik di 
beberapa perguruan tinggi telah mengalami perubahan yang 
dramatis. Kusnandar selanjutnya mengatakan bahwa ketersediaan 
perangkat keras dan lunak komputer telah memberikan banyak 
kemudahan kepada peneliti dalam menganalisis hasil penelitian." Bila 
dahulu ada anggapan bahwa penelitian yang meneliti tiga variabel 
atau lebih hanya dapat dilakukan oleh peneliti setingkat mahasiswa 
S2 atau bahkan S3, dikarenakan sulitnya analisis multivariat, 
sekarang itu hal tersebut dapat dilakukan oleh mahasiswa S1 atau 
oleh peneliti pemula. Singgih Santoso menganggap bahwa 


'Singgih Santoso, Statistik Diskriptif: Konsep dan Aplikasi dengan Microsoft 
Excel dan SPSS, (Yogjakarta: Penerbit Andi, 2003), hlm. iii. 


'Dadan Kusnandar, Metode Statistik dan Aplikasinya dengan Minitab dan Excel, 
(Yogjakarta: Madyan Press, 2004), hlm. 7. 


3Kusnandar, Metode Statistik dan Aplikasinya, hlm. v. 


Pendahuluan 2 


perkembangan Software Statistik yang pesat membuat penggunaan 
metode statistik Multivariat yang sangat komplek menjadi mudah dan 
praktis.” Kalau terhadap statistik Multivariat saja menjadi mudah dan 
praktis, apalagi bagi statistik univariat dan bivariat. 


Kejadian ini, sejauh pengamatan penulis belum banyak terjadi 
di berbagai perguruan tinggi di wilayah Kediri dan sekitarnya. Belum 
dimanfaatkannya teknologi ini untuk analisis statistik boleh jadi 
disebabkan sivitas akademika belum tahu dan masih meragukan 
tentang berbagai efektivitas, kemudahan, dan validitas dari teknologi 
itu atau lembaga tersebut belum memiliki hardware yang dibutuhkan 
untuk aplikasi tersebut. 


Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka penulis 
melalui buku ini berusaha memberikan kesan mudah terhadap 
statistik dengan memberikan contoh dan aplikasinya dengan SPSS 
dan Microsoft Excel. 


B. Manfaat Statistik dalam Penelitian Kuantitatif 
Setidaknya ada 4 (empat) manfaat Statistik dalam penelitian 
kuantitatif: 

1. Untuk menghitung besarnya anggota sampel yang diambil dari 
populasi, sehingga sampel dapat lebih representatif dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 

2. Untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. 
Teknik-teknik untuk mendeskripsikan data sehingga data lebih 
komunikatif: dan 

4. Alat untuk analisis data.” 


C. Macam-macam Statistik 


Statistik dapat dibedakan menjadi dua, deskriptif dan 
inferensial. Statistik Deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 
menggambarkan data atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi 
tidak digunakan untuk generalisasi. Sementara statistik inferensial 
adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan 
hasilnya akan digeneralisasikan. 


“Singgih Santoso, Buku Latihan SPSS Statistik Multivariat, (Jakarta: Elex Media 
Komputindo, 2003), hlm. v. 


3 Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, (Bandung: CV Alfabeta, 2003), hlm. 12. 


Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


Statistik inferensial dapat dibedakan menjadi dua, parametrik 
dan non-parametrik. Statistik parametrik terutama digunakan untuk 
menganalisis data interval atau rasio yang diambil dari populasi yang 
berdistribusi normal. Sedangkan statistik non-parametrik terutama 
digunakan untuk menganalisis data nominal atau ordinal. Atau 
datanya interval atau rasio tetapi tidak berdistribusi normal juga 
menggunakan statistik non-parametrik. Macam-macam statistik itu 
dapat digambarkan seperti di bawah ini: 


STATISTIK 
DESKRIPTIF INFERENSIAL 
PARAMETRIS NON-PARAMETRIS 


Dikarenakan penentuan teknik analisis ditentukan juga oleh jenis 
data, maka di bawah ini akan dijelaskan jenis data dan ciri-cirinya. 


. Jenis Data 


Data hasil penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua: 
kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk 
kalimat, kata, atau gambar. Sedangkan data kuantitatif adalah data 
yang berbentuk angka, atau kualitatif yang diangkakan.' 


Data kuantitatif dapat juga dikelompokkan menjadi dua: diskrit 
dan kontinum. Data diskrit adalah data yang diperoleh dari 
menghitung, bukan mengukur. Data ini sering disebut dengan data 
nominal. Tidak hanya itu, data yang berjenis nominal juga data yang 
diperoleh dengan cara kotegorisasi atau klasifikasi. Contoh: jenis 
pekerjaan diklasifikasi sebagai berikut: pegawai negeri diberi tanda 1, 
pegawai swasta diberi tanda 2, dan wiraswasta diberi tanda 3. Ciri 
data nominal adalah setara, dalam kasus ini pegawai negeri tidak 
lebih tinggi dibanding wiraswasta dan data tipe ini tidak dapat 
dilakukan operasi matematika. 


Sementara data kontinum dikelompokkan menjadi tiga, yaitu 
ordinal, interval, dan rasio. Data ordinal adalah data yang berjenjang 


8 Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, hlm 13-14. 
1 Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, hlm 14-15. 


Pendahuluan 4 


dan berbentuk peringkat, atau dengan kata lain data ordinal adalah 
data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi yang 
berjenjang dan bertingkat. Contoh: kepuasan mahasiswa diklasifikasi 
sebagai berikut: sangat puas diberi tanda 5, puas diberi tanda 4, 
cukup puas diberi tanda 3, tidak puas diberi tanda 2, dan sangat tidak 
puas diberi tanda 1. Ciri data ordinal adalah posisi data tidak setara 
(berbentuk peringkat/berjenjang), tidak dapat dilakukan rumus 
matematika, dan jarak antara dua titik tidak diketahui. Data ordinal 
ini dapat dibentuk dari data interval atau rasio. 


Sedangkan data interval adalah data yang jaraknya sama tetapi 
tidak mempunyai nol absolut atau dengan kata lain bahwa data 
interval adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana 
jarak antara dua titik diketahui. Contoh: temperatur suatu ruangan: 
celcius pada 0” c sampai 100" C. Ciri tipe data interval: tidak ada 
kategorisasi, bisa dilakukan rumus matematika, dan tidak ada nol 
absolut. 


Sementara data rasio adalah data yang jaraknya sama dan 
mempunyai nol absolut atau dengan kata lain data rasio adalah data 
yang diperoleh dengan pengukuran dan ada nol absolut. Contoh: hasil 
pengukuran panjang atau berat. Ciri tipe data rasio, tidak ada 
kategorisasi, dapat dilakukan rumus matematika, dan ada nol 
absolut. 


Bermacam data seperti di atas dapat digambarkan seperti di 


bawah ini: 


8 Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, hlm 14-15. 


5 Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


Contoh data dalam skala pengukuran nominal dan ordinal: 


Skala aya : 
No Penguk. Data Kualitatif Kategori 
1. Sunda 2. Jawa 
Suku d Aa 
01 Kemas — 3.Madura . Lainnya 
Kepemilikan ia » tidak 
motor 
Ka 1. PT 2. SMA 
Pendidikan 
3. SMP 4. SD 
1. Guru 2. Lektor 
Besar Kepala 
Ordinal Jabatan Dosen 
02 3 Tektor 4. Asisten 
i Ahli 
l.A 2. B 
Nilai Akhir 
Mata Kuliah 2G 1 
5 B3 
Contoh data dalam skala pengukuran interval dan rasio: 
Data Kuantitatif Sieala 
Pengukuran 
Suhu (Celcius atau Fahrenheit) interval 
penanggalan (Masehi atau Hijriah) interval 
tinggi (meter) rasio 
berat (kilogram) rasio 
Umur (tahun atau hari) rasio" 


E. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 


Secara umum, salah satu perbedaan antara skripsi, tesis, dan 
disertasi dapat dilihat dari aspek metodologi penelitian. Penulis 
Skripsi dituntut untuk menyebutkan adanya upaya untuk memperoleh 
data penelitian secara akurat dengan menggunakan instrumen 
pengumpul data yang valid. Penulis tesis harus menyertakan bukti- 
bukti yang dapat dijadikan pegangan untuk menyatakan bahwa 


? Kusnandar, Metode Statistik dan Aplikasinya, hlm. 5. 
'0K usnandar, Metode Statistik dan Aplikasinya, hlm. 6. 


Pendahuluan 6 


instrumen pengumpul data yang digunakan cukup valid. Bagi penulis 
disertasi, bukti-bukti validitas instrumen pengumpul data harus dapat 
diterima sebagai bukti-bukti yang tepat." Dalam skripsi, 
penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pengumpulan data 
tidak harus dikemukakan, sedangkan dalam tesis terlebih lagi dalam 
disertasi, penyimpangan itu harus dikemukakan beserta alasan- 
alasannya, sejauh mana penyimpangan tersebut, dan sejauh mana 
penyimpangan tersebut dapat ditoleransi." 


1. Langkah-Langkah Penyusunan Instrumen 
Penyusunan suatu instrumen biasanya dilakukan setelah 
suatu konsep yang ingin diukur didefinisikan secara jelas. 

Definisi tersebut sudah harus dapat disampaikan dalam wujud 

pertanyaan atau pernyataan. Dalam bahasa metodologi definisi 

yang dimaksudkan sudah harus operasional. Cara untuk 
mengoperasionalkan definisi, menurut Ancok, paling sedikit ada 
tiga cara yaitu: 

a. Mencari definisi-definisi tentang konsep yang telah ditulis di 
dalam literatur oleh para ahli. Kalau sekiranya sudah ada 
definisi yang cukup operasional untuk ditumpahkan ke dalam 
suatu instrumen, definisi tersebut dapat langsung digunakan. 
Tetapi bila definisi yang dikemukakan oleh para ahli belum 
begitu operasional, maka peneliti harus menjabarkan definisi 
tersebut seoperasional mungkin. Dengan demikian akan lebih 
mudahlah kita menyusun pertanyaan. 


b. Kalau sekiranya di dalam literatur tidak diperoleh definisi 
konsep yang ingin diukur, maka peneliti harus 
mendefinisikan sendiri dengan menggunakan pemikirannya 
sendiri. Untuk lebih memantapkan definisi operasional yang 
dibuat, sebaiknya peneliti mendiskusikan definisi tersebut 
dengan ahli-ahli lain. Setelah definisi yang dibuat cukup 
mantap, barulah definisi tersebut diwujudkan dalan bentuk 
pertanyaan yang akan menjadi komponen instrumen yang 
akan dibuat. Cara yang kedua ini dapat dilakukan dengan 
cara kebalikan dengan cara yang di atas. Kita tidak memulai 
dari menyusun definisi sendiri, tetapi peneliti mengumpulkan 
lebih dahulu bagaimana pendapat para ahli lewat diskusi. 


MAli Saukah dkk., Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Malang: Universitas Negeri 
Malang (UM), 2000), hlm. 3. 


'2AJli Saukah dkk., Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, hlm. 3. 


7 Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


Setelah cukup banyak kesamaan pendapat di kalangan para 
ahli terhadap definisi suatu konsep, kemudian disusun 
definisi operasional konsep yang bersangkutan. 


c. Dengan menanyakan langsung kepada para responden. 
Berdasarkan aspek-aspek yang dijelaskan responden tersebut 
disusun pertanyaan yang akan menjadi komponen 
instrumen. 


Pendapat Ancok di atas dapat disederhanakan sebagai 
berikut. 


a. Seluruh variabel, yang dalam istilah Ancok disebut konsep, 
yang terdapat dalam judul penelitian dijabarkan menjadi sub 
variabel. 


b. Menentukan indikator dari setiap sub variabel. 


c. Menjabarkan masing-masing indikator menjadi beberapa 
deskriptor. 


d. Merumuskan setiap deskriptor menjadi butir-butir pertanyaan 
atau pernyataan. 


Agar setiap butir instrumen memenuhi validitas internal 
dan eksternal, maka penyusunan instrumen tersebut harus 
mengacu dan berdasarkan pada teori dan fakta empiris. Masing- 
masing butir instrumen harus diteliti satu persatu untuk melihat 
apakah pertanyaan atau pernyataan tersebut sudah memenuhi 
persyaratan dalam penulisannya. 


Di dalam menulis pertanyaan atau pernyataan, menurut 
Ancok, hal-hal berikut ini perlu diperhatikan: 


a. Hindari pertanyaan atau pernyataan yang dapat menimbulkan 
lebih dari satu pengertian. 


b. Hindari pertanyaan atau pernyataan yang tidak relevan 
dengan dimensi konsep yang akan diukur. 


c. Hindari pertanyaan atau pernyataan yang diperkirakan orang 
akan setuju atau tidak setuju. 


d. Gunakan bahasa yang mudah dimengerti, jelas, dan singkat. 


Bpjamaludin Ancok, Teknik Penyusunan Skala Pengukur, (Yogjakarta: Pusat Studi 
Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, 2002), hlm. 8-9. 


Pendahuluan 8 


2. 


e. Setiap pertanyaan atau pernyataan harus berisikan satu hal 
saja.  Hindarkan pertanyaan atau pernyataan yang 
mengandung dua atau lebih permasalahan." 


Langkah-langkah tersebut perlu dilakukan agar responden 
mendapatkan kemudahan untuk mengisi instrumen yang 
diajukan. 


Prosedur Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 


Setelah instrumen selesai disusun dan diaudit oleh tenaga 
ahli, selanjutnya diujicobakan kepada sebagian responden yang 
menjadi sampel penelitian tersebut yang jumlahnya paling sedikit 
30 orang. Jumlah responden yang lebih dari 30 orang biasanya 
cukup memadai untuk taraf uji-coba. Hal ini disebabkan 
distribusi skor akan mendekati distribusi normal. 


Hasil uji-coba ini kemudian akan digunakan untuk 
mengetahui sejauh mana instrumen yang telah disusun memiliki 
validitas dan reliabilitas. Suatu instrumen yang baik harus 
memiliki validitas dan reliabilitas. 


Validitas ialah indeks yang menunjukkan sejauh mana 
suatu instrumen betul-betul mengukur apa yang perlu diukur. 
Timbangan hanya valid untuk mengukur berat, tidak valid untuk 
mengukur panjang. Sebaliknya meteran hanya valid bila 
digunakan untuk mengukur panjang. 


Selama ini uji validitas dilakukan dengan menggunakan 
korelasi antara skor item dan Skor Total (Item-Total 
Correlation). Korelasi antara skor item dengan skor total 
haruslah signifikan berdasarkan ukuran statistik tertentu. Bila 
sekiranya skor semua pertanyaan atau pernyataan yang disusun 
berdasarkan dimensi konsep berkorelasi dengan skor total, maka 
dapat dikatakan bahwa instrumen tersebut mempunyai validitas. 


Validitas yang seperti ini, menurut Ancok, disebut dengan 
validitas konstruk (construct validity)." Bila instrumen telah 
memiliki validitas konstruk berarti semua item yang ada di dalam 
instrumen itu mengukur konsep yang ingin diukur. 


Bila instrumen yang disusun hanya memiliki jumlah item 
yang sedikit (kurang dari 30 item), maka harus dilakukan koreksi 


14 Ancok, Teknik Penyusunan, hlm. 18. 
5 Ancok, Teknik Penyusunan, hlm. 21. 


9 Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


terhadap angka korelasi yang diperoleh karena angka korelasi 
tersebut kelebihan bobot. Kelebihan bobot itu terjadi karena skor 
item yang dikorelasikan dengan skor total ikut sebagai komponen 
skor total, dan hal ini menyebabkan angka korelasi terjadi lebih 
besar. Dengan semakin banyak jumlah item, pengaruh skor item 
terhadap membesarnya angka korelasi dengan skor total akan 
semakin kecil. 


Sedangkan rumus untuk mengoreksi koefisien korelasi 
skor item dengan skor total adalah berikut ini. 


Toga (r.tp)(SDy) - (SDx) 
V(SDy) 4 (SDx) - 2(r.tp)(SDx)(SDy) 


Keterangan: 

r.pg — angka korelasi setelah dikoreksi 
r.tp — angka korelasi sebelum dikoreksi 
SDy- standard deviasi skor total 

SDx- standar deviasi item 


Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa uji validitas 
konstruk dilakukan dengan menggunakan korelasi antara skor 
item dan skor total yang dicari dengan rumus Pearson Product 
Moment." 


Contoh: 


Peneliti sedang mengadakan penelitian tentang 
Pengaruh Kompetensi Guru terhadap Prestasi belajar Siswa. 
Peneliti menjabarkan variabel Kompetensi Guru ke dalam 4 
(empat) sub variabel, yaitu kompetensi paedagogik, 
kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi 
kepribadian. Instrumen yang digunakan — untuk 
mengumpulkan data tentang variabel kompetensi guru 
adalah angket sedangkan prestasi belajar siswa dikumpulkan 
datanya dengan menggunakan dokumentasi. Masing-masing 
sub variabel dari variabel kompetensi guru dijabarkan 
dengan panduan teori dan fakta di lapangan. Misalkan, item- 
item pertanyaan yang dijabarkan dari sub variabel 
kompetensi paedagogik berjumlah 30. Sedangkan jumlah 
item untuk sub variabel lainnya menyesuaikan. 


1 Prosedur analisis Person Product Moment dapat dibaca pada Bab IV, hlm. 104- 
115. 


Pendahuluan 


10 


Setelah instrumen yang berupa angket selesai disusun dan 
dimintakan persetujuan kepada tenaga ahli, maka instrumen 
tersebut diujicobakan kepada 30 orang calon responden. 
Sedangkan data yang didapatkan dari sub variabel kompetensi 
paedagogik adalah sebagai berikut. 


101 


Na 


ae 


127 
109 
113 


tg) 
al 


MN jerjajajaja 


100 
85 
89 

117 

126 


Ie efseles| - 


N Tt 
“Jalal 


Ss jaNjalanjal jala 


OIsjo|s Isjalals 


Ojajols 


RIis|T|u|v|iw|x|y|z laalaplacjaD| AE 


23 


X9 | Xyo | in | Kya | a53 DX Das Die | Rap D Xie | X0 | Kon | Kan | X22 | R03 | X04 | Kas | Koe | Kar | Koe | Xa0 | X0 Jiml 


MINJO|/P 


L 


K 


ba 
Tt 
Tt 


“ kafe esfen eafen 


lagi 


bai KonN Koni be ai Kon N be ai Kas N KomN be al Kas N KogiN Kas N Kawin Be ai Kosi Kas” N Kos 
va Pen jer Tua Tr Jua Pon Per Jua Pen Tea Tea Pr Jun Per Jen aa 


s (ea fa es en Jar Jen few ea feafen 


NjaAis Isa 
cal er jan Jaa er 


aloajalala 
ajeaja lela 
saj 


sa fi AE 


Besa 


ne Hlilj 
X5 | Sg | Sp | Xg 


Pn 


Ajo jer ja er eren 


ani 
al 


cal 
alel joola 2|5 


sajaleale jer 
(eren jer Jean 
ca er Jenjun je lea 


AN 


ON jen jen ja Jen jera 


ar ja - ea len er Pan Tea 
TN Koni be ai Koni bea bea Kon Ka 


sll 
NJAIN 
NJAIN 


11 


Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


Data di atas kemudian dicari koefisien korelasinya, yaitu 
korelasi skor item dengan skor total. Salah satu cara untuk 
mencari koefisien korelasi antara skor item dengan skor total 
adalah menggunakan Data Analysis yang aplikasinya sebagai 
berikut: 


a. Setelah datanya diinput, dijumlahkan dan diberi label seperti 
contoh di atas, klik Tools pada worksheet Microsoft Excel, 
lalu seret ke Data Analysis sebagai berikut. 

KI Microsoft Excel - uji validitas 
Elle Edit View Insert Format | Tools | Data 


Oka kBAaA- Options... 
PEN 


Window He 


, 


AalB|c|oje|r|c 1 
b. Setelah itu pilihlah Correlation, dengan cara klik dua kali 
atau klik Ok. 


Data Analysis 


Analysis Tools 


Anoya: Single Factor 
Anoya: Two-Factor With Replication 
Anova: Two-Factor Without Replication 


Descriptive Statistics 
Exponential Smoothing 

F-Test Two-Sample for Yariances 
Fourier Analysis 

Histogram 


c. Setelah keluar gambar seperti berikut ini, klik pada kolom 
yang ada di depan Input Range, lalu bloklah seluruh data 
yang sudah diinput. Aktifkan Label in First Row. Karena 
outputnya juga banyak, maka pilihlah New Worksheet Ply 
untuk Output options. 


Correlation 
Input 


Input Range: $A$1:$AE$31 & 


Grouped By: @ Columns 
(“ Rows 


Output options 
(“ Output Range: sj 
@“ New Worksheet Ply: 


(“ New Workbook 


d. Berikut ini adalah output aplikasi di atas. Karena jumlah item 
pertanyaan untuk sub variabel kompetensi paedagogik ini 


12 


Pendahuluan 


l 


7 


0 


Li 


g 


7 


0 


06 


7 


0 


1 


7 


Of rx 


F 


LT 


F 


I) 


berjumlah 30, maka tidak diperlukan aplikasi rumus untuk 


mengoreksi koefisien korelasi tersebut. 


reo| 
va |zzo | 


DARA 20 jon (arti Dae 


io To ara ago wo ola 


yah Ox jeexjoex jacx| gx) sex | gx 


ter jer jars joex loe ex Danar er jare jenjang 6x 


djol(njajailslr 


px jar yr y ox Do px Lex | zx 
Hlolaja(a/» 


“Tari 
1x 
g 


lah 


jum 
2 (dua), 


ini pasti 


dibandingkan dengan rey dengan dk 


AN keputusan untuk menentukan item yang valid 


sampel dikurangi variabel, yang dalam hal 


digunakan Thitung 


e. 


Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


dikatakan valid, akan tetapi kalau Ihiung X Itabei Maka item 
tersebut disimpulkan tidak valid. Berdasarkan r tabel untuk 
dk 28 dan taraf nyata (a): 0,05, didapatkan skornya Travet: 
0.0s:2850,374, maka seluruh item adalah valid. 


yaitu item dan total. Manakala Ihiung 2 Itavei Maka item 


Selanjutnya akan dibicarakan mengenai uji reliabilitas. 
Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu 
alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Reliabilitas 
menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten bila 
dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang 
sama, dengan instrumen yang sama. 


Seharusnya setiap instrumen memiliki kemampuan untuk 
menghasilkan pengukuran yang konsisten. Pada instrumen yang 
dibuat untuk mengukur fenomena fisik seperti berat atau panjang 
suatu benda, konsistensi hasil pengukuran bukanlah suatu hal 
yang sulit untuk diperoleh. Tetapi untuk pengukuran gejala non- 
fisik seperti sikap, opini, dan persepsi tentang perilaku, bukanlah 
hal yang mudah. Dalam pengukuran gejala sosial boleh dikatakan 
hampir tidak pernah terjadi hasil pengukuran ulang yang persis 
sama dengan hasil pengukuran sebelumnya. 


Setidaknya ada 4 (empat) teknik untuk menguji reliabilitas 
instrumen, yaitu test-retest, belah dua, paralel, dan konsistensi 
internal. 


Test-retest dilakukan dengan cara instrumen diujicobakan 
sebanyak dua kali. Interval waktu antara ujicoba pertama dan 
kedua sebaiknya sekitar 15 sampai dengan 30 hari. Apabila 
interval waktu terlalu pendek dikhawatirkan responden masih 
ingat terhadap jawaban yang pertama, sehingga responden 
cenderung hanya mengulangi jawaban pertama, tetapi kalau lebih 
lama dikhawatirkan sudah terjadi perubahan pada diri responden 
terkait dengan sesuatu yang diteliti. 


Sebagai contoh: instrumen yang telah diujicobakan di atas, 
yang telah dianalisis validitasnya, diujicobakan untuk kedua 
kalinya. Setelah instrumen diisi responden dan diberi skor, maka 
data dari ujicoba yang kedua tersebut dapat ditabulasikan. Untuk 
mengetahui reliabilitas instrumen tersebut, maka dikorelasikan 
antara skor total ujicoba pertama dan skor total ujicoba kedua. 


Sedangkan data hasil ujicoba kedua ditabulasikan berikut 
ini.. 


Pendahuluan 14 


NN er jala 


PD GC DG oC ai 


jer ja “jala si ajajan T- ca loo —jol1- Om 00 
— lala sol — loo Neo ajola sololeo —lal- co leo ca 
—Al-l- A A.A Al- A —Al-I- 


LA AB AC AD AE 


2 


ai 


Kap | Xo3 | Xng | Kas | Xag AAA Xgg | X30 |jral 


AW BUSI 


s| 
X9 | Xgo | X1 


Ol 
bas Ti 


39 Z4 | 1s 


K 


ai 
Sg (S1 


Pi 


aj ala 


Skor koefisien korelasi antara skor total ujicoba pertama dan 
ujicoba kedua seperti disajikan berikut ini. 


& 


Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


Berdasarkan hasil analisis tersebut diketahui bahwa 
Ihiungnya sebesar 0,988. Manakala Thing 2 Ttaver Maka item 
dikatakan reliabel, akan tetapi kalau Thitung £ Iraber Maka item 
tersebut disimpulkan tidak reliabel. Berdasarkan r tabel untuk dk 
28 dan taraf nyata (a): 0,05, didapatkan skornya Trabet: 0.0s:22-0,374, 


maka instrumen tersebut reliabel atau handal. 


Sedangkan teknik kedua adalah belah dua. Bila kita ingin 
menggunakan teknik belah dua sebagai cara untuk menghitung 
reliabilitas instrumen, instrumen yang disusun, menurut Ancok, 
harus memiliki cukup banyak item. Jumlah item sekitar 50-60 
adalah jumlah yang cukup memadai. Makin besar jumlah item 
reliabilitas yang diperoleh akan makin bertambah baik." 


Langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: 


a. Menyajikan instrumen kepada sejumlah responden, 
kemudian dihitung validitas itemnya. Item-item yang valid 
dikumpulkan menjadi satu, yang tidak valid dibuang. 


b. Membagi item-item yang valid tersebut menjadi dua belahan. 
Untuk membelah instrumen menjadi dua dilakukan dengan 
dengan cara: pertama, membagi item dengan acak (random). 
Separuh masuk belahan pertama yang separuh lagi masuk 
belahan kedua, kedua, membagi item berdasarkan nomor 
genap-ganjil. Item yang bernomor genap dikelompokkan 
sebagai belahan pertama, sedangkan yang bernomor ganjil 
dikelompokkan sebagai belahan kedua. 


c. Skor masing-masing item pada tiap belahan dijumlahkan. 
Langkah ini akan menghasilkan dua skor total untuk masing- 
masing responden, yakni skor total belahan pertama dan skor 
total belahan kedua. 

d. Mengkorelasikan skor total belahan pertama dengan skor 
total belahan kedua dengan menggunakan teknik korelasi 
Pearson Product Moment. 

e. Selanjutnya skor koefisien korelasi product moment tersebut 
dimasukkan dalam rumus berikut: 


2r.tt 
l-4r.tt 


r.tot — angka reliabilitas keseluruhan item 


r.tot — 


17 Ancok, Teknik Penyusunan, hlm. 31-32. 


Pendahuluan 16 


r.tt ' — angka korelasi belahan pertama dan belahan kedua 


Misalkan didapatkan angka korelasi belahan pertama dan 
belahan kedua sebesar 0,69. Selanjutnya angka korelasi 
tersebut dimasukkan ke dalam rumus di atas, hasilnya adalah: 


— 2x0,69 
14-0,69 


Selanjutnya angka korelasi tersebut dibandingkan dengan 
Trsber Untuk derajat kebebasan V2 jumlah item dikurangi 2. 
Seandainya item yang dibelah semula berjumlah 50, maka 
derajat kebebasannya ada pada 23. Pada dk 23 dan taraf nyata 
(2) 5W dari didapati Itabel: 0,03:23: 0,413. Karena Ihitung 2 Tabel, 
maka disimpulkan kalau instrumen tersebut reliabel. 


bi 


Teknik yang ketiga adalah paralel, yang sering juga 
disebut teknik ekuivalen. Pada teknik ini, penghitungan 
reliabilitas dilakukan dengan membuat dua jenis instrumen 
dengan redaksi yang berbeda tetapi mengukur aspek yang sama. 
Kedua instrumen tersebut diberikan kepada responden yang 
sama, kemudian dicari validitasnya untuk masing-masing jenis. 


Untuk menghitung reliabilitas perlu mengkorelasikan skor 
total dari kedua jenis instrumen tersebut. Teknik korelasi yang 
dipakai ialah teknik korelasi product moment yang rumus serta 
penghitungannya telah dibahas sebelumnya. 


Sedangkan teknik yang keempat adalah teknik uji 
konsistensi internal. Di antara beberapa uji konsistensi internal, 
Alpha Cronbach adalah yang paling sering digunakan. Oleh 
karena itu, pada kesempatan ini akan dicontohkan aplikasi teknik 
ini baik menggunakan SPSS maupun Micrososft Excel. 


Untuk aplikasi SPSS ini sekaligus dapat digunakan untuk 
menguji validitas data, di samping menguji reliabilitasnya. 
Sedangkan prosedurnya adalah sebagai berikut. 

a. Setelah data diinput, untuk contoh ini digunakan data yang 
telah diuji validitasnya di atas, lalu klik Analyze Y Scale Y 
Reliability Analysis..., sebagaimana gambar berikut ini. 


Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


uji validitas - SPSS Data Editor 


&-M Graphs Utilities 


- ne ri Reports 
sis sala sj Descriptive Statistics 
1 2 iml Tn “Al Tables 
1 Compare Means 

General Linear Model 

Mixed Models 

Correlate 

Regression 

Loglinear 

Classify 

Data Reduction , 

Nonparametric Tests | 
Time Series 


DNOwoasuogasO 
JSI al Wal Wu 
vans woman susi) 


Sa DR MO Ol 


Multidimensional Scaling (PROXSCAL)... 


b. Setelah keluar gambar seperti berikut ini, destinasikan 
seluruh skor ke Item, dan Model masih dibiarkan Alpha, 
lalu klik Statistics. 


IM Reliability Analysis 


Model: | Alnha 


(List item labels Statistics... 


c. Setelah keluar gambar seperti berikut ini, aktifkan Item, 
Scale, dan Scale if item deleted, lalu klik Continue, lalu 
klik Ok. 


Reliability Analysis: Statistics 


— Deseriptives for CInter-ltem— 
IY Item Can 

3 ancel | 
Y Scale |” Covariances 


IM Scale ifitem deleted | Help | 


J 


- Summaries 1 ANOYA Table — 
|” Means € None 
|” Variances C“ Etest 


(” Covariances (“ Friedman chi-sguare 
” Correlations (“ Cocehran chi-sguare 


( Hotelling's T-sguare |” Tukey's test of additivity 


|” Intraclass correlation coefficient 


Pendahuluan 


d. Berikut ini adalah output analisis Alpha Cronbach. 


RELIABILITY ANALYSIS 


1. X1 

2. X2 

3. X3 

4. X4 

5. X5 

6. X6 

1. XI 

8. X8 

9. X9 

10. X10 
11. X11 
12. X12 
13. X13 
14. X14 
15. X15 
16. X16 
17.  X17 
18. X18 
19. X19 
20.  X20 
21. X21 
22. X22 
23.  X23 
24. X24 
25. X25 
26. X26 
27. X27 
28. X28 
29.  X29 
30. X30 


Statistics for Mean 


Mean 

3,6333 
2,9333 
3,3667 
3,4333 
3,1333 
3,7000 
3,6000 
3,2333 
3,2333 
3,8000 
3,7000 
3,4667 
3,7667 
3,4333 
3,7667 
3,5667 
2,9333 
3,7000 
3,4333 
2,9333 
3,6000 
2,9000 
3,3333 
3,6667 
3,0667 
3,7667 
3,6000 
3,1000 
3,2333 
3,7333 


SCALE 102,7667 


Std Dev Cases 
1,0981 30,0 
17849 30,0 
19643 30,0 
8584 30,0 
19732 30,0 
9154 30,0 
19322 30,0 
1,0063 30,0 
1,0726 30,0 
19248 30,0 
19879 30,0 
1,0417 30,0 
19353 30,0 
19714 30,0 
19353 30,0 
1,0063 30,0 
8683 30,0 
19523 30,0 
1,0400 30,0 
8683 30,0 
1,0372 30,0 
17589 30,0 
19223 30,0 
19223 30,0 
8683 30,0 
19714 30,0 
19322 30,0 
19948 30,0 
1,0400 30,0 
1,0148 30,0 
Variance Std Dev 
298,8747 17,2880 


- SCALE (ALPHA) 


N of 


Variables 


30 


18 


Output pertama ini menunjukkan tentang rata-rata skor 
per-item, dan standard deviasinya. 


RELIABILITY ANALYSIS 


Item-total Statistics 
Scale 
Mean 
if Item 
Deleted 
X1 99,1333 
X2 99,8333 
X3 99,4000 


Scale 
Variance 
if Item 
Deleted 
272,6023 
276,6954 
285,1448 


Corrected 


Item- 
Total 


Correlation 


16913 
18258 
13930 


- SCALE (ALPHA) 


Alpha 

if Item 
Deleted 
19360 
19353 
19394 


Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


X4 99,3333 287,4713 13665 19395 


X5 99,6333 276,0333 16770 19363 
X6 99,0667 285,6506 14003 19392 
X7 99,1667 274,6954 17544 19355 
X8 99,5333 279,3609 5500 19377 
X9 99,5333 276,6023 15920 19373 
X10 98,9667 284,7920 14238 19390 
X11 99,0667 274,3402 17199 19358 
X12 99,3000 2791138 15366 19379 
X13 99,0000 283,7931 14509 19387 
X14 99,3333 282,0920 14854 19384 
X15 99,0000 284,6207 11240 19390 
X16 99,2000 278,3034 15825 19373 
X17 99,8333 284,6264 14606 19386 
X18 99,0667 285,3747 ,3914 19394 
X19 99,3333 280,2989 5024 19383 
X20 99,8333 280,0747 16209 19370 
X21 99,1667 274,1437 16887 9361 
X22 99,8667 276,5333 18624 9351 
X23 99,4333 284,9437 4201 19390 
X24 99,1000 276,1621 17132 19360 
X25 99,7000 279,3897 16453 19368 
X26 99,0000 283,5172 14406 19389 
X27 99,1667 274,1437 17730 19353 
X28 99,6667 275,5402 16766 19363 
X29 99,5333 277,9126 15733 19375 
X30 99,0333 281,9644 14660 19387 
Reliability Coefficients 

Nof Cases - 30,0 N of Items — 30 

Alpha - 9395 


Output kedua ini menunjukkan tentang rata-rata skor 
jumlah seluruh item apabila jumlah item yang ada pada baris 
tersebut dihapus. Sebagai contoh, bahwa skor 99,1333 yang ada 
pada baris X1 adalah hasil dari jumlah seluruh skor (3083) 
dikurangi dengan jumlah skor dari X1 (109) dibagi 30. Pada 
kolom ketiga menampilkan varians dari skor seluruh item apabila 
jumlah salah satu item dihilangkan. Sedangkan kolom keempat 
adalah koefisien korelasi antara item dan skor total yang telah 
diberikan koreksi dengan rumus. 


Pendahuluan 20 


ed (r.tp)(SDy) - (SDx) 
V(SDy)' 4 (SDX)? - 2(r-tp(SDXY(SDY) 
Keterangan: 
r.pg — angka korelasi setelah dikoreksi 
r.tp — angka korelasi sebelum dikoreksi 
SDy- standard deviasi skor total 
SDx- standar deviasi item 


Skor pada kolom keempat (Corrected item-total corralation) 
digunakan untuk menguji validitas instrumen. Sebagaimana 
sudah dijelaskan di atas bahwa pengambilan keputusan untuk 
menentukan item yang valid digunakan Thiung dibandingkan 
dengan Tee dengan dk jumlah sampel dikurangi variabel, yang 
dalam hal ini pasti 2 (dua), yaitu item dan total. Manakala Ihitung 2 
Ita maka item dikatakan valid, akan tetapi kalau Thitung £ Itabet 
maka item tersebut disimpulkan tidak valid. Berdasarkan r tabel 
untuk dk 28 dan taraf nyata (a): 0,05, didapatkan skornya Travet: 
0.05:2250,374, maka seluruh item adalah valid kecuali item nomor 
4. Hanya saja karena jumlah item instrumen berjumlah 30, maka 
semestinya tidak diperlukan adanya aplikasi koreksi dengan 
rumus di atas. Padahal skor koefisien korelasi antara item 4 
dengan skor jumlah sebelum koreksi adalah 0,4091 yang berarti 
juga lebih tinggi dibanding 0,374. 

Sedangkan kolom kelima adalah skor koefisien alpha 
apabila skor itemnya dihapus. Apabila masing-masing skor 
koefisien alpha dibandingkan dengan Traber: 0.00s2s3-0,374, maka 
seluruh item adalah reliabel. Kesimpulan dikuatkan dengan 
koefisien alpha secara keseluruhan sebesar 0,9394 yang lebih 
besar dibanding rabe: 0.0s22-0,374, maka seluruh item adalah 
reliabel. 


Sedangkan prosedur menguji Alpha Cronbach dengan 
Microsoft Excel adalah sebagai berikut: 


a. Setelah data diinput, lalu dihitung jumlah skor item yang 
diperoleh dari masing-masing responden. 


b. Menghitung kuadrat jumlah skor item yang diperoleh dari 
masing-masing responden. 


c. Menghitung varians masing-masing item. 


Mengaplikasikan rumus Alpha Cronbach, seperti di bawah 
ini. 


21 Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


di mana 
sa 
9 -— N 
N 

Keterangan 
r11 5 Reliabilitas instrumen 
k - Banyaknya item instrumen 
pa $ — Jumlah varians item 
Ng — Varians total 
N — Jumlah responden. 


Sedangkan aplikasi penjelasan di atas dapat dilihat 
pada aplikasi Microsoft Excel berikut ini. 


AlJar| Ar AG AH AI 

1» lm 

2/5 
33 /117| gs) oo” | 
34 
35 | 25 (Formula A33 2 (A65-((A32/21/80))/30 
36 16 (Formula AE32 — |-suma2s:a0827 
371 25 Formula AF35 — (-(AF32-((r3212)180))10 
38 9 Formula AF36 — (-0019y1-(RE331AF35) 


65 | 431/11431 


Hasil analisis dengan Microsoft excel juga menghasilkan 
skor koefisien alpha yang sama dengan hasil penghitungan 
SPSS yaitu 0,9395. 


F. Pedoman Umum Memilih Teknik Statistik 


Terdapat bermacam-macam teknik statistik yang dapat 
digunakan menguji hipotesis. Teknik statistik mana yang akan 
digunakan tergantung pada interaksi tiga hal: macam data, terpenuhi 
tidaknya asumsi, dan bentuk hipotesisnya. Sedangkan prosedur 
penentuan teknik analisis tersebut dapat dilihat pada bagan berikut 
ini. 


Pendahuluan 22 


BAGAN 
PROSEDUR PENENTUAN TEKNIK ANALISIS 


TIPE DATA 


INTERVAL/RASIO 
DISTRIBUSI DATA 


NORMAL 
JUMLAH DATA 
BESAR (»30) 


STATISTIK 
PARAMETRIK 


Berdasarkan bagan di atas dapat dipahami bahwa data 
penelitian yang akan dianalisis dengan menggunakan analisis 
parametrik disyaratkan bertipe interval atau rasio, distribusi datanya 
normal, dan jumlah sampelnya 30 atau lebih. Data penelitian yang 
bertipe nominal atau ordinal, teknik analisis yang dapat digunakan 
adalah analisis non-parametrik. Data interval atau rasio yang tidak 
berdistriusi normal juga menggunakan analisis non-parametrik. 
Demikian juga data interval atau rasio yang berdistribusi normal 
tetapi jumlah sampelnya kurang dari 30 juga menggunakan analisis 
non-parametrik. 


NOMINAL/ORDINAL 


STATISTIK NON 
PARAMETRIK 


KECIL (x30) 


Secara singkat dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 


BENTUK HIPOTESIS 
MACAM | Deskriptif : Komparatif (Lebih dari Ta 
DATA (Satu Komparatif (Dua Sampel) dun sampel) Asosiatif 
5 (hubungan) 
Variabel) Related Independen Related | Independen 
Binomial Mc Fisher Exact y fork » Contingency 
NOMINAL Nemar Probability Sample X fork Coefficient 


23 


Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


1 One Sample 
Sample x Two Cochran 
Sample () 
Median Test 
Mann- Median 
Sign Test Whitney U Extention Spearman 
Test Friedman Rank 
ORDINAL | Run Test | Wilcoxon Two-way | Kruskal- Correlation 
Matched | Kolmogorov- Anova Wallis One 
Pairs Smirnov Way Kendall Tau 
Anova 
Wald- 
Woldfowitz 
Pearson 
Product 
Gia One-way Moment 
INTERVAL T-test of T-test of Anova Anova . 
t-test . Partial 
RASIO Related independent Correlation 
Two-way Two-way 
Anova Anova Multiple 
Correlation 


Buku ini akan menjelaskan secara keseluruhan teknik statistik 
di atas dengan menggunakan aplikasi SPSS maupun Microsoft Excel. 


G. Populasi dan Sampel 


Istilah populasi dan sampel tepat digunakan jika penelitian 
yang dilakukan mengambil sampel sebagai subjek penelitian. Akan 
tetapi jika sasaran penelitiannya adalah seluruh anggota populasi, 
akan lebih cocok digunakan istilah subyek penelitian, terutama dalam 
penelitian eksperimental. Dalam survai, sumber data lazim disebut 
responden" dan dalam penelitian kualitatif disebut informan” atau 


subyek tergantung pada cara pengambilan datanya. 


1. Pengertian Populasi dan Sampel 


Populasi, menurut Nazir, adalah "kumpulan dari individu 


dengan kualitas dan ciri-ciri yang ditetapkan.” Sedangkan 
Surakhmad kelihatannya mendefinisikan populasi 
sekelompok subyek, baik manusia, gejala, nilai test, benda- 


sebagai 


'8R esponden adalah seseorang yang merespons pertanyaan atau pernyataan dari 
peneliti terkait dengan keadaan diri responden sendiri. 


“Informan adalah seseorang yang dapat memberikan informasi tentang keadaan 
yang terkait dengan dirinya sendiri dan juga keadaan orang atau hal lain. 


20 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 271. 


Pendahuluan 24 


benda, atau peristiwa yang diberlakukan generalisasi dari sebuah 
penelitian." Senada dengan definisi Surakhmad, Fraenkel dan 
Wallen, sebagaimana dikutip Riyanto, juga mendefinisikan 
populasi sebagai "kelompok yang menarik peneliti, di mana 
kelompok tersebut oleh peneliti dijadikan sebagai obyek untuk 
menggeneralisasikan hasil penelitian”? Sedangkan Sugiyono 
mendefinisikan populasi dengan “wilayah generalisasi yang 
terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.” 


Berangkat dari empat definisi di atas, setidaknya ada tiga 
hal yang perlu diperhatian terkait populasi. Pertama, populasi 
menjadi wilayah generalisasi dari kesimpulan analisis data 
sampel: kedua, jumlah populasi, dan ketiga, karakteristik dari 
populasi. 

Sedangkan sampel, menurut Nazir, adalah "bagian dari 
populasi.” Surakhmad memberi batasan sampel dengan ”bagian 
dari populasi yang dipandang representatif terhadap populasi.”” 
Sedangkan Riyanto menganggap bahwa sampel adalah 
”sembarang himpunan yang merupakan bagian dari suatu 
populasi.”8 Sedangkan Sugiyono membatasi sampel dengan 
”bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 
tersebut.” “ 


Penulis berpendapat bahwa sampel tidak hanya bagian dari 
populasi, tetapi yang terpenting sampel harus mencerminkan 
karakteristik dari populasi. Oleh karena itu, penjelasan yang 
akurat tentang karakteristik populasi penelitian perlu diberikan 
agar besarnya sampel dan cara pengambilannya dapat ditentukan 
secara tepat. Tujuannya adalah agar sampel yang dipilih benar- 


21 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah: dasar, Metode, dan Teknik, 


(Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 93. 


63. 


2 Yatim Riyanto, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Surabaya: SIC, 2001), hlm. 


2S giyono, Statistika untuk Penelitian, hlm. 72. 

2 Nazir, Metode Penelitian, hlm. 271. 

a Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, hlm. 93. 
2 Riyanto, Metodologi Penelitian Pendidikan, hlm. 63. 
“Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, hlm. 73. 


25 Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


benar representatif, dalam arti dapat mencerminkan keadaan 
populasinya secara cermat. Kerepresentatifan sampel merupakan 
kriteria terpenting dalam pemilihan sampel dalam kaitannya 
dengan maksud menggeneralisasikan hasil-hasil penelitian 
sampel terhadap populasinya. Jika keadaan sampel semakin 
berbeda dengan karakteristik populasinya, maka semakin besar 
kemungkinan kekeliruan dalam generalisasinya. 


Jadi, hal-hal yang dibahas dalam bagian Populasi dan 
Sampel adalah (a) identifikasi dan batasan-batasan tentang 
populasi atau subyek penelitian, (b) besarnya sampel: serta (c) 
prosedur dan teknik pengambilan sampel. 


2. Teknik Penentuan Besarnya Sampel 


Selama ini banyak mahasiswa S1 ketika memaparkan 
tentang sub bab populasi dan sampel hanya menjelaskan tentang 
jumlah populasi tanpa menjelaskan karakteristiknya. Sedangkan 
ketika menentukan besarnya sampel mahasiswa sering mengutip 
pendapat Suharsimi Arikunto berikut ini. 


Untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subjeknya 
kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga 
penelitiannya merupakan penelitian populasi. 
Selanjutnya, jika jumlah subjeknya besar dapat diambil 
antara 10-154 atau 20-2596 atau lebih, tergantung 
setidaknya setidak-tidaknya: 


a. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga, dan 
dana. 


b. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap 
subjek, karena hal ini menyangkut banyak sedikitnya 
data. 


c. Besar kecilnya resiko yang ditanggung peneliti. 
Untuk penelitian yang resikonya besar, tentu saja jika 
sampel besar, hasilnya akan lebih baik. (Sic!) : 

Ketentuan di atas semestinya sudah direvisi oleh Suharsimi 

Arikunto sendiri pada buku tersebut pada halaman berikutnya, 

Penentuan besarnya sampel dengan persentase seperti 

yang dahulu banyak digunakan tampaknya kini sudah 

harus ditinggalkan. Agar diperoleh hasil penelitian yang 

lebih baik, diperlukan sampel yang baik pula, yakni betul- 

betul mencerminkan populasi. Supaya perolehan sampel 


2g uharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: 
Rineka Cipta, 2002), hlm. 112. 


Pendahuluan 26 


lebih akurat, diperlukan rumus-rumus penentuan 

besarnya.” 

Oleh karena itu, yang perlu diperhatikan ketika 
menentukan besarnya sampel adalah jumlah populasi, 
karakteristik populasi, dan tingkat kesalahan yang ditoleransi. 


Berikut ini akan diberikan contoh aplikasi dua rumus untuk 
menentukan besarnya sampel apabila populasinya hiterogin. 
Rumus pertama digunakan apabila jumlah populasi diketahui 
sedangkan rumus kedua digunakan apabila jumlah populasi tidak 


diketahui. 
Rumus pertama adalah rumus Issac and Michael sebagai 
berikut: 
2 x N.p.g 
dAN-1)t-y.p.g 

Keterangan: 
S : Jumlah sampel 
ye :  Diambilkan dari ena untuk tingkat kesalahan (a) 196: 

6,634891: untuk 596: 3,841455, dan untuk 1096: 

2,7105541. 
N  : Jumlah populasi 
p : Jumlah proporsi populasi, misalkan dari 1000 kali 


pelemparan koin yang jatuh burung sebanyak 597, 
maka p- 597/1000. Akan tetapi kalau proporsi tidak 
diketahui, maka digunakan angka 0,5. 


g : 1 dikurangi nilai proporsi. Seandainya nilai proporsi 
597/1000, maka nilai g adalah 403/1000. 
d : Kesalahan yang ditoleransi. 


Apabila rumus di atas diaplikasikan untuk jumlah populasi - 
1000, p — 0,5, g — 0,5 dan kesalahan yang ditoleransi — 0,05, 
maka caranya sebagai berikut: 


3,481x1100x0,5x0,5 


258 5 
0,05 x(1000 - 1) 4 3,481x0,5x0,5 


29$uharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, hlm. 113. 


27 


Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


Untuk mempermudah pembaca 


ketika 


menentukan 


besarnya sampel, berikut ini disajikan tabel yang menyajikan 
jumlah populasi, jumlah sampel sebagai aplikasi rumus Issac and 
Michael di atas yang diperbandingkan dengan jumlah sampel 


menurut Krejcie. 


TABEL 
JUMLAH SAMPEL 
N S, | S N S, | S? N S, | S 
10 10 10 220 135 | 140 1200 270 | 291 
15 14 14 230 139 | 144 1300 215 | 297 
20 19 19 240 142 | 148 1400 2179 | 302 
25 23 24 250 146 | 152 1500 283 | 306 
30 28 28 260 149 | 155 1600 286 | 310 
35 32 32 270 152 | 159 1700 289 | 313 
40 36 36 280 155 | 162 1800 292 | 317 
45 40 40 290 158 | 165 1900 294 | 320 
50 44 44 300 161 169 2000 297 | 322 
55 48 48 320 167 | 175 2200 301 | 327 
60 51 52 340 172 | 181 2400 304 | 331 
65 55 56 360 177 | 186 2600 307 | 335 
70 58 59 380 182 | 191 2800 310 | 338 
15 62 63 400 186 | 196 3000 312 | 341 
80 65 66 420 191 | 201 3500 317 | 346 
85 68 70 440 195 | 205 4000 320 | 351 
90 72 13 460 198 | 210 4500 323 | 354 
95 15 76 480 202 | 214 5000 326 | 357 
100 18 80 500 205 | 217 6000 329 | 361 
110 84 86 550 213 | 226 7000 332 | 364 
120 89 92 600 221 | 234 8000 334 | 367 
130 95 97 650 221 | 242 9000 335 | 368 
140 100 | 103 700 233 | 248 10000 | 336 | 370 
150 105 | 108 750 238 | 254 15000 | 340 | 375 
160 110 | 113 800 243 | 260 20000 | 342 | 377 
170 114 | 118 850 241 | 265 30000 | 344 | 379 
180 119 | 123 900 251 | 269 40000 | 345 | 380 
190 123 | 127 950 255 | 274 50000 | 346 | 381 
200 127 | 132 1000 258 | 218 15000 | 346 | 382 
210 131 136 1100 265 | 285 100000 | 347 | 384 


Pendahuluan 28 


Keterangan: 
N : Jumlah populasi 
Si : Jumlah sampel, aplikasi rumus Issac and Michael, 


untuk tingkat kesalahan (a): 0,05, dan proporsi: 0,5. 


S, : Jumlah sampel menurut Krejcie untuk tingkat 
kesalahan (a) 0,05. 


Apabila jumlah populasi tidak diketahui/tidak terbatas, 
maka dapat digunakan rumus berikut ini: 


n-(JPpg 
e 

Keterangan: 

n : Jumlah sampel 

z : Diambilkan dari Zeser untuk tingkat kesalahan (@) 

190: 2,58: untuk 596: 1,96, dan untuk 1090: 1,645. 

e 1 Kesalahan yang ditoleransi. 

p : Jumlah proporsi populasi. 

g » 1 dikurangi nilai proporsi. 


Apabila rumus di atas diaplikasikan untuk tingkat kepercayaan — 
9540, p — 0,5, g — 0,5 dan kesalahan yang ditoleransi — 0,05, 
maka caranya sebagai berikut: 


384 — (A20 2 x0,5x0,5 
0,05 


Prosedur dan Teknik Pengambilan Sampel 


Di samping itu, ketika jumlah sampel sudah dapat 
ditentukan, maka yang juga perlu ditentukan adalah teknik 
sampling dengan mendasarkan pada katakteristik dari populasi 
tersebut. 


Pada dasarnya teknik sampling dapat dikelompokkan 
menjadi dua, yaitu random sampling dan non-random sampling. 
Teknik sampling yang dikategorikan sebagai random sampling 
adalah simple random sampling, proportionate stratified random 
sampling,  disproportionate stratified random sampling, 
systematic sampling, cluster random sampling, dan two-stage 
random sampling. Sedangkan yang termasuk non-random 


29 Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


sampling adalah purposive sampling, accidental sampling, dan 
snowball sampling. Untuk lebih mudahnya dapat dilihat pada 


bagan berikut ini. 
TEKNIK 
SAMPLING 
RANDOM | NON- RANDOM 
SAMPLING SAMPLING 
Simple Random Purposive 
Sampling Sampling 
Proportionate Accidental 
Stratified Sampling Sampling 
Disproportionate Snowball 
Stratified Sampling Sampling 
Systematic 
Sampling 
Cluster Random 
Sampling 
Two-Stage 
Random Sampling 


4. Prosedur dan Teknik Pengambilan Sampel 


a) Random Sampling 


Random sampling, yang sering juga disebut probability 
sampling, adalah teknik pengambilan sampel yang 
memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur dalam 
populasi untuk menjadi sampel. Yang termasuk teknik 
random sampling adalah beberapa teknik sampling berikut ini. 


1) Simple Random Sampling 


Teknik simple random sampling adalah teknik 
pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama 
bagi setiap unsur dalam populasi untuk menjadi sampel. 
Teknik ini dilakukan bila anggota populasi dianggap 
homogen. 


Pendahuluan 


30 


Aplikasi simple random sampling ini dapat 
dilakukan dengan berbagai cara, misalnya seluruh anggota 
populasi dicatat dan diambil satu persatu seperti dalam 
arisan. Selain itu, dapat menggunakan nomor random yang 
biasanya disertakan dalam buku-buku statistik atau 
metodologi penelitian. Dengan perkembangan software 
komputer, aplikasi simple random sampling ini menjadi 
lebih cepat. 

Contoh: 


Seorang peneliti berkeinginan mengetahui motivasi 
belajar siswa kelas I MTs Madrasah Hidayatul 
Mubtadi'm Lirboyo sebanyak 729. Jumlah yang akan 
diambil untuk dijadikan sampel berdasarkan 
rumusnya Issac and Michael adalah 236. Dikarenakan 
populasinya dianggap homogen, maka digunakan 
simple random sampling. 


Caranya: 


a. Setelah nomor dan nama siswa diinput, klik Tools Y 
Data Analysis..., seperti berikut ini. 


EI Microsoft Excel - simple random sampling 


Bj File Edit Yiew Insert Format | Tools Data Window He 


DewWakan- ika Options... 
Aoa ema 
A B (& p—T—T— 


Data Analysis 
Analysis Tools 


Exponential Smoothing 

F-Test Two-Sample for Yariances 
Fourier Analysis 

Histogram 

Moving Average 

Random Number Generation 
Rank and Percentile 

Regression 


t-Test: Paired Two Sample for Means 


c. Setelah itu, klik kotak Input Range lalu bloklah seluruh 
nomor populasi yang berjumlah 729 yang sudah diinput. 
Lalu ketiklah angka 236 (jumlah sampel). Pilihlah 
tempat untuk output nomor siswa yang akan dijadikan 
sampel dengan cara memilih salah satu pilihan di 
Output options. 


31 


Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


Sampling 


Input 
OK 

Input Range: $A$1:$A$729 & area 
|” Labels — coeel | 
Sampling Method Help 
(“ Periodic 

Period: 
@ Random 

Number of Samples: 


Output options 

( Output Range: 

(“ New Worksheet Ply: 
(“ New Workbook 


d. Setelah keluar hasilnya, maka nomor sampel tersebut 
dapat diurutkan, dengan submenu yang ada di 
Micrososft Excel, yaitu melalui Data Y Sort. Apabila 
ada nomor yang sama, maka salah satu nomor dapat 
dihapus dan nomor tersebut dalam daftar populasi juga 
dihapus lalu diulangi lagi untuk mengambil sampel 
seperti dijelaskan di atas sampai jumlah sampel yang 
ditentukan terpenuhi. 


EI Microsoft Excel - simple random sampling 


File Edit View Insert Format Tools Data Window 


Dewa sBbaA- 2 | MO 10016 
Di 5 K 305 
E 
1 1 Ahmad 305 
z3 2 Sodig 673 
3 Ali 562 
4 Faig 86 
5 Muhammad 403 
| 6 | 6 Almas 678 
T.Anam 258 


2) Proportionate Stratified Random Sampling 
Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai 
anggota/unsur yang berstrata secara proporsional. 
Contoh: 
Seorang peneliti akan meneliti tentang motivasi 


berpretasi siswa MTs MHM Lirboyo Kediri. Jumlah 
populasi adalah 2.055 siswa. Jumlah siswa kelas I 


Pendahuluan 


32 


sebanyak 729 (35,47 90), kelas II sebanyak 681 (33,14), 
dan kelas III sebanyak 645 (31,39 90). 


Berdasarkan aplikasi rumus penentuan besarnya 
sampel dari Issac and Michael diketahui bahwa manakala 
jumlah populasinya 2.055, maka didapatkan jumlah 
sampelnya 298. Dari 298 sampel tersebut, 35,4790 
diambilkan dari kelas I, yaitu sebanyak 106: 33,146 
diambilkan dari kelas II, yaitu sebanyak 99 siswa, dan 
31,399o dari kelas III, yaitu sebanyak 94 siswa. 
Selanjutnya, untuk memilih 106 siswa dari 729 siswa kelas 
1, 99 siswa dari 681 siswa kelas II, dan 94 siswa dari 645 
siswa kelas III dilakukan secara random yang 
penjelasannya telah diberikan di atas. 


3) Disproportionate Stratified Random Sampling 


Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai 
anggota/unsur yang berstrata secara tidak proporsional. 


Contoh: 


Diadakan penelitian tentang frekwensi penulisan karya 
ilmiah. Di lembaga, tempat penelitian dilakukan, 
memiliki dosen yang berpendidikan S3 sebanyak 7 
orang, S2 sebanyak 87 orang, dan S1 sebanyak 5 orang. 


Berdasarkan aplikasi rumus penentuan besarnya 
sampel dari Issac and Michael diketahui bahwa manakala 
jumlah populasinya 99, maka didapatkan jumlah sampelnya 
71. Dikarenakan jumlah dosen setiap strata tidak 
proporsional, maka sampel untuk dosen yang 
berpendidikan strata S3 dan S1 diambil semua, sedangkan 
sisanya, yaitu sebanyak 65 dosen dipilih secara random dari 
87 dosen yang berpendidikan S2. 


4) Systematic Sampling 


Teknik systematic sampling merupakan pengambilan 
sampel berdasarkan nomor urut ke k dalam populasi. 
Pengambilan sampel secara acak hanya dilakukan pada 
awalnya saja, sedangkan pengambilan sampel kedua dan 
seterusnya digunakan interval tertentu sebesar k. 


Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


Contoh: 


Seorang peneliti berkeinginan mengetahui motivasi 
belajar siswa kelas I MTs Madrasah Hidayatul 
Mubtadi'in Lirboyo sebanyak 729. 


Berdasarkan aplikasi rumus penentuan besarnya 
sampel dari Issac and Michael diketahui bahwa manakala 
jumlah populasinya 729, maka didapatkan jumlah 
sampelnya 236. Untuk mendapatkan sampel sebanyak 236 
dari 729 dapat digunakan kelipatan 3. Hanya saja nomor 
pertama yang harus digunakan apakah 1, 2, atau 3 
ditentukan secara acak. 

Teknik systematic sampling ini dianggap lebih 
mudah dibandingkan dengan simple random sekalipun. 
Oleh karena itu, teknik ini sering dijadikan alternatif dari 
teknik simple random sampling. 


5) Cluster Random Sampling 

Teknik ini digunakan apabila kerangka sampling 
yang memuat elemen populasi tidak tersedia. Cluster 
Random Sampling yaitu teknik sampling yang 
menggunakan kumpulan atau kelompok (cluster) elemen 
populasi sebagai dasar penarikan sampel. 

Contoh: 
Diadakan penelitian tentang pengaruh sertifikasi 
terhadap produktifitas kerja guru. 

Karena peneliti tidak memiliki data tentang jumlah 
guru yang sudah mendapat sertifikat professional pada 
setiap sekolah, maka peneliti menentukan sampel 
berdasarkan sekolahnya. 


6) Two-Stage Random Sampling 
Teknik ini merupakan penggabungan dari dua teknik 
samping. 
Contoh: 


Peneliti menggabungkan teknik Cluster Random 
Samping dan Simple Random Sampling. 

Cara yang ditempuh adalah menentukan cluster yang 
dijadikan sampel secara random, setelah itu elemen dari 


Pendahuluan 


34 


cluster yang akan dijadikan sampel juga ditentukan secara 
random. 


Untuk mendapatkan sampel yang representatif, peneliti 
diperkenankan menggabungkan berbagai teknik sampling 
sepanjang teknik tersebut memungkinkan didapatkannya 
sampel yang sesuai dengan karakteristik populasi. 


b) Non-Random Sampling 


Non-random sampling, yang sering juga disebut non- 
probability sampling, adalah teknik pengambilan sampel yang 
tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur dalam 
populasi untuk menjadi sampel. Yang termasuk teknik non- 
random sampling adalah beberapa teknik sampling berikut ini. 


1) Purposive Sampling 
Purposive sampling, dikenal juga dengan judgement 
sampling, adalah teknik penarikan sampel yang didasarkan 
pada tujuan penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian 
tersebut, peneliti menentukan kriteria sampel yang akan 
diambilnya. 


Contoh: 


Dilakukan penelitian tentang kualitas karya ilmiah 
guru yang akan mengajukan kenaikan pangkat ke 
IV/b, maka sampel sumber datanya adalah dosen dan 
peneliti yang produktif menulis karya ilmiah. Teknik 
sampling ini lebih cocok digunakan dalam penelitian 
kualitatif. 


2) Accidental Sampling 


Teknik ini sering juga disebut convenience sampling. 
Peneliti yang menggunakan teknik ini akan menjadikan 
sampel siapa saja yang ketemu dengannya apabila orang 
tersebut dianggap cocok sebagai sumber data. Teknik ini 
digunakan apabila peneliti tidak memungkinkan untuk 
mengidentifikasi karakteristik elemen populasi secara jelas. 
Data yang didapatkan dengan teknik ini mempunyai 
kelemahan untuk digunakan generalisasi terhadap populasi. 


3) Snowball Sampling 


Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel 
secara berantai. Mula-mula peneliti memilih satu dua 


35 


H. 


Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


orang, dan setelah mendapatkan data dari orang tersebut, 
peneliti meminta informasi kepada siapa lagi harus 
menggali data untuk mendapatkan data yang lebih spesifik 
dan detail. Teknik ini banyak digunakan dalam penelitian 
kualitatif. 


Berdasarkan penjelasan di atas, ketika akan memilih 
sampel dari populasi, peneliti harus memperhatikan bahwa teknik 
sampling yang dipilih memungkinkan dapat menghasilkan data 
yang dapat digunakan membuat generalisasi, dapat menghasilkan 
presisi yang tinggi, sederhana, mudah dilaksanakan, dan 
memberikan sevalid mungkin data tentang populasi dengan 
biaya, tenaga, dan waktu yang minimal. 


Konsep Pengujian Hipotesis 

Pada dasarnya menguji hipotesis itu adalah menaksir parameter 
populasi berdasarkan data sampel. Terdapat dua cara menaksir, a 
point estimate dan interval estimate. Yang disebutkan pertama adalah 
suatu taksiran parameter berdasarkan suatu nilai data sampel 
sedangkan yang kedua adalah suatu taksiran parameter populasi 
berdasarkan nilai interval data sampel.” 


Menaksir parameter populasi menggunakan nilai tunggal 
mempunyai resiko kesalahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan 
menggunakan interval estimate. Makin besar taksiran maka akan 
semakin kecil kesalahannya tetapi tingkat ketelitian taksiran semakin 
rendah. Untuk selanjutnya kesalahan taksiran ini dinyatakan dalam 
peluang yang berbentuk prosentase. Biasanya dalam penelitian 
kesalahan taksiran ditetapkan lebih dahulu, yang digunakan adalah 
54 dan 190. Tingkat kesalahan ini selanjutnya dinamakan tingkat 
signifikansi." 

Dalam setiap pengujian hipotesis, kita harus selalu 
memutuskan apakah menerima ataukan menolak Ho dan selalu ada 
kemungkinan bahwa kita membuat kesalahan dalam pengambilan 
keputusan tersebut. Kesalahan tersebut terjadi ketika kita menolak 
suatu hipotesis yang benar atau menerima hipotesis yang salah. 
Kedua jenis kesalahan ini diberi nama secara khusus dalam pengujian 
hipotesis: 


0Kusnandar, Metode Statistik dan Aplikasinya, hlm. 86-88. 
31Kusnandar, Metode Statistik dan Aplikasinya, hlm. 86-88. 


Pendahuluan 36 


1. Salah jenis I. Kesalahan ini terjadi ketika kita menolak Ho 
padahal Ho benar. Peluang terjadinya kesalahan ini dinyatakan 
dengan a dan disebut taraf signifikansi. 


2. Salah tipe II. Kesalahan ini terjadi ketika kita menerima Ho 
padahal Ho salah. Peluang terjadinya kesalahan ini dinyatakan 
dengan PB, yang disebut dengan power of statistical test.” 

Dalam pengujian hipotesis kebanyakan digunakan kesalahan 


tipe I yaitu berapa persen kesalahan untuk menolak hipotesis nol (Ho) 
yang benar. Sebagai ilustrasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 


Daerah Knitisf 

Penolakan Ho 
Titik Daerah Titik 
Kntis Penerimaan Ho Kritis 


Sebagaimana dijelaskan bahwa software yang akan digunakan 
untuk menganalisis data penelitian dalam buku ini adalah SPSS dan 
Microsoft Excel. Oleh karena itu, dalam sub bab berikut ini akan 
dijelaskan urut-urutan dalam menginstall SPSS dengan menggunakan 
versi 11.5 dan bagaimana cara menginput data. Setelah itu akan 
dijelaskan juga bagaimana mengaktifkan sub menu Data Analysis 
pada Program Miscrosoft Excel. 


2 Dadan Kusnandar, Metode Statistik dan Aplikasinya, hlm. 150. 


37 Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


I. Urut-Urutan dalam Menginstall Program SPSS Versi 11.5 dan 
Proses Mengaktifkan Menu Data Analysis Microsoft Excel 


Proses menginstall SPSS versi 11.5 adalah sebagai berikut: 


1. Masukkan CD SPSS pada CD ROM, maka secara otomatis akan 
keluar sebagaimana gambar di bawah ini. Klik Install SPSS 
untuk menginstallnya. 


uih SPSS 11.5 for Windows 


SPSS 11.5 


Install SPSS 

Install SmartViewer 
Installation Instructions 

Install Internet Explorer 6.0 
Install Acrobat Reader 5.0 
Install SPSS Data Access Pack 
Browse the CD-ROM 

Exit 


Welcome to the SPSS for Windows Setup program. This 
program will install SPSS for Windows on your computer. 


Itis strongly recommended that you exit all Windows programs 
before running this Setup program. 


Click Cancel to guit Setup and then close any programs you have 
running. Click Nest to continue with the Setup program. 


WARNING: This program is protected by copyright law and 
international treaties. 


Unauthorized reproduction or distribution of this program, or any 
portion of it, may result in severe civil and criminal penalties, and 
will be prosecuted to the maximum extent possible under law. 


3. Setelah keluar gambar seperti di bawah ini klik Yes. 


Pendahuluan 38 


Software License Agreement 


Please read the following software license agreement. You will 
need to use the scroll bars to read the complete text. 


THIS LICENSE AGREEMENT IS YOUR PROOF OF LICENSE. 

THIS IS A LEGAL AGREEMENT FOR A SINGLE-USER LICENSE OF 

THE SOFTWARE BETWEEN YOU (EITHER AN INDIVIDUAL OR ENTITY) 
AND SPSS INC. If you do not agree to the terms of this 

License Agreement, immediately return the package. This 

License Agreement shall apply only if you have not signed 

another SPSS License Agreement for this software. 


This software is protected by both United States copyriaht 
law and intemnational copyright treaty provisions. 


LICENSE 


Do you accept the terms as set forth above? 


Setup will install SPSS for Windows in the following directory. 
To install to this directory, click Nest. 


To install to a different directory, click Browse and select another 
directory. 


You can choose not to install SPSS for Windows by clicking 
Cancel to exit Setup. 


Destination Directory 
C-Program FilesiSPSS 


5. Setelah keluar gambar seperti di bawah ini ketiklah Serial 
Number dari program tersebut lalu klik Next. 
User Information 


Enter your name, organization, and the serial number that is 
printed on the CD-ROM case. 


Name: Ali Anwar 
Organization: — |SBS Kediri 


Serialnumber: 123456789 


39 


Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


6. Setelah keluar gambar seperti di bawah ini klik Next. 


Setup Type 


Select the type of installation you prefer. 


Program will be installed with the most common 
options. Recommended for most users. 


Program will be installed with minimum reguired 
options. 


You may choose the options you want to install. 
Recommended for advanced users. 


IT Software uses licenses from remote license server 


—— 


(“ Network or site license installation for shared use. 


Server name orIP'address 


8. Setelah keluar gambar seperti di bawah ini ketik Lisensi I: yang 
biasanya disertakan dalam CD program tersebut, lalu Klik Update. 


Product license codes 


SPSS ships with one or more license codes that govern the 
products you may install. Please enter the license codes one at a 
time, then press Update to update the license status. 


30001359390 


Update 


SPSS for Windows Base - unlicensed 
SPSS Regression Models - unlicensed 
SPSS Advanced Models - unlicensed 
SPSS Tables - unlicensed 

SPSS Trends - unlicensed 


License status: 


'SPSS Missing Value Analysis - unlicensed 
SPSS Map - unlicensed 
SPSS Tables Original - unlicensed 


« Back Cancel 


Pendahuluan 


40 


9. Setelah keluar gambar seperti di bawah ini ketik Lisensi II, lalu 
Klik Update selanjutnya klik Next. 


Product license codes 


SPSS ships with one or more license codes that govern the 
products you may install. Please enter the license codes one ata 
time, then press Update to update the license status. 


30001374190 


License status: Update 


SPSS for Windows Base - licensed 
customer ID 2 
for version 14.0.x 
expires 9/1/2022 

SPSS Regression Models - icensed 
for version 14.0.x 
expires 9/1/2022 

SPSS Advanced Models - licensed 
for version 14.0.x 
expires 8/1/2029 

SPSS Tables - icensed 
for version 14.0.x “ 


« Back Caneel 


10. Setelah keluar gambar seperti di bawah ini klik Next. 


Select Options 


SPSS Advanced Models (2.5 MB) 
SPSS Tables (3.0 MB) 

SPSS Trends (1.0 MB) 

SPSS Categories (1.0 MB) 

SPSS Conjoint (1.0 MB) 

SPSS Exact Tests (0.8 MB) 

SPSS Missing Value Analysis (1.0 MB) 
SPSS Map (20.0 MB) 

SPSS Tables Original (0.7 MBJ 


« Back Cancel 


11. Setelah keluar gambar seperti di bawah ini tunggu sampai 
keluar gambar berikutnya. 


£.SP3$ 11,3 tor Windows Setup: 


41 Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


12. Setelah keluar gambar seperti di bawah ini klik Next. 


Ready To Install Files 


Setup is ready to begin the file transfer operation. Please 
review the information below. If you need to make changes, 
please backup and make corrections before continuing. 


Current Settings: 


Target Directory: 
C-Program Files1SPSS 


Components: 
Sample Data 
BASIC Seripting 
Production mode facility 
Statistics Coach (reguires IE4.0 or higher) 


SPSS Options: 
SPSS Regression Models 
SPSS Advanced Models 


13. Setelah keluar gambar seperti di bawah ini berarti proses instalasi 
sedang berlangsung. Tunggu sampai keluar gambar berikutnya. 


11.5 tor Windown Satup 


Inetaling Wstog5 wae 


BE 


14. Setelah keluar gambar seperti di bawah ini klik Next kalau ingin 
mendaftarkan program tersebut kepada SPSS Programmer, akan 
tetapi kalau tidak diperlukan pendaftaran tersebut klik Register 
Later dan selanjutnya klik Next. 

Electronic registration 


Registered users receive regular information on products and 
product updates. You have not yet registered this product. 
Select the ontion vou orefer. 


(“Register now 
Be 


Pendahuluan 42 


15. Setelah keluar gambar seperti di bawah ini klik Launch ... dan 
klik juga Display... untuk menghilangkan tanda contengan dan 
selanjutnya Finish berarti instalasi selesai. 

Setup Complete 


SPSS for Windows Setup is now complete. 


PL wa 


IF Display the ReadMe file now? 


You may run SPSS for Windows by selecting the application 
icon in the program group. 


Sedangkan untuk aplikasi program SPSS versi 11.5 dan cara 
menginput datanya adalah sebagai berikut: 
1. Klik Start, lalu 
2. seret ke SPSS for windows, lalu 


3. seret ke SPSS 11.5 for windows, lalu klik, sebagaimana gambar di 
bawah ini. 


& Set Progam Access and Defauts 


4. Setelah keluar gambar seperti berikut ikon SPSS yang ada di depan 
Open..., kalau anda akan membuka data SPSS yang telah dibuat, 
tetapi kalau tidak klik Cancel. 


43 Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


SPSS for Windows 


What would you ike to do? 


PKI  Runthe tutorial 


HC Iypeindata 


CC Bunan eristing guery 
(C Cieate new guery using Database Wizard 


(& Open an existing data source 


— 


xgl & Openanother type of file 
More Files, 


Ci 


aa 


5. Setelah keluar gambar seperti berikut berarti lembar SPSS siap untuk 
digunakan mengetik data penelitian. Dalam lembar ini ada dua sheet: 
yaitu Data View untuk pengetikan Data, dan Variable View untuk 


J4 el) Aj “ilee) man “Ia 
Tyo | wan | Oscmue | Latar | Vanes | Maung | Cuma | Aan | Kasus | 2 


FEE Dan er Awara var 


Papa Tri 
san KA aama 


6. Misalkan kita akan memasukkan data penelitian tentang produktifitas 
kerja pegawai sebelum dan setelah mendapatkan kendaraan dinas 
seperti di bawah ini. 


Pendahuluan 44 


uji t paired - SPSS Data Editor 


File Edit View Data Transform Analyze Graph: 


SM 8) || 5 elpj 


1: sebelum 76,85 


7. Setelah data dimasukkan pada data view, maka klik variable view 
untuk memberikan penjelasan tentang berbagai variabel itu. 


uji t paired - SPSS Data Editor 


File Edit Yiew Data Transform Analyze Graphs Utlities Window Help 


saga) ole ejaan | 


Type | Width | Decimals | Label | Walues | Missing | Calumns | Align | Measure 
1 Nurneric 8 2 None None E Right Scale 
Po 2|sesudah — Numeric 8 2 None None 8 Right Scale 


8. Setelah selesai, lalu simpan data itu dan siap untuk dianalisis. 


Di samping menggunakan SPSS, buku ini juga berusaha 
menggunakan Microsoft Excel untuk memberikan contoh aplikasi dari 
analisis statistik yang dipaparkan. Aplikasi Microsoft Excel sedapat 
mungkin diaplikasikan dengan tiga cara yaitu melalui Data Analysis, 
aplikasi function, maupun aplikasi rumus-rumus statistik dengan berbagai 
prosedurnya. Dari tiga cara tersebut, sub menu Data Analysis belum 
terinstall ketika program Microsoft Excel itu diinstall. Cara mengaktifkan 
program tersebut adalah sebagai berikut: 


1. Klik Tools Y Add-Ins..., sebagaimana gambar berikut ini. 


KI Microsoft Excel - Book1 


sj File Edit View Insert Format | Tools | Data Window Help 
Dewa BAY 4/V Sera. LN | 
Al - k & Error Checking... 

A B (& Speech » 
1 
5 1» Share Workbook... 
3 Track Changes , 
4 
5 
6 Protection » 
7 Online Collaboration » 
2 Goal Seek... 
10 Scenarios... 
1 Formula Auditing » 
12 
13 Tools on the Web... 
14 Macro , 
15 Add-Ins... 
1R 


45 Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


2. Setelah keluar gambar berikut ini klik pada kotak Analysis ToolPak 
dan Analysis ToolPak — VBA lalu klik Ok, sebagaimana gambar 
berikut ini. 


Add-Ins 


Add-Ins available: 


W Analysis ToolPak 

Ml Analysis ToolPak - VBA 
Conditional Sum Wizard 

(Euro Currency Tools 

JP Internet Assistant VBA 

(” Lookup Wizard 

| Solver Add-in 


Analysis ToolPak - VBA 
VBA functions for Analysis ToolPak 


3. Setelah selesai, maka akan keluar sub menu Data Analysis pada 
menu Tools, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini. 


EI Microsoft Excel - Book1 


Elle Edit View Insert Format | Tools | Data Window Help 
DeWAaSA, 4S dna.. 7 N 
A1 - k & Error Checking... 

A B Cc | Share Workbook... k 

1 
m i L 

5 Protection » 
3 Online Collaboration » 
2 Formula Auditing » 
6 Tools on the Web... 
TA Add-Ins... 
E Customii 
9 Customize.., 
10 Options... 
11 Data Analysis... | 
12 s 
13 
14 


4. Ketika sub menu Data Analysis itu diklik, maka akan keluar gambar 
yang berisi berbagai teknik analisis, sebagaimana terlihat pada 
gambar berikut ini. 


Pendahuluan 


46 


Data Analysis 


Rx 
Analysis Tools 
Ci 
Anova: Two-Factor Without Replication 
Correlation 


Cancel 
Covariance 
Descriptive Statistics 


Exponential Smoothing 
F-Test Two-Sample for Yariances 


Random Number Generation 


Aplikasi dari berbagai teknik analisis yang menggunakan cara di 
atas, maupun menggunakan function, dan breakdown dari rumus-rumus 


statistik akan diberikan ketika menjelaskan berbagai teknik analisis pada 
bab-bab mendatang. 


BAB II 
STATISTIK DESKRIPTIF 


A. Pendahuluan 


Statistik deskriptif, menurut Kusnandar, adalah cabang ilmu 
statistik yang berkaitan dengan prosedur-prosedur yang digunakan 
untuk menjelaskan karakteristik data secara umum.' Sedangkan 
Sugiyono mendefinisikannya sebagai statistik yang berfungsi untuk 
mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang 
diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa 
melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk 
umum.” Dari dua definisi di atas dapat dipahami bahwa tujuan utama 
dari statistik deskriptif adalah menggambarkan data, baik dengan 
tabel, grafik, maupun ringkasan data. Berangkat dari kesimpulan 
tersebut, maka berlaku prinsip dasar dalam penyajian data yaitu 
komunikatif dan lengkap, dalam arti data yang disajikan dapat 
menarik perhatian pembaca dan mudah dipahami isinya. 


Sebagaimana dijelaskan, bahwa ada tiga cara untuk 
mendeskripsikan data, yaitu: 


1. Tabel, yaitu penyajian data yang bertujuan untuk 
mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok yang 
masing-masing mempunyai karakteristik yang sama. Bentuk tabel 
yang sering digunakan adalah tabel distribusi frekuensi dan tabel 
distribusi frekuensi relatif. 


'Dadan Kusnandar, Metode Statistik dan Aplikasinya dengan Minitab dan Excel, 
(Yogjakarta: Madyan Press, 2004), hlm. 10. 


2ntuk elaborasi lebih jauh baca Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, (Bandung: 
CV Alfabeta, 2003), hlm. 21. 


47 


Statistik Deskriptif 


48 


2. Grafik atau diagram, yaitu penyajian data yang bertujuan 
memyvisualisasikan data secara keseluruhan dengan menonjolkan 
karakteristik tertentu dari data tersebut. 


3. Ringkasan Data Statistik, yaitu penyajian data yang digunakan 
untuk menjelaskan pemusatan dan penyebaran data. 


Sebelum direlease berbagai software komputer untuk aplikasi 
statistik, mendeskripsikan data adalah pekerjaan yang melelahkan dan 
menjemukan. Saat ini, berbagai pekerjaan itu dapat dikerjakan 
dengan lebih mudah dan menghasilkan output yang lebih baik. 


Contoh: 


Peneliti yang sedang mengadakan penelitian di salah satu sebuah 


Perguruan Tinggi 


penelitian tentang tenaga edukatif sebagai berikut. 


Agama Islam dan mendapatkan data 


DATA TENAGA EDUKATIF 
SEBUAH PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM 
NO | KEPANGKATAN Esa HARI IJAZAH Pl UMUR 
1 IV/c Lektor 35 s2 Laki-laki 62 
2 IV/c Lektor Kepala 30 s2 Laki-laki 61 
3 IV/b Lektor 31 s2 Laki-laki 56 
4 IV/b Lektor Kepala 26 s2 Laki-laki 55 
5 IV/b Lektor 30 s2 Laki-laki 56 
6 IV/b Lektor Kepala 22 s2 Laki-laki 58 
7 IV/b Lektor Kepala 27 S1 Laki-laki 60 
8 IV/b Guru Besar 20 S3 Laki-laki 54 
9 IV/b Lektor Kepala 14 s2 Laki-laki 45 
10 IV/a Lektor Kepala 20 s2 Perempuan 47 
11 IV/a Lektor Kepala 18 s2 Laki-laki 46 
12 IV/a Lektor 28 s2 Laki-laki 55 
13 IV/a Lektor Kepala 16 s2 Laki-laki Jd 
14 IV/a Lektor Kepala 15 S3 Laki-laki 41 
15 IV/a Lektor Kepala 33 s2 Laki-laki 60 
16 IV/a Lektor Kepala 14 s2 Laki-laki Jd 
17 IV/a Lektor Kepala 13 s2 Perempuan 37 
18 IV/a Lektor Kepala 15 s2 Laki-laki 48 
19 IV/a Lektor Kepala 13 s2 Laki-laki 48 
20 TI/d lektor 16 S1 Laki-laki 41 
21 ml/d lektor 10 s2 Laki-laki 39 
22 TI/d lektor 9 s2 Perempuan 45 
23 III/d lektor 9 s2 Perempuan 38 
24 II/d lektor 9 s2 Laki-laki 43 
25 TI/d lektor 9 s2 Perempuan 39 


49 Statistika untuk Penelitian Pendidikan 
26 Iil/d lektor 9 s2 Laki-laki 32 
21 Ill/d lektor 8 s2 Laki-laki 34 
28 Iil/d lektor 9 s2 Laki-laki 36 
29 II/d lektor 8 s2 Perempuan 35 
30 Ill/d lektor 7: s2 Laki-laki 38 
31 TI/d Lektor Kepala 11 s2 Laki-laki 43 
32 III/c lektor 8 s2 Laki-laki 38 
33 III/c lektor 9 s2 Laki-laki 38 
34 III/c lektor 8 s2 Laki-laki 35 
35 III/c lektor 8 s2 Laki-laki 34 
36 III/c lektor 8 s2 Laki-laki 33 
37 III/c lektor 7 s2 Laki-laki 43 
38 TII/c lektor 8 s2 Perempuan 35 
39 III/c lektor 7 s2 Laki-laki 34 
40 III/c lektor 7 s2 Laki-laki 33 
41 III/c lektor 6 s2 Laki-laki 40 
42 III/c lektor 12 s2 Laki-laki 43 
43 III/c lektor 7 s2 Laki-laki 35 
44 III/c lektor 7 S1 Laki-laki 35 
45 III/b Asisten Ahli 10 s2 Laki-laki 34 
46 III/b Asisten Ahli 4 s2 Laki-laki 33 
47 Ill/b Asisten Ahli 4 s2 Laki-laki 33 
48 III/b Asisten Ahli 4 s2 Laki-laki 32 
49 IlI/b Asisten Ahli 4 s2 Laki-laki 31 
50 Ill/b Asisten Ahli 4 s2 Laki-laki 38 
Sl III/b Asisten Ahli 4 s2 Laki-laki 37 
52 IlI/b Asisten Ahli 4 s2 Perempuan 34 
53 II1/b Asisten Ahli 4 s2 Perempuan 33 
54 Ill/b Asisten Ahli 3 s2 Laki-laki 34 
55 IIT/b Asisten Ahli 7 s2 Laki-laki 42 
56 Ill/b Asisten Ahli 3 s2 Laki-laki 36 
57 III/b Asisten Ahli 3 s2 Laki-laki 35 
58 IlI/b Asisten Ahli 3 s2 Perempuan 34 
59 Il1/b Asisten Ahli 3 s2 Perempuan 34 
60 IlI/b Asisten Ahli 3 s2 Perempuan 30 
61 Il1/b Asisten Ahli 3 s2 Perempuan 29 
62 IlI/b Asisten Ahli 3 s2 Perempuan 30 
63 III/b Asisten Ahli 3 S2 Laki-laki 29 
64 IlI/b Asisten Ahli 7 s2 Laki-laki 42 
65 II1/b Asisten Ahli 8 s2 Perempuan 41 
66 III/b Asisten Ahli 6 s2 Laki-laki 38 
67 III/b calon dosen 6 s2 Laki-laki 41 
68 Il1/b calon dosen 1 s2 Perempuan 35 
69 III/b calon dosen 1 s2 Laki-laki 31 
70 III/b calon dosen 6 s2 Laki-laki 39 
71 III/b Asisten Ahli 4 s2 Laki-laki 30 


Statistik Deskriptif 50 


72 Ill/b Asisten Ahli eh s2 Laki-laki 36 
73 Ill/a Asisten Ahli 7 S1 Perempuan 33 
74 Ill/a Asisten Ahli 72 s2 Perempuan 32 
75 Ill/a calon dosen 4 S1 Perempuan 30 
76 Ill/a calon dosen 4 s2 Perempuan 27 
1 Ill/a calon dosen 3 S1 Perempuan 27 
78 Ill/a calon dosen 1 s2 Laki-laki 36 
79 Ill/a calon dosen 1 s2 Perempuan 35 
80 Ill/a calon dosen 1 s2 Perempuan 34 
81 Ill/a calon dosen 1 S1 Laki-laki 35 


Agar data di atas mudah untuk dipahami, maka peneliti dapat 
menyajikannya dalam bentuk tabel maupun grafik, dan untuk data 
kuantitatif dapat dideskripsikan dengan ringkasan data statistik. 
Berikut ini akan disajikan aplikasinya dengan SPSS dan Microsoft 
Excel. 


B. Aplikasi untuk Penyajian Data dengan SPSS 
Untuk menampilkan data di atas dalam bentuk tabel distribusi 
frekuensi, distribusi frekuensi kumulatif, dan grafik dengan SPSS 
dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. Setelah data diinput pada lembaran SPSS Data Fditor, maka klik 
Analyze Y Descriptive Statistics D Freguencies, sebagaimana 
gambar di bawah ini. 

statistik deskriptif - SPS$ Data Editor 
Fie Edit View Data Transfom RSERAN Graphs- Utilties Window  Hela 


Reports » Tandirel IS ra 
Descrptive Statistics — PD Freguencies,.. 
Tables pl Descriptives,.. 


| Compare Means p Explores., 

- nyang Generallinear Model?  Grosstabs,., 
2. Ketika keluar gambar berikut, bloklah variabel-variabel yang 
akan disajikan lalu masukkan pada kolom Variable(s) dengan 


mengeklik tanda gambar P. Apabila data tersebut juga ingin 
ditampilkan dalam bentuk grafik, maka klik Charts. 


ng 


51 Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


MM Freguencies 


Variablefs): 


IV Display freguency tables 


Statistics... | Char... | Format... 


3. Ketika keluar gambar berikut, Pilihlah salah satu dari tiga pilihan 


grafik, yaitu grafik batang (Bar Charts), grafik serabi (Pie charts), 
atau histrograms. Setelah dipilih, klik Continue. 


Freguencies: Charts 


Chart Type 


Cancel 


Help 


(“ Histograms: 
ya 


Chart Values 


@ Freguencies (“ Percentages 


4. Ketika keluar gambar berikut, klik OK. 


IM Freguencies 


Variablefs): 

@ gol pang 

@iab fung 

@ mas ker 
LJ B ijazah 

B jen kel 

@ umur 


IV Display freguency tables 


Statistics... Format... 
5. Berikut ini adalah output dari aplikasi di atas. 


Freguencies 
Statistics 
0000000 Ieortpana |yas Fung (mas KER | wazaH | JEN KEL 
N valid 


UMUR 
81 81 81 81 81 81 
Missing 0 0 0 0 0 0 


Statistik Deskriptif 


Il/a 
III/b 
INC 
II/d 
IVa 
IV/b 
IV/c 


calon dosen 
Asisten Ahli 
lektor 

Lektor Kepala 
Guru Besar 


1,00 

3,00 

4,00 

6,00 

7,00 

8,00 

9,00 

10,00 
11,00 
12,00 
13,00 
14,00 
15,00 
16,00 
18,00 
20,00 
22,00 
26,00 
27,00 
28,00 
30,00 
31,00 
33,00 
35,00 
Total 


Freguency Table 


7 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 


koe) 
5 


GOL PANG 


Percent 


MAS KER 


Percent 


Valid Percent 


Valid Percent 


Cumulative 


Percent 


Cumulative 
Percent 


Cumulative 
Percent 


52 


53 


Valid — Laki-laki 
perempuan 


SLANSELNNANGAEANNDANA 54 YON OOODUNAN ND 


kes) 
& 


IJAZAH 


UMUR 


Percent 


Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


Valid Percent 


Cumulative 
Percent 


Cumulative 
Percent 


Cumulative 
Percent 


Statistik Deskriptif 


Iva Ivo Wc Iwd V/a V/b IV/c 


GOL PANG 


MAS KER 


1100 1500 2200 30,00 
4,00 9,00 1300 1800 2700 3300 


Lakiaki perempuan 


JEN KEL 


JAB FUNG 


30 


calon dosen lektor Guru Besar 


Asisten Ahli Lektor Kepala 
JAB FUNG 
IJAZAH 
80 
60 
40 
20 
ol. HN aa 
Si s2 S3 
IJAZAH 
UMUR 


27 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 55 58 61 


UMUR 


6. Dikarenakan peneliti ketika menulis laporan penelitiannya 
biasanya menggunakan program Microsoft Word, maka output 
SPSS harus dicopy ke Microsoft Word, dengan cara sebagai 
berikut: Klik Edit Y Select All, sebagaimana gambar berikut ini. 


55 


Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


Te Output - SPSS Viewer 
Fie NIM View Insert Format Analyze Graphs Utiities Window Help 


tell ola "| 
aj 


Paste After Crv 
Paste Sj daa # 
Kelak » Freguencies 
Select All 
Select 
Outline Ip Statistics 
Options... 


GOL PANG | JAB FUNG | MAS KER IJAZAH JEN KEL UMUR 


N Valid 81 81 81 
Missing ) ) a 
LA UMUR 


7. Setelah keluar berikut Klik Copy Object. Setelah itu buka 
Microsoft Word, tempatkan krusor pada tempat yang diinginkan 
dan Klik Edit Y paste. 


is Output1 - SPSS Viewer 
File (ESAI View Insert Format Analyze Graphs Utilties Window Help 


& Bem) Of aj | 
Cut Ctrl-x 

—1 Copy Ctr-C (2 
Copy objects 
Paste After Ctrl 
Paste Special... F - - 
Delete Del reguencies FP 
Select All Ctrh-A 
Select » 
Outline » Statistics 


Options... 


8. Dikarenakan SPSS itu menggunakan basic language Bahasa 
Inggris, maka outputnya juga menggunakan Bahasa Inggris. 
Untuk mengeditnya dilakukan dengan cara sebagaimana tata cara 
mengedit gambar. Sebagai contoh kita akan mengedit tabel 
GOL PANG, yaitu tabel tentang golongan kepangkatan dosen 
maka klik gambar tersebut, lalu klik tombol kanan mouse, lalu 
klik sub menu Edit Picture..., maka akan keluar gambar berikut 
ini: 


akan diedit dan gantilah sesuai dengan kebutuhan. 


Apabila dicermati output SPSS di atas, ada penyajian data 
tentang Masa Kerja dan Umur yang terlalu panjang dan hal itu 
mengakibatkan pemahaman terhadap data tersebut agak sulit. Untuk 
mengatasi hal tersebut, maka tabel distribusi frekuensi tersebut perlu 
dibuat berdasarkan kelas data. Salah satu cara untuk menentukan 
jumlah kelas adalah dengan menggunakan rumus Struges: 


Statistik Deskriptif 56 


K-1-43,3log"n 


K -— Jumlah klas interval 
N -— Jumlah data observasi 
log — Logaritma 

Dikarenakan jumlah data di atas berjumlah 81, maka jumlah 
kelasnya adalah: 1 # 3,3 log.81 — 14 (3,3.1,91) — 7,30 dan dapat 
dibulatkan menjadi 7 kelas. 


Selanjutnya rentang datanya dihitung dengan cara mengurangi 
data terbesar dengan data terkecil. Untuk kasus data masa kerja paling 
sedikit 1 tahun dan paling lama 35 tahun, sedangkan data umur paling 
muda 27 tahun dan paling tua 62 tahun. Dari hasil pengurangan data 
terbesar dengan data terkecil dan selanjutnya hasil pengurangan 
tersebut dibagi dengan jumlah kelas, maka panjang kelas sekitar 5. 


Dalam rangka memproses aplikasi selanjutnya dapat digunakan 
sub menu recode dalam SPSS sebagai berikut: 


1. Klik Transform Y Recode Y Into Different Variables. Pilihan 
Different Variables dimaksudkan akan ada variabel baru sebagai 
hasil recode tersebut, tetapi kalau yang diinginkan hasil recode 
itu menggantikan variabel yang akan dibuat kategorinya, maka 
pilihlah Into Same Variables. 

El statistik deskriptif - SPSS Data Editor 


File Edit View Dat: fi Analyze Graphs Utilities Window Help 


Sao eamnntese PMII 0) 
nt... 


1: no Coui 


elo 5 Categorize Variables... Into Different Variables... 
1 Rank Cases,.. eauu Er Karan 
Automatic Recode,.. 3000| S2) Laki-laki/ 61 


2 

3 Create Time Series... 3100, S2| Laki-laki/ 56 
4 Replace Missing Values... 2600| S2 Laki-laki/ 55 
5 

6 


30,00| S2| Lakilaki| 56 
Wroretentumreparas 2200| S2| Laki-lakil 58 


2. Setelah keluar gambar berikut, bloklah variabel yang akan 
direcode, lalu masukkan dalam Numeric Variable D Output 
Variable dengan cara mengeklik tanda gambar P. Setelah itu 
berilah Nama variabel baru itu pada kolom di bawah Name dan 
labelnya dari variabel tersebut pada kolom di bawah Label. 
Setelah itu klik Old and New Values. 


Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


IM Recode into Different Variables 


Tana” Numeric Variable » Output Variable: Output Variable 
@ gol pang Name: 
@iab fung IN | Kat Mask Change 


@iiazah Label 


Win kel Kategori Masa Kerja 
H umur 


I. 
Old and New Values... 


| | Beset | Cancel | Help | 


3. Setelah keluar gambar berikut, maka kita dapat membagi kelas 
data menjadi 7 dan panjang kelasnya adalah 5, sebagaimana 
dijelaskan di atas. Oleh karena itu kita dapat menggunakan batas 
bawah dan batas atas terbuka. Dalam hal ini kita dapat 
mengisikan dengan cara mengeklik Range yang ada lowest 
through dan pada kotak tersebut diisi dengan 4,999. Setelah itu, 
Isikan angka 1 pada kolom Value yang terdapat dalam New 
Value. Selanjutnya klik Range yang isilah kotak yang ada di 
bawahnya dengan angka 5 dan pada kotak disebelah kanan 
through diisi dengan 9,999. Setelah itu, Isikan angka 2 pada 
kolom Value yang terdapat dalam New Value. Dan seterusnya 
sampai selesai. Sebagaimana tertera dalam gambar berikut. 
Selanjutnya klik Continue. 


Recode into Different Variables: Old and New Values 


Old Value New Value 


& Value: || (& Value: (“ System-missing 
(“ System-missing (“ Copy old values) | 
(“ System- or user-missing Old -» New: 
(“ Range: Lowest thru 4.399 -» 1 Pa 
10 thru 14.999 — 3 71 
5 thru 9.999 » 2 
15 thru 19.999 — 4 
20 thru 24.999 » 5 -. 
25 thru 29.999 » 6 “ 
(“ Ranae: |” Output variables are strings EN 


Tri 5 


(“All other values 


(“ Range: 


Continue Cancel | Help | 


4. Setelah keluar gambar berikut ini, klik Change lalu klik Ok. 


IM Recode into Different Variables 
Ia” Numeric Variable » Output Variable: Output Variable 
@ gol pang Name: 


HB jab fung Ll Kat Mask Change 


@iiazah Tabet 


HWien kel Kategori Masa Kerja 
@ umur 


Ir 
Old and New Values... 


| | Beset | Cancel | Help | 


Statistik Deskriptif 58 


5. Dikarenakan dalam recode tersebut, dipilih Into Different 
Variables, maka akan ada tambahan satu variabel dalam 
lembaran SPSS Data Editor sebagaimana terlihat pada gambar 
berikut. 


statistik deskriptif - SPSS Data Editor 


File Edit Yiew Data Transform Analyze Graphs Utilities Window Help 


sja) ls Jera Eli 
1: no 
gol pang jab fung mas ker 2 jen kel Jumur| kat mask 
Ivic lektor 35,00 Laki-laki 230 
IVfc|  Lektor Kepala 30,00 2 Laki-laki 2 » 30 
Wib lektor 3100| S2!  Laki-laki/ 56 »30 
IVib|  Lektor Kepala 2600| S2| Laki-laki 55| 255299 
(Wib lektor 30,00 S2|  Laki-laki/ 56 » 30 


IVib|  Lektor Kepala 2200| S2| Laki-laki/ 58| 20s249 


6. Dalam recode sudah dibagi menjadi 7 kelas dengan diberi atribut 
1 sampai dengan 7. Agar program SPSS mengenali yang 
dimaksud dengan 1 sampai dengan 7, maka dibuat values, 
dengan cara buka Variabel View, lalu klik pada value di baris 
variabel yang diberi skor kategori/valuenya, dan buatlah value 
tersebut dengan cara ketik 1 pada kolom value dan pada kolom 
Value Label ketik « 4,9, lalu klik add, begitu seterusnya. 


sig/3| 3) “lol 5) le) aj Sl Slash Oo) 


Decimals 


Values 
None h 
(100, IWah... | 


Value Labels (1,00, calon do/h 

4 Value: None h 
5| Value Labet —A (00, S1)... 9 
Tatar (1, Laki-laki)... (P 

200-599" None h 

300-102 14,3 sa io, SAS 


400-152 199" 
5,00 - "205 24,9" ur (1,00, « 31 9h.. IN 


7. Ketika variabel baru tersebut akan dibuat tabel distribusi 
frekuensi caranya adalah klik Analyze Y Descriptive Statistics 
D» Freguencies. Setelah itu bloklah variabel yang telah 
dikategorisasi lalu masukkan pada kolom Variable(s) dengan 
mengeklik tanda gambar P. Setelah itu klik Ok. 


8. Berikut ini adalah Output dari tabel distribusi frekwensi tersebut. 
Freguencies 


Statistics 


Masa Kerja Umur 


N Valid 
Missing 


Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


Freguency Table 
Kate gori Masa Kerja 


Cumulative 
Percent | Valid Percent Percent 


529,9 
10 - 14,9 


1525 19,9 
20» 24,9 
25 529,9 
» 30 
Total 


Histogram 


Kategori Masa Kerja 


40 


Std. Dev - 1,73 

Mean - 2,5 

. N-81,00 
10 20 30 40 50 60 7,0 


Kategori Masa Kerja 


Walaupun deskripsi data di atas sudah memberi pemahaman 
yang mudah terhadap data, tetapi penyajian data seperti itu masih 
sangat umum. Memang, selama ini kebanyakan peneliti pemula tidak 
mengolah data mentah yang didapatkan dari lokasi penelitian untuk 
disesuaikan dengan topik penelitian. Seharusnya data tersebut 
disajikan dengan memperhatikan topik penelitian. 


Contoh: 


Seorang peneliti yang mempunyai topik penelitian tentang 
pengaruh gaya kepemimpinan terhadap produktifitas kerja 
dosen, maka peneliti perlu mentabulasikan data dosen yang 
terkait dengan pangkat dan jabatan fungsionalnya. Hal ini 
diperlukan mengingat salah satu cara untuk mengukur 
produktifitas kerja dosen adalah dengan melihat apakah jabatan 
fungsional dosen itu lebih tinggi dibandingkan dengan posisi 
pangkat yang melingkupinya. 

Untuk memperjelas hal ini dapat ditabulasikan data dosen di atas. 
Sedangkan cara sebagai berikut: 


Statistik Deskriptif 60 


1. Setelah data diinput pada lembaran SPSS Data Editor, maka klik 
Analyze Y Descriptive Statistics D Crosstabs, sebagaimana 
gambar berikut. 


E3statistik deskriptif - SPSS Data Editor 


File Edit View Data Transform Graphs Utiities Window Help 


, 
sigsja ol nan (AP 
Tino 1 , 
Compare Means , 
1g golpang, l General Linear Model » url kete mask) 
1g Ivic Firod Models 4 62 230 
2|2 IVfe| U correlate , 81 230 
EK Via Regression » Is2| Lakilakil 56 230 
aja IVib| L)  Loginear » Is2| Lakilaki| 55| 25» 299 
5|s IVib assify » Is2| Laki-laki 56 2 30 
ejs Vib| UI) Data Redution ? Is2| Lakilaki| 58| 205249 
77 Wa Sea newerese 1 IST) Laki-laki| G0| 255298 
aja IVib ON PN ONE Tea. S3| Lakilaki| 54| 205249 
Time Series , 
aja Wb oU savval » (s2) Lakilaki| 45| 102149 
Tajio Wal Ll  Mutiplo Response 4 perempuan | 47| 205249 
jai Wa| Lakilaki| 46| 152199 


jab fung pada kolom Column(s) dengan mengeblok variabel tadi 
dan mengeklik tanda gambar P, setelah itu klik OK. 


IM Crosstabs 


Eno Rowls): 


@mas ker @gol pang 
@ijazah 
@jen kel 


H@umur 
@ Kategori Masa Kerja Ik: 
@ Kategori Umur (kat umi IKE 


Columnis): 
KYjab fung 


Layer1of1 


Ka 


|” Display clustered bar charts 


|“ Suppress tables 


Exact... | Statistics... Cells... | Format... 


3. Berikut ini adalah output aplikasi di atas. 


Case Processing Summary 
Cases 
Missing 
N 


N 
GOL PANG “ JAB FUNG 81 100,045 0 :0Yo 


GOL PANG " JAB FUNG Crosstabulation 


Count 
JAB FUNG 
calon dosen | Asisten Ahli lektor 


GOL PANG Ill/a 
Ill/b 
IV 


Id 
Va 
IV/b 
Vc 


LO OOO OH UN 


61 


Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


Tabel di atas memperlihatkan ada 4 orang dosen yang 
produktifitas akademiknya rendah mengingat mereka sudah 
berpengkat IV/a, IV/b, dan IV/c tetapi masih mempunyai jabatan 
fungsional lektor. Di samping itu ada 2 orang yang mempunyai 
produktifitas akademik tinggi karena salah satunya mempunyai 
jabatan fungsional lektor kepala padahal pangkatnya baru IlI/d, 
sedangkan satu lainnya sudah mempunyai jabatan fungsional Guru 
Besar padahal ia baru mempunyai pangkat IV/b.” 


C. Aplikasi untuk Penyajian Data dengan Microsoft Excel 


Untuk menyajikan data dengan program Microsoft Excel, baik 
dalam bentuk tabel maupun grafik tidak selengkap SPSS di atas. 
Dalam aplikasi ini akan dicontohkan penyajian data tentang masa 
kerja dosen di sebuah Perguruan Tinggi Agama Islam di atas. Salah 
satu langkah yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut: 


1. Input data tentang masa kerja dosen tersebut. 


2. Setelah itu, buka sub menu Data Analysis..., dengan cara klik 
Tools Y Data Analysis..., sebagaimana gambar berikut ini. 


E3 Microsoft Excel - statistik deskriptif 


BI File Edit View Insert Format | Tools k Data Window Help 


1 
OsioS ja 9 Add-Ins... 2 Arial 
D2 - kk 35 Options... 
Cc D Data Analysis... 
MASA KEK g mar UR | 
35 2 1 62 
30 2 1 81 
31 2| 1 sej 


3. Setelah keluar gambar berikut ini pilihlah Histogram lalu klik 
Ok. 


Anoya: Two-Factor Without Replication 
Correlation 


Descriptive Statistics 
Exponential Smoothing 

F-Test Two-Sample For Variances 
Fourier Analysis 


Moving Average 
Random Number Generation 


4. Setelah keluar gambar berikut ini bloklah data yang telah diinput 
tentang masa kerja dosen. Setelah itu aktifkan/pilihlah Label, 


'Untuk mendapatkan penjelasan tentang kepangkatan dosen dan jabatan 


fungsionalnya baca Keputusan Mendiknas nomor: 36/D/0/2001 tertanggal 4 Mei 2001 
tentang Juklak. Baca Suwito dkk., Buku Pedoman Tenaga Akademik Perguruan Tinggi 
Agama Islam dan PAI pada PTU, (Jakarta: Dirjen Binbaga Islam Depag RI, 2003), hlm. 
70-93. 


Statistik Deskriptif 62 


Pareto (sorted histogram), Cumulative Percentage, dan Chart 
Output. Setelah itu klik Ok. 


Input 
Input Range: $D$2:$D$82 
Bin Range: 
IV Labels 
Output options 
(“ Output Range: 
@ New Worksheet Ply: 
(“New Workbook 


IV Pareto (sorted histogram) 


5. Gambar berikut ini adalah hasil dari aplikasi tersebut. 


IS) File Edit View Insert Format Tools Data Window Help 


DerlaSARAB or GEN MG 2 aa 0 -(Blz1u 2322$9x4, H9 ES 
Al - & Bin 
A E G H 1 J K 5 M 
1 Bin  Freguencyumulativef Bin — Freguency umulative Y . 
2 1 8 750K 9 30 37 50K) Histogram 
3 5 21 33754 5 21 63754) 2 
4 9 20 712354 1 6 71255) £ 40 2000096 
5 13 5 78754 13 6 78759) - 2 ai TOT 
6 17 6 86251 17 6 86255) 8 TOR (3 Freguency 
7 2 3 90,0016 More 4 91251 ON 9 —a— Cumulative 96 
8 25 1 912596 2 3 95001) 
3 29 3 KOK 29 3 987596) Bin 
10 (More 4 100pore 25 1 Ap9,onge 
1 
6. Hasil sebagaimana tertera di atas dapat diedit sesuai dengan 


kebutuhan. Sebagai contoh tabel di atas dapat diedit menjadi 
seperti berikut ini. 


Interval Frekwensi Kumilatif $ | Interval | Frekwensi | Kumilatif 96 
1 6 1,509 9 30 37,509 
5 21 33,759o 5 21 63,75 Jo 
9 30 71,25Jo 1 6 71,259 
13 6 18,15 Io 13 6 18,75 Jo 
17 6 86,250 17 6 86,250 
21 3 90,00 Jo More 4 91,25Jo 
25 1 91,25Jo 21 3 95,000 
29 3 95,000 29 3 98,75 Jo 
More 4 100,000 25 1 100,007c 


7. Sedang cara untuk mengedit gambar adalah dengan mengeklik 
pada gambar tersebut, lalu klik kanan pada mouse. Selanjutnya, 
editlah sesuai dengan keinginan. Sebagai contoh grafik di atas 
dapat diedit menjadi seperti berikut ini. 


63 Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


Histogram 
120,009 


100,0074 


80,00Yc 


Ko Freguency si Cumulative Y6 


Selain itu, untuk membuat grafik, Microsoft Excel juga 
menyediakan ikon grafik. 
Contoh 1: 
Peneliti akan menampilkan perkembangan mahasiswa baru 
Program Pascasarjana IAIT Kediri dengan tabel sebagai 
berikut: 


2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 
Laki-laki 13 19 18 25 46 46 
Perempuan 2 2 4 3 19 17 
Jumlah 15 21 22 28 65 63 


1. Setelah data di atas diinput pada lembar kerja Microsoft Excel, 
lalu diblok. Setelah itu, klik ikon grafik seperti gambar di bawah 
ini. 


KI Microsoft Excel - perkembangan mhs pasca 


File Edit View Insert Format Tools Data Window Help 


2003 
13 
2 


2004 
19 

2 

21 


2005 


18 
4 
22 


2006 
25 


28 


Statistik Deskriptif 


64 


2. Setelah keluar seperti berikut ini, pilihlah grafik sesuai dengan 


kebutuhan. Setelah itu klik next. 


Chart Wizard - Step 10f 4 - Chart Type 


Standard Types | Custom Types | 


Chart type: Chart sub-type: 


Aa 
2 


Line with markers displayed at each data 
value, 


Press and Hold to Yiew Sample 
Cancel Einish 
3. Setelah keluar seperti berikut ini, klik next. 


Chart Wizard - Step 20f 4 - Chart Source Data Bk 


Data Range | Series | 


aa 
—— perempian 
— damtah 


Data range: 


Series in: (& Rows 


(“ Columns 


Cancel «Back Finish 


4. Setelah keluar seperti berikut ini, klik Titles, lalu pada kolom 
Chart Title ketiklah judul grafik yang diinginkan, lalu pada 
Category (X) axis (horisontal) ketiklah sesuai kebutuhan, dan 


pada Value (Y) axis (vertikal) ketiklah sesuai 


kebutuhan. 


dengan 


65 Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


Chart Wizard - Step 3of 4 - Chart Options 


Titles | Axes | Gridlines | Legend | DataLabels | Data Table | 
Chart title: 

BANGAN MAHASISWA BARU PERKEMBANGAN MAHASISWA BARU 
Category (Xx) axis: 1 

Tahun 


Yalue (Y) axis: “Sa 


—— Perempuan 
dunia 


5. Apabila keterangan tentang laki-laki dan seterusnya ingin 
diletakkan di bawah grafik, maka klik Legend, lalu pilihlah 
Bottom. 

Chart Wizard - Step 3of 4 - Chart Options 
Tiles | Axes | Gridines Legend | DataLabels | Data Table | 


Ing h 
eno PERKEMBANGAN MAHASISWA BARU 


053585883 


ms oo — J7 m6 
Tahun 


SRI Perempa  Tmtar 


6. Apabila skor/angka jumlah mahasiswa ingin disajikan pada 
grafik, maka klik Data Labels lalu klik Value. Setelah itu klik 
next. 

Chart Wizard - Step 3of 4 - Chart Options 


Titles | Axes | cridines Legend — DataLabels | Data Table 


Label Contains-— 
r 1 PERKEMBANGAN MAHASISWA BARU 
|” Category name 
IP value 

FP Percentage 

FP” Bubble size 


Separator: - 


0538585883 


ms oo ——J— m6 
Tahun 


LAHAT 2 Perempih Juni 


Cancel «Back Finish 
7. Setelah keluar gambar berikut ini klik Finish. 


| Legend key 


Statistik Deskriptif 66 


Chart Wizard - Step 4 of 4 - Chart Location 


Place chart: 


(“ Asnew sheet: Charti 


(ra 
Ea NN Ta —— 
5) 


IK) Cancel | «Back | | Lem 
8. Berikut ini adalah hasil pembuatan grafik tersebut. Grafik 
tersebut agar lebih indah dapat diedit sesuai dengan kebutuhan, 
baik terkait dengan background maupun warnanya. 


PERKEMBANGAN MAHASISWA BARU 


2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Tahun 


—@— Laki-laki —#— Perempuan Jumlah 


Contoh 2: 


Seorang dosen yang merasa mendapatkan perlakuan tidak adil 
dari atasannya ketika mengajukan kenaikan jabatan 
fungsionalnya ke Lektor Kepala karena permohonannya tidak 
mendapatkan tanggapan semestinya bahkan angka kreditnya 
mendapatkan penilaian yang sangat rendah dan sebagian di 
antaranya melanggar aturan, maka dosen tersebut mengajukan 
kepada instansi yang ada di atasnya untuk diberikan penilaian 
ulang. Akhirnya berkas yang sudah dinilai oleh Sekolah Tinggi 
tersebut dinilai ulang dan mendapatkan Penetapan Angka 
Kredit dari Diknas. 


Cara untuk menampilkan data di atas dalam bentuk grafik 
adalah sebagai berikut: 


Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


1. Setelah data di atas diinput pada lembar kerja Microsoft Excel, 
lalu diblok. Setelah itu, klik ikon grafik seperti gambar di bawah 


1nN1. 
E3 Microsoft Excel - Book1 


BI) File Edit View Insert Format Tools Data Window Help 


DekDdasar sa o-Or-E4 
Al 


POIN A POINB POINC POIND JML 
19,5 53 ag. 9 88,5 
103 107 24 


(2 Isram 


2. Setelah keluar seperti berikut ini, model grafik yang diinginkan, 
sebagai contoh dipilih Custom Types lalu diklik Colums with 
Depth. Setelah itu klik next. 


Chart Wizard - Step 10f 4 - Chart Type 


Standard Types — Custom Types | 


Chart type: 

Ist Area Blocks 

ha E&W Area 

Ind BW Column 

hd 22:W Line - Timescale 
@ B&W Pie 

@ Blue Pie 

|sx. Colored Lines 

pit Column - Area 


Ind Columns with Depth 


dh Sones POIN POIN POIN POIN JML 
A8 Cc D 


IE Floating Bars “ " 


Select From 
(“ User-defined 


@€ Built-in 


3-D column chart on a right-angled (2-D) 
axis, 


Cancel Ba Kets | Finish | 


3. Setelah keluar seperti berikut ini, klik next. 


Statistik Deskriptif 68 


Chart Wizard - Step 20f 4 - Chart Source Data Bx 


Data Range | Series | 


OSTAIN 
@ DIKNAS 


Data range: 


Series in: (& Rows 


(“ Columns 


Cancel «Back Koes | Finish | 


4. Setelah keluar seperti berikut ini, klik Titles, lalu ketik 
PERBANDINGAN PENILAIAN ANGKA KREDIT DOSEN, 
kakalu direncanakan angka kredit langsung tertera di atas grafik, 
maka pada Axes, Value (Z) axis dinonaktifkan. 


Chart Wizard - Step 3of 4 - Chart Options 


Titles Axes | Gridlines | Legend | Data Labels | Data Table | 


Primary axis 
IV Category (Xx) axis 
@& Automatic 
(“ Category 


PERBANDINGAN PENILAIAN ANGKA 
KREDIT DOSEN 


(“ Time-scale 

ta - 
r | DSTAN 
NN) @ DIKNAS 


POINA POING POINC POIND JML 


Cancel & Back Finish | 


5. Apabila keterangan tentang STAIN dan DIKNAS ingin 
diletakkan di bawah grafik, maka klik Legend, lalu pilihlah 
Bottom. 


69 Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


Chart Wizard - Step 3of 4 - Chart Options 


Titles | Axes | cridlines Legend | DataLabels | Data Table | 


IP Show legend 
PERBANDINGAN PENILAIAN ANGKA 


KREDIT DOSEN 


99. 


POINA POING POINC POIND JML 


Cancel « Back Finish | 


6. Apabila skor/angka jumlah mahasiswa ingin disajikan pada 
grafik, maka klik Data Labels lalu klik Value. Setelah itu klik 


next. 


Chart Wizard - Step 3of 4 - Chart Options 


Titles | Axes | Gridlines Legend — DataLabels | Data Table 


Label Contains 
|” Series name 


|” Category name 


PERBANDINGAN PENILAIAN ANGKA 
KREDIT DOSEN 


'ubble size F i 
Separator: | (Space) x rr ”, 


POINA POING POINC POIND JML 


OSTAIN MDIKNASI 


|” Legend key 


Cancel « Back Finish | 


7. Setelah keluar gambar berikut ini klik Finish. Berikut ini adalah 
hasil pembuatan grafik tersebut. Grafik tersebut agar lebih indah 
dapat diedit sesuai dengan kebutuhan, baik terkait dengan 
background maupun warnanya. 


Statistik Deskriptif 70 


PERBANDINGAN PENILAIAN ANGKA KREDIT 
DOSEN 


1 1 
3 


2 
POINA PONB PONC POND JML 


O STAIN @ DIKNAS 


8. Berikut ini adalah hasil suntingan outpout di atas. 


PERBANDINGAN PENILAIAN ANGKA KREDIT DOSEN 


in 
“ 
S5) 
kem 
#5) 
S5) 
- 
Sa 
5) 
bean 
Sg 
aa 
S5 
S5) 
Ng 
Aas 


88,5 


cIN 
13 -k 


N 


Za 


| W 
o 


20220200102202 


2 
2 


P3 
93333333 


STAIN & DIKNAS 


Demikianlah langkah-langkah dalam pembuatan tabel maupun 
grafik dengan menggunakan SPSS maupun Microsoft Excel. 
Selanjutnya akan dipaparkan cara untuk menyajikan ringkasan data 
Statistik, yaitu penyajian data yang digunakan untuk menjelaskan 
pemusatan dan penyebaran data. 


71 


Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


D. Aplikasi untuk Penyajian Pemusatan, Penyebaran, dan Distribusi 
Data dengan SPSS 


Untuk contoh aplikasi ini digunakan data tenaga edukatif di 


sebuah Perguruan Tinggi Agama Islam yang sudah ditampilkan tabel 
dan grafiknya di atas. 


1. 


Setelah file data tersebut di buka, maka klik Analyze 
Descriptive Statistics D— Descriptives, sebagaimana gambar 
berikut ini. 


SS Data Editor 
'orm GEA Graphs Utilities Window Help 


Reports Pai SA 
Descriptive Statistics » Freguencies... 


.IE 


Tables Jl Oeserptes.. | 
| Compare Means » Explore... 
—— General Linear Model » Crosstabs... 
Mixed Models » 
L|  Gorrelate » 


Setelah keluar gambar sebagaimana berikut ini, bloklah variabel- 
variabel yang akan dicari pemusatakan, penyebaran, dan 
distribusi datanya, lalu klik anak panah sehingga variabel- 
variabel tersebut berpindah ke kolom Variable(s). Setelah itu 
klik Options... 

IM Descriptives 


Variablefs): 


Reset 


@ 
@ Kategori Masa Kerja (ka Cancel 


@ Kategori Umur (kat umu 
Help 


|“ Save standardized values as variables Options... 


Setelah keluar gambar sebagaimana berikut ini, Klik pada kotak 
yang ada di depan pilihan-pilihan yang akan ditampilkan dalam 
ringkasan data. Misalnya dalam latihan ini dipilih yang akan 
ditampilkan dalam ringkasan data seperti di bawah ini. Setelah 
itu klik Continue. 


Statistik Deskriptif 


Descriptives: Options 


Y Mean 
Dispersion 
YM Std. deviation 


 Yariance 


Y Range 


Distribution 


 Kurtosis 


Display Order 


@ Yariable list 
“ Alphabetic 


( Ascending means 


“ Descending means 


Sum 


Minimum 


Maximum 


Y S.E. mean 


Cancel 
Dn 


Help 


72 


4. Setelah keluar gambar sebagaimana berikut ini, Klik Ok. 


IM Descriptives 


@ Kategori Masa Kerja (ka 


Variablefs): 


@ Kategori Umur (kat umu 


@gol pang 
@jab fung 
@mas ker 


5. Berikut ini adalah output dari aplikasi di atas. 


Statistic 


IKI 


@ijazah 
@jen kel 


@umur 


|“ Save standardized values as variables 


Descriptive Statistics 


81 


OK 
Paste 
Reset 


Cancel 


Help 


Statistic 


34, 


00 


Minimum 


Statistic 


1, 


00 


Maximum 


Statistic 


35, 


00 


Mean 


Statistic 


Std. Error 


9,71 


0143 


60 


Std. Deviation 


Statistic 


1,61331 


8,228 


36 


Variance 


Statistic 


2,603 


67,7 


06 


Skewness 


Statistic 
Std. Error 


.588 
.267 


1,537 
.267 


Kurtosis 


Statistic 
Std. Error 


529 


1,708 
529 


Perlu diketahui bahwa tipe data gol pang, jab fung, ijazah, 
dan jen kel adalah data kategori, sedangkan mas ker dan umur 
adalah data rasio. 


Kategorisasi yang dimaksud adalah sebagai berikut: 


GOL PANG JAB. FUNG IJAZAH JEN KEL 
1 | -Ill/a 1 | — Calon Dosen 1 (-SI — Laki-laki 
2 | - Ill/b 2 | — Asisten Ahli 2 1-52 2 | — Perempuan 


73 


Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


3 | - Ic 3 | — Lektor 3 1-53 
4 | -—I/d 4 | — Lektor Kepala 

5 | -IV/a 5 | — Guru Besar 

6 | -IV/b 

7 1 -IV/c 


Output di atas dapat menampilkan tentang pemusatakan data 
(mean), penyebaran data (range, minimum, maximum, standard error 
of mean, standard deviasi, dan variance), dan distribusi data 
(skewness, kurtosis, dan standard errornya). 


Untuk memperjelas prosedur statistik yang menghasilkan 
output di atas akan ditampilkan dengan aplikasi Microsoft excel 
dengan cara menjabarkan rumus-rumus yang terkait. Sedangkan 
aplikasi Data Analysis dalam Microsoft Excel juga akan langsung 
menampilkan output tanpa diketahui prosedurnya. 


E. Aplikasi untuk Penyajian Pemusatan, Penyebaran, dan Distribusi 


Data dengan Microsoft Excel 


Microsoft Excel juga mempunyai menu yang dapat 
menampilkan statistik deskriptif dan statistik inferensial secara cepat 
tanpa melalui aplikasi rumus-rumus statistik yaitu dengan 
menggunakan menu Data Analysis. Sebagai contoh untuk aplikasi 
ini adalah penyajian statistik deskriptif tentang masa kerja tenaga 
edukatif yang juga ditampilkan dengan SPSS di atas. Sedangkan 
langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 


1. Setelah data diinput, lalu klik Tools Y Data Analysis... 


EI Microsoft Excel - statistik deskriptif 


BI Elle Edit View Insert Format Data Window Help 
bean pekan 4 


A2 - £A Options... 
1 (NO (PANGKAT |JABFUNGS |MASA KEP s UR 


PN cal al al eg| al P3 | sal 
2. Setelah keluar gambar seperti di bawah ini, klik dua kali secara 
cepat Descriptive Statistics. 


Data Analysis 


Analysis Tools 


Anova: Two-Factor Without Replication 
Correlation 


Descriptive Statistics 
Exponential Smoothing 

F-Test Two-Sample For Variances 
Fourier Analysis 

Histogram 

Moving Average 

Random Number Generation 


Statistik Deskriptif 74 


3. Setelah keluar gambar seperti berikut ini, ketika krusor berada 
pada kolom Input Range, maka bloklah seluruh data yang berada 
pada kolom Masa Kerja. Jikalau nama variabel (Masa Kerja) 
akan ditampilkan data output, maka nama variabel itu harus juga 
diblok, dan pada kotak Label in First Row harus diklik. 
Selanjutnya klik kotak Summary Statistics lalu klik Ok. 


Descriptive Statistics 
Input 
Input Range: 


Grouped By: & Columns 
(“ Rows 
IM Labels in First Row 


Output options 


(“ Output Range: sj 


“ New Worksheet Ply: PI 
(“New Workbook 

8 Summary statistics 

|” Gonfidence Level For Mean: ps Yo 

| Kth Largest: 


|” Kth Smallest: 1 


4. Berikut ini adalah output dari aplikasi di atas. Apabila 
dibandingkan dengan aplikasi SPSS di atas ternyata hasilnya 
sama. Bedanya kalau dalam aplikasi SPSS standard error dari 
skewness dan kurtosis ditampilkan sedangkan dalam Microsoft 
Excel kedua hal itu tidak ditampilkan. 


MASA KERJA 
Mean 9716049383 
Standard Error 0,914261925 
Median 7 
Mode 7 
Standard Deviation 8,228357321 
Sample Variance 671,7058642 
Kurtosis 1,708296047 
Skewness 1,537190627 
Range 34 
Minimum 1 
Maximum 35 
Sum 187 
Count 81 


Dalam rangka menjelaskan prosedur yang harus dilalui sampai 
keluarnya hasil berbagai ringkasan data di atas, maka akan 
diaplikasikan berbagai rumus statistik yang terkait. 


75 Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


Rumus mean (rata-rata): 


Rumus varians untuk populasi: 


D2 NX, -x) 


n 


Oo 


Rumus standard deviasi untuk populasi: 


yi Xx, — x) 


Rumus varians untuk sampel: 


Dia YK. 2. 
(a-1) 

Rumus standard deviasi untuk sampel: 

3 (X, Ta x) 
(n-1) 


Rumus Standard error of mean: 


s— 


S 


in 


E— 


Rumus Skewness: 


Rumus Kurtosis 


na 41) Dk. -x) Gia | 


La ii ma PS PSS MN In -2In -3I 


Keterangan: 
Me-— Mean (rata-rata) 
» -— Epsilon (baca jumlah) 


Statistik Deskriptif 16 


Xi — Nilai X kei sampai ken 
n — Jumlah individu 

6” — Varians populasi 

6 — Simpangan baku populasi 
s2 — Varians sampel 

Ss  — Simpangan baku sampel 

Cara untuk mencari mode adalah menghitung nilai yang 
sering muncul dalam kelompok data tersebut. Sebagaimana 
digambarkan pada halaman 24 diketahui bahwa nilai yang paling 
sering muncul dari data masa kerja adalah 4 dan 7 yang kedua- 
duanya muncul sebaganyak 11 kali. Artinya, dari 81 tenaga edukatif 
ada 11 orang yang mempunyai masa kerja 4 tahun dan ada 11 orang 
juga yang mempunyai masa kerja 7 tahun. 

Sedangkan cara untuk mencari median adalah dengan 
mengurutkan nilai dari terkecil kepada nilai terbesar atau sebaliknya, 
selnjutnya ditentukan nilai tengahnya. Apabila jumlah datanya genap, 
maka dua data yang ada ditengah dijumlahkah lalu dibagi dua. 
Karena data masa kerja di atas karena belum urut, maka perlu 
diurutkan dengan cara: 

1. Klik Data D Sort, Ba Has gambar berikut ini: 


BB) File Edit View Insert Format Tools (esa 1 
Na suaY & aa | Bk Sonta 

- k35 Eiter , 
Ter BD c |. Form. 
1! BAE KERJA Subtotaks... 
Z1 


3 30 
4 3 


Table... 


Text to Columns.. 


2. Apabila keluar gambar sebagaimana berikut ini dan data yang 
akan diurutkan sedah tertera Sort by, maka selanjutnya pilihlah 
ascending apabila akan diurutkan dari data terkecil ke terbesar, 
dan pilihlah descending apabila akan diurutkan dari data terbesar 
ke data terkecil. Setelah itu klik Ok. 


@ Ascending 
(“ Descending 


@ Ascending 
(“ Descending 


@ Ascending 
(“ Descending 
My list has 


(€ Header row (“No header row 


Options... Cancel 


71 


Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


Selanjutnya data masa kerja tersebut akan dihitung rata-rata, 
standard error of mean, varians, stadard deviasi, skewness, dan 
kurtosisnya. Aplikasi dari penghitungan tersebut adalah dengan cara 
menjabarkan rumus-rumus yang sudah dipaparkan di atas. Adapun 
langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

1. Menjumlah seluruh nilai dari data masa kerja. 


2. Membagi hasil penjumlahan tersebut dengan jumlah data (81). 
Hasil pembagian ini disebut rata-rata (mean) 


Mengurangi masing-masing nilai dengan rata-rata. 


Mengkwadratkan hasil pengurangan yang ada di nomor 3. 


Menjumlah hasil pengkwadratan yang ada di nomor 4. 


An an B0 


Hasil penjumlahan yang ada di nomor 5 dibagi jumlah data 
dikurangi 1 (81-1). Hasil pembagian ini disebut varians sampel. 


7. untuk mengetahui standard deviasi sampel, carilah akar dari 
varians sampel di atas. 


8. Untuk mencari skewness dimulai dengan cara masing-masing 
skor hasil pengurangan yang ada di nomor 3 dipangkatkan tiga. 
Selanjutnya — dijumlahkah hasil pengkuadratan tersebut. 
Berdasarkan hasil penjumlahan tersebut dan skor standard deviasi 
dapar diaplikasikan rumus skewness. 


9. Untuk mencari kurtosis dimulai dengan masing-masing skor hasil 
pengurangan yang ada di nomor 3 dipangkatkan empat. 
Selanjutnya — dijumlahkah hasil pengkuadratan tersebut. 
Berdasarkan hasil penjumlahan tersebut dan skor standard deviasi 
yang sudah diketahui dapat diaplikasikan rumus kurtosis. 


Untuk lebih jelasnya aplikasi tersebut dapat disimak pada 
contoh aplikasi pada halaman berikut. 


Dari seluruh hasil deskripsi SPSS, hanya standard error of 
skewness dan standard error of kurtosis yang tidak diketahui 
rumusnya. Dua standar kesalahan yang disebutkan terakhir memang 
tidak ditampilkan ketika menggunakan aplikasi Data Analysis. Dari 
seluruh buku statistik yang penulis miliki tidak ada satupun yang 
menjelaskan hal tersebut. Sedangkan cara untuk mengetahui range 
adalah dilakukan dengan cara mengurangi nilai tertinggi dengan nilai 
terendah. Untuk contoh data di atas adalah 35 — 1 — 34. 


NG 
(622081/18- 
980 I3S eINUMO 4 


SS3UM3YS SNUINI 


78 


((191403)/989- 
furaul jo 101a Jepuejs snuini) 889 (2S EINUMO 4 


(p3o) L405- 
fisemap 1epuejs snuini) 689 J2S enUMO 4 


(1-181289- 
(ueuea snuini) #89 jas eMUMOj 


rvcA- 
Z3 I3S EIUMO 4 


€vcg- 
Z0 135 ejnuMo 4 


Cvcg- 
Z9 I3S EINUMO 4 


89 9-0- 
Z9 (3S EInUMO 4 


18689 
fepei-ejeI snuini) k34 (as EINUMOj 


faswamwns- 
£8Y (35 EINUMO 4 


Buejs iseingel Y ejep y snuuna iseyydeV ejep ueseyBuu Y WelbojsU Y MG SY NK 4» OM 


SELLO6IF FS 
112661298 


55060920 OZ- 
p96S9rESO0S- oo |rerscerr6c oo (S826p09L4”I- 


Brepcegd€l oo |£826r0o9i/ (4 |£ 


9898882920 
1212661298 


898882920 
8898882920 


sose9co oo (swocicigo —|eseerooldo- 


9961496 0- gle9zezlSO — (S866p09L4'0- 


kes) 


N 


Oleo 
tr 
N 


| 
N 


9898882320 


9688265644 
$60810E9LL 
|2Srr08 966 


Gp3€ 816C62 98917 E9CI 9Seckkcr3 oo |a9096g8g Ec 


9688669 EL 


998€89AL KL 


sassit9so- — Isiuocecigo — Jegesrogio- 
Legciz1g0 — Tesesrogis'o- 
Ieseszgogoo — Julgoseeszo 
Isgseoggree — Jelgoseesza 
l 
l 


aOlojo 
SN 
ANA 


Ola joo 
0) 
Nm 
NIN 


fto) 
—l—l- 
AI 
NIN 


9L£€r8/OL 19096282 
krEL0z6 Lc 190962829 


lo 
DM | 


60985 LF| 
GIS LP SE 9|£€r32OL 19096282 


9 4 
Cr630029 84 gceccs€3| oo |419096E8CP 


l 
l 
l 


O|D|o 
09 jer jon 


£ 


krelozesa (4190966875 
£sco8gr6s (4190962829 


cosgzo£rce  (29096282'8I c 


6609829 LkI 


Cp980r| kz 


p089/£2119 


| 
CO JH 
—l- 
sSnonr (oo 
—|elelele le 


SL ISC 604k 


0693 Trc68 


128p9/F 899 £81c86c989  |/1909628z8 |8L 


l 


sisacgusol — Ieoroesu'sog  Jesosesezo1 oa | 6 | 


90102£ 6915 6grere/'g6c oo |a9Os6escul 


S9rer 69/zc 
6r9/ 18C69I 
6LE9SE1E04 


Nm 
NA 
0 


29126592581 gzrrs680S| — |290s6esezI c 


zznovorsoc oIeooseeec9, jae 
jsessoooesr oIegoseescia |le 
Iscsoser'ikp Iggoseescoz Joe 
sessicee9 Jegoseeecsa | 


MO sin 


N|o 
Keal 
AN 


Statistik Deskriptif 


9 8 KA | 


HAN HA 


| 


Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


79 


PI / Buejs seingel Y ejep Y snwni iseyijdeY ejep UESEYBUN Y Weibo3SIy pi maeg SUWI VI 09m 
Jesesrreoc 6195626 COE- |£61ESO1 St £8s6rogl4 |£ I C3 


£868t FEOC 6199626 Z06- IElesOksr  jesesrogld9 (Ig 2S 
SSL LOBI PS Sso6ogsooz-  |ercrzegded oo jesesrogid Ie 9S 


esesrogiy je Iga) 


1#2629'4901 Izre19298W  Issozzesgze — Jeseerogi/'s- 
683-383- (#2629 4901 Izre192981  Issozzes9gzg — |eggerogi/'s- 
063 Jas 2 INUMO 4 
(82062itzvog).2)- Iegesrogld'z: | 
683 135 eINUMO4 BCEPOOL AT: 
183.983- 
883 Jas SI NUMO 4 
(rv98911283- 
2249 JaS 2 NUMO 4 
(82.82-08)1z8.18)- 
983 135 2 IMUMOj 
SISOUNY SNUINA 
p8PSBrhe 
180.980- Irerscerrez ojesesrogiui- Ig Ise| 
880 138 eInwO4 lelugcezigo ojesesrogiso- Je oo—————/O|re| 
(evsgohgga- psrscgreea oJesesrogis'i- Ig Je) 
esOlaseimulog, o——””/O(8r8r9/ldc oo ojO|esooeg9lc oo |selecsergi, oo jelgoseesti 
J 3 ga 31 


HPMDIM HOWIAL xf . 1-4 


80 


amasate oo o|o——— Yo 
815291728Y kzgosizee, oo | Jezergeris'o 


Z00EPO 83 £r288266LI 
|462p2100 9Sp9182100 


|. | |esiseezg | oo” 
|... 1000 Jersesorig oo | oo Jescerosir'e 
riz66cir3l 1428881899 — |92169x9krS ee 284 

68P498 1446 rogorsyz99- — Iregiseoe'se — Jesserogiu'e- 

6BP49E 1428 rogorsyz99-  Iregisege'se — Jesserogis'e- 

63P49E 1445 rogorsy 299: — Irsgiseoe'se — Jeseerogiu'e- 
68p2981428 — Irosorsi'z99- 891969694 8260918 


La Lk € 
58681 FeOc EL SS6C6 COE- |261£901 Gp E8EEPOIL 4 9 
k K3 


Iirsees2901— Tizpet9298I- soczs.9zs — leseerogi/s- 
Ilrgees.901— Jizret9t98i-  Issozzgegag o Isgesrosiws- 
Isellosirrs —— Issogogso'voe- — Jerarceges, — Iegesrosie'c: 
SELLOBLF FS ssogogeo'oz: — Jerzraegsg, — |egesrogi/c: 


F 


sellogirks o—o)O|ssogooeooc- Jercrceoses |eseewooret: 
6erlse14JS —”) O(nooorsrcoo- Ireoiseoese —|eseerooisg: 
sollesgosl o—o)O|srilosigig: oJioezoeogei — |esesrogiv'e: 
golisegosl o—o)O|Srilosizig: |loezoeoge, —Jeseerooise: 
leliseii98”—”)O(rossoresos- oIrevscevvec —|eseerooisi- 


Statistik Deskriptif 


£868F SOC 6199626 Z02- |261£901 Gp £866PO9L 49 
El | g 9 8 


Dari ketiga cara di atas (SPSS, Data Analysis dari Microsoft 


Excel, maupun menjabarkan rumus-rumus dengan Micrososft Excel) 


ternyata mempunyai hasil yang sama. 
Data masa kerja tenaga edukatif di atas memperlihatkan bahwa 


rata-rata masa kerjanya adalah 9,7 tahun. Sedangkan rentang rata-rata 


81 


Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


tersebut dapat diketahui dengan output dari standard error of mean 
yang bernilai 0,9 tahun. Hal ini berarti rentang rata-rata masa 
kerjanya adalah antara 8,8 tahun sampai dengan 10,6 tahun. Cara 
untuk mengetahui rentang rata-rata tersebut adalah rata-rata dikurangi 
dan ditambahkan dengan standar kesalahan rata-ratanya. Sedangkan 
median dari data tersebut adalah 7 tahun. Median ini memperlihatkan 
bahwa 5090 tenaga edukatif di sekolah tinggi tersebut mempunyai 
masa kerja kurang dari 7 tahun dan 5096 lainnya mempunyai masa 
kerja lebih dari 7 tahun. Sedangkan data masa kerja tenaga edukatif 
tersebut mempunyai bimode, karena nilai data yang paling sering 
muncul adalah 4 dan 7. Karena nilai 4 dalam urutan data muncul 
lebih dahulu, maka aplikasi SPSS menyajikan 4 sebagai mode. Dan 
karena nilai 7 muncul mendekati median, maka Microsoft Excel 
menyajikan 7 sebagai mode. 


Seluruh penyajian di atas sering dikategorikan dengan 
penyajian pemusatan data. Sedangkan penyajian tentang penyebaran, 
keragaman, dan bentuk distribusi data akan dijelaskan kemudian. 


Keragaman data tersebut dapat diketahui dari skor varians, 
yaitu 67,7, sedangkan simpangan baku dapat diketahui diketahui dari 
skor standard deviasi yang merupakan akar dari skor varians, yang 
dalam data ini adalah 8,2. Simpangan baku ini dapat digunakan untuk 
mengetahui posisi nilai individu bila dibandingkan dengan nilai rata- 
ratanya. Bila dikaitkan dengan prosentase luas kurva normal dalam 
rangka mengetahui normalitas distribusi data, maka jumlah individu 
yang berada antara mean ditambah dan dikurangi 1 standard deviasi 
adalah 6879o, dan 9596 berada antara mean ditambah dan dikurangi 2 
standard deviasi, dan 99960 berada antara mean ditambah dan 
dikurangi 3 standard deviasi. 


Di samping diketahui dengan cara di atas, normalitas data juga 
dapat diketahui dengan rumus skewness (kemencengan) dan kurtosis 
(keruncingan) kurva. Apabila nilai mean lebih besar dengan mode, 
berarti bentuk kurva tersebut menceng ke kanan, apabila mean, 
median, dan mode mempunyai skor yang sama, maka bentuk kurva 
tersebut simetris, selanjutnya apabila nilai mean lebih kecil dari 
modus, maka kurva menceng ke kiri. Apabila digunakan aplikasi 
SPSS atau Microsoft Excel dapat dijelaskan manakala skor skewness 
positif (tidak ada tanda negatif) maka kurva menceng ke kanan, tetapi 
manaka skornya bertanda negatif, berarti kurva tersebut menceng ke 
kiri. Sedangkan untuk skor kurtosis, manakala skornya positif (tidak 
ada tanda negatif), maka kurvanya berbentuk runcing (Leptokurtik). 


Statistik Deskriptif 82 


Manakala skor kurtosis bertanda negatif berarti kurvanya berbentuk 
flat (platikurtik). 


Contoh untuk data masa kerja tenaga edukatif di atas, karena 
meannya (9,7) lebih besar dibanding dengan modenya (7), dan skor 
skewness adalah 1,5 (yang tidak ada tanda negatif) menunjukkan 
bahwa kurva menceng ke kanan. Bila digunakan skor kurtosis (1,7) 
yang juga tidak ada tanda negatif menunjukkan bahwa bentuk kurva 
tersebut adalah runcing (Jeptokurtik). Untuk membuktikan data 
tersebut dapat ditampilkan dengan grafik histogram dengan disertai 
garis kurva normalnya, sebagai berikut: 


40 


30 


20 


Std. Dev - 823 
Mean - 9,7 
N-81,00 


0 
0,0 5,0 100 150 200 250 300 350 


Masa Kerja Tenaga Edukatif 
Sedangkan langkah-langkah untuk menampilkan histogram 
dengan kurva normal dengan SPSS adalah sebagai berikut: 
1. Klik Graphs Y Histogram..., sebagaimana gambar berikut ini: 


El statistik deskriptif - SPSS Data E: 


File Edit View Data Transform Analyze Ng tiities Window 


salam ol Jep) Sa KE 
1 


1: no 


(ino | gotpang | jabfung Bar... hza 
7.00 | line... Tno 


7.00 4 wa Yoo 
6.00 la | 


em 1 Hoh-Low... Ton 


g 

5 

3 

b k 

5 6.00 7 Pareto Too 
6 6.00 1 control... Foo 
7 

8 

E) 

1 

1 


6.00 4 Bospbot... koo 


6.00 E£ EnorBar.... |OD 
6,00 | Hoo 
) 5,00 1 
1 5.00 PER Too 


Scatter,. 


2. Setelah keluar gambar seperti berikut ini, masukkan data masa 
kerja tenaga edukatif pada kolom variable. Lalu klik kotak yang 
ada di depan Display normal curve, lalu klik Ok. Maka akan 
keluar sebagaimana tampilan di atas. 


Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


MI Histogram 


(Waolpang Variable: 
@iab fung Ld @ mas ker 
3 ijazah 


Dienkel Template 


H@ umur 
BD Kategori Masa Kerja (k 
B Kategori Umur (kat um 


(” Use chart specifications from: 


Berbagai penjelasan di atas adalah termasuk statistik 
Deskriptif. Sebagaimana dijelaskan pada Bab I bahwa statistik 
deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menggambarkan 
data atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan 
untuk generalisasi. Pada Bab III sampai dengan Bab VI akan 
dipaparkan tentang statistik inferensial. Statistik inferensial adalah 
statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya 
akan digeneralisasikan. 


Dalam setiap Bab kecuali Bab yang menjelaskan regressi akan 
dipaparkan kedua macam statistik inferensial, yaitu parametris dan 
non-parametris. Statistik parametris terutama digunakan untuk 
menganalisis data interval atau rasio yang diambil dari populasi yang 
berdistribusi normal. Sementara non-parametris terutama digunakan 
untuk menganalisis data nominal atau ordinal. Atau datanya interval 
atau rasio tetapi tidak berdistribusi normal juga menggunakan 
statistik non-parametris. 


Statistik Deskriptif 


84 


BAB III 
UJI SATU SAMPEL 


A. Pendahuluan 


Pada dasarnya, pengujian hipotesis satu sampel adalah menguji 
apakah hipotesis yang diajukan dapat digeneralisasikan untuk 
populasi atau tidak. Atau apakah dapat dilakukan generalisasi untuk 
populasi berdasarkan hasil kesimpulan dari sampel atau tidak. 


Setidaknya ada 4 teknik analisis yang dapat digunakan untuk 
menguji hipotesis satu sampel: 


Jenis Data Deskriptif (Satu Variabel) 
| Binomial 
x One Sample 
Ordinal Run Test 
Interval/Rasio T-Test 


B. Statistik Parametris: T-test one Sampel 


Statistik parametris yang digunakan untuk menguji hipotesis 
yang datanya satu sampel adalah t-test one sample. 


Contoh: 


Seorang peneliti merasa tertarik untuk meneliti mengapa 
Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan 
akhlak, tidak mencerdaskan intelektual. Hal ini ternyata terbukti 
dari suatu penelitian psikologis di Amerika Serikat bahwa IO 
ternyata rata-rata hanya berpengaruh 64 terhadap kesuksesan 
seseorang. Berangkat dari hasil penelitian di Amerika Serikat 
tersebut, peneliti akan membuktikan apakah pengaruh IO 
terhadap kesuksesan seseorang di Indonesia juga rata-rata — 60. 


85 


Uji Satu Sampel 


Proses Pengambilan Keputusan. 


Hipotesis: 

Ho Pengaruh IO terhadap kesuksesan seseorang 
Indonesia — 66 

Ha Pengaruh IO terhadap kesuksesan seseorang 


Indonesia £ 6fo 
Dasar Pengambilan Keputusan: 


Dengan membandingkan thitung dengan tiapei dengan ketentuan: 


Ho diterima thitung S ttabel 
Ho ditolak thitung 2 ttabel 


Dengan menggunakan angka probabilitas, dengan ketentuan: 


Ho diterima Probabilitas » taraf nyata (a) 
Ho ditolak Probabilitas « taraf nyata (oa) 


1. Aplikasi dengan SPSS 


86 


di 


di 


Untuk membuktikan apakah hasil penelitian psikolgis di 
Amerika Serikat itu juga berlaku di Indonesia atau tidak, maka 
diadakan penelitian serupa di beberapa kota dan kabupaten. 
Sedangkan hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 


NO Koefisien Korelasi Koefisien determinasi 
1 0,25 6,25 
2 0,26 6,716 
3 0,29 8,41 
4 0,25 6,25 
5 0,25 6,25 
6 0,23 5,29 
7 0,24 5,76 
8 0,27 1,29 
9 0,25 6,25 
10 0,27 1,29 
11 0,22 4,84 
12 0,21 4,41 
13 0,22 4,84 
14 0,28 1,84 
15 0,27 1,29 
16 0,25 6,25 
17 0,25 6,25 
18 0,26 6,716 
19 0,26 6,76 

20 0,22 4,84 
21 0,25 6,25 


Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


22 0,26 6,76 
23 0,28 7,84 
24 0,27 1,29 
25 0,28 7,84 
26 0,21 441 
27 0,23 5,29 
28 0,25 6,25 
29 0,25 6,25 
30 0,24 5,76 
31 0,23 5,29 
32 0,21 4,41 
33 0,23 5,29 
34 0,23 5,29 
35 0,22 4,84 
Keterangan: 


a. Yang dimaksud dengan koefisien korelasi adalah hasil 
hitung tentang korelasi skor IG dan skor kesuksesan. 


b. Sedangkan koefisien determinasi adalah pengkuadratan skor 
koefisien korelasi dikalikan 100. 
Karena t-test one sample termasuk parametrik, maka skor 
yang akan dianalisis harus diuji normalitasnya. Cara termudah 
untuk menguji ini adalah dengan program SPSS. 


Prosedur untuk menguji distribusi data adalah sebagai 
berikut: 


1. Setelah data diinput, lalu klik Analyze Y Descriptive 
Statistics Y Explore, sebagaimana gambar berikut ini: 


Untitled - SPSS Data Editor 
File Edit View Data Transform MSSEPEAN Graphs Utilities Window Help 


sia) 3) »| 


1: one samp 


Reports P lil ala 
Descriptive Statistics Freguencies... 
6  Tables »|  Descriptives... 
Compare Means » Explore... 
General Linear Model p| Grasstabs... 
, 
, 


Mixed Models Ratio... 

al Correlate —#— 

2. Setelah itu akan keluar gambar berikut ini, destinasikan 
variabel itu ke dalam kotak Dependent List, lalu pada 
bagian Display, klik kotak Plots, Kemudian klik kotak Plots. 


Uji Satu Sampel 88 


Dependent List 
@ Skor koefisien determit 


Eactor List 


Label Cases by 


Display 
CC Both “ Statistics & Piots Plots. Options... 


3. Setelah itu akan keluar gambar berikut ini, aktifkan kotak 
Normality Plots with tests, lalu nonaktifkan pilihan stem 
and leaf, kemudian pilih None pada bagian Boxplot, Setelah 
itu klik Ok. 


Explore: Plots 


Boxplots Descriptive 


(“ Factor levels together 


. Cc ) 
(“ Dependents together 2 


@& None Help 


IV Normality plots with tests 
Spread vs. Level with Levene Test 


IE 


4. Berikut ini adalah hasil analisis normalitas data tersebut. 


Case Processing Summary 


Cases 
i Missing 
Percent N Percent Percent 
Skor koefisien 
determinasi 38 Bs Sl ha KA 


Tests of Normality 


NN — Ne Smirnov' Shapiro-Wilk 
| Statistic | Sig. Statistic La | 


Skor koefisien 
determinasi 


a. Lilliefors Significance Correction 


Untuk menguji normalitas dapat digunakan skor Sig. Yang 
ada pada hasil penghitungan Kolmogorov-Smirnov. Bila angka 
Sig. Lebih besar atau sama dengan 0,05, maka data tersebut 
berdistribusi normal, tetapi apabila kurang, maka data itu tidak 
berdistribusi normal. Karena Sig. Untuk variabel tersebut (0,810), 
itu lebih besar dari 0,05, maka data variabel itu berdistribusi 
normal. 


89 


Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


Hal ini juga dapat dilihat pada grafik Normal O-O Plot 


maupun Detrended Normal O-O Plot. Untuk Normal O-O Plot itu 
apabila sebaran data dari variabel itu bergerombol di sekitar garis 
uji yang mengarah ke kanan atas dan tidak ada yang terletak jauh 
dari sebaran data, maka data tersebut berdistribusi normal. 
Sementara untuk Detrended Normal O-O Plot, apabila datanya 
tidak membentuk suatu pola tertentu atau menyebar secara acak, 
maka data itu berarti berdistribusi normal. Sesuai dengan nilai 
Sig. di atas, maka hasil uji dengan dua model grafik di bawah ini 
juga menunjukkan data dari variabel itu berdistribusi normal. 


Normal A-@ Plot of Skor koefisien « Detrended Normal @-A Plot of Skoi 


a 


Observed Value Observed Value 


Dikarenakan data variabel itu distribusi datanya normal, 


maka dapat dilakukan analisis dengan t-test one sampel. 


1. 


Untuk menganalisis menggunakan t-test one sample klik 
Analyze DH Compare Means YH One-sample T Test, 
sebagaimana gambar berikut ini: 


mUntitled - SPSS Data Ed 


Graphs Utiltles Window Help 


: sisi sio 


ala ol 


CIA 
7 


2 3,24 
3 1d 
4 576 


, 1 
»| One-way ANOVA, 
or 


Setelah keluar seperti berikut ini destinasikan variabelnya ke 
kotak Test Variable(s), dan pada Test Value isilah angka 6 
sebagaimana skor data dari hasil penelitian psikologis di 
Amerika bahwa rata-rata hanya berpengaruh 646 dan 
maksimal 2096 terhadap kesuksesan seseorang, 
sebagaimana gambar berikut ini: 


Uji Satu Sampel 90 


Untitled - SPSS Data Editor 


File Edit View Data Transform Analyze Graphs Utiities Window Help 


skg 3 ole “| sej al Fa 
1: one samp 625 
| | 


at 


El sie) 


HM One-Sample T Test 


Test Variable(s): OK 
@ Skor koefisien determin 
Paste 
Reset 


Cancel 


Help 


Test Value: |6 Options... 


3. Berikut ini adalah hasil analisis di atas: 


One-Sample Statistics 


N Mean Std. Deviation Mean 


Skor koefisien 
determinasi 


35 6,1411 1,09005 


Output di atas memperlihatkan bahwa jumlah data yang 
dianalisis sebanyak 35. Rata-rata pengaruh IO terhadap 
kesuksesan seseorang sebanyak 6,14119o dengan standard deviasi 
sebanyak 1,09005, dan standard error of mean sebanyak 0,18425. 
Dengan kata lain interval rata-ratanya antara 5,9598546 sampai 
dengan 6,32835. 


One-Sample Test 


Test Value — 6 


95”6 Confidence 
Interval of the 


Mean Difference 
Difference 


Skor koefisien 
determinasi 


Output kedua ini memperlihatkan bahwa skor t-testritung 
nya sebesar 0,766. Bila dibandingkan dengan trabero.os:34 sebesar 
2,032243, maka Ho diterima dan Ha ditolak. Demikian juga 
kalau digunakan skor Signifikansinya sebesar 0,449 yang lebih 
tinggi dari tingkat kesalahan yang ditoleransi yaitu 0,05, maka 
Ho diterima dan Ha ditolak. Oleh karena itu Hipotesis nihil yang 
berbunyi pengaruh IO terhadap kesuksesan seseorang rata-rata 
hanya 640 berlaku untuk populasi. Atau dengan kata lain bahwa 
kecenderungan di Amerika bahwa pengaruh IO sebesar 6c 
terhadap kesuksesan seseorang itu juga berlaku di Indonesia. 


Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


2. Aplikasi dengan Microsoft Excel 
Sedangkan aplikasi Micrososft Excel dapat dilakukan 
dengan menggunakan rumus berikut ini. 
— X to HN Ho 
S 


dn 


t — Nilai t yang dihitung, selanjutnya disebut t hitung 
4 5 Rata-rata X 


t 


Ho - Nilai yang dihipotesiskan 
S - Simpangan baku 
n — Jumlah anggota sampel 


Untuk dapat mengaplikasikan rumus tersebut, maka perlu 
diketahui skor standard deviasi. Langkah-langkah untuk mencari 
stadard deviasi dapat dibaca pada Bab II halaman 73-80. 


5.5 | Cc DE G H 
(NOI Koefisien Korelasi | Koefisien determinasi |x- mean | 64- mean)” 
2 0,25 6,25 010886| 001185 aplikasi rumus 
KN 2 0,26 6,76 061886 038298 
4/3 0,29 514771 0141143 
5|4 0,25 0,01185 1,03005 
6 | 5 0,25 0,01185 5,91603 
76 072444 
8|7 014527 0,766029 
8 1,31987 
6,25 010886 001185 
7,29 114886|  1,31987 aplikasi rumus 
484 -130114|  1,69297 formula di sel G4 
44 173114 299686 2037-6 
169297 formula di sel G5 
288612) — -:E39 
131987 formula di sel G6 
001185) — -SORT(38) 
001185 Tormula di sel G8 
6,76 061886 038298 2G41/G5/66) 
6,76 061886 038298 
4,84 “130114 169297 
0,01185 
0,38298 
2,88612 
1,31987 
2,88612 
2,99686 
5,29 -0,85114 072444 
6,25 010886 001185 
6,25 010886 001185 
014527 
072444 
2,99686 
0,72444 
0,72444 
1,69297 
6141142857 4039935 
118822 
1,09005 


Uji Satu Sampel 92 


Seluruh hasil penghitungan dengan Microsoft Excel 
ternyata sama dengan hasil penghitungan SPSS. Bedanya SPSS 
mencantumkan skor signifikansi, sementara Microsoft Excel 
tidak. Oleh karena itu, untuk memutuskan apakah menerima Ho 
ataukah Ha, peneliti yang menganalisis dengan menggunakan 
Microsoft Excel harus membandingkan tritung dengan trase:. Untuk 
mendapatkan tsc dapat dilakukan melalui menu function sebagai 
berikut: 


-TINV(0,05:314) 


2032243 
Keterangan: 
-TINV : formula untuk pencarian tabel t 
0,05 : taraf nyata (a) 
34 : derajat kebebasan (jumlah sampel (35) dikurangi 


dengan variabel (1) 


Dikarenakan thitung (0,766029) lebih kecil dibanding trset 
(2,032243), maka Ho diterima dan Ha ditolak. Kesimpulan 
terakhir juga sama bila digunakan skor signifikansi yang ada 
pada output SPSS. 


C. Statistik Non-parametris 


Setidaknya ada 3 (tiga) teknik analisis yang dapat digunakan 


untuk menguji satu sampel, yaitu Test Binomial, Chi Kuadrat, dan 
Run Test. 


1. 


Test Binomial 


Test ini dikatakan sebagai test binomial karena distribusi 
data dalam populasi itu berbentuk binomial. Distribusi binomial 
adalah suatu distribusi yang terdiri dari dua kelas. Analisis 
binomial ini digunakan manakala datanya maksimal 25. 


Contoh: 


Seorang peneliti ingin mengetahui apakah anak kyai yang 
tidak memiliki pesantren ketika studi lebih memilih sekolah 
ataukah madrasah. Berdasarkan 25 sampel yang dipilih 
secara random ternyata 16 memilih lembaga pendidikan 
yang menggunakan nama sekolah sementara sisanya, yaitu 9 
memilih madrasah. 


93 


Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


Proses Pengambilan Keputusan. 

Hipotesis: 

Ho Pilihan anak kyai yang tidak memiliki pesantren 
ketika studi memilih sekolah atau madrasah 
secara seimbang/sama. 

Ha Pilihan anak kyai yang tidak memiliki pesantren 
ketika studi memilih sekolah atau madrasah 
secara tidak seimbang/tidak sama. 

Dasar Pengambilan Keputusan: 

Dengan menggunakan angka probabilitas, dengan ketentuan: 

Ho diterima — Probabilitas » taraf nyata (a) 

Ho ditolak Probabilitas « taraf nyata (a) 


a. Aplikasi dengan SPSS 
Untuk analisis binomial dapat dilakukan dengan 
langkah-langkah sebagai berikut: 


1. Setelah data diinput, maka klik Analyxe DH Nonparametric 
Test Y Binomial sebagaimana gambar di bawah ini. 


Untitled - SPSS Data Editor 
File Edit View Data Transform MEA Graphs Utilties Window Help 


Er Reports » 
saja lal Bj Descriptive Statistics » | K3) 
1: sek 1 Tables » 
Compare Means » 
General Linear Model » 
Mixed Models » 
SMA Correlate » 
SMA Regression » 
SMA Loglinear » 
SMA Classify , 
SMA Data Reduction » 
SMA Scale vr 
SMA Chi-Sguare,.. 
Time seres | Snomiat 
SMA Survival p| Runs... 
SMA Kolkinla Nenanea | 4 Canranla Vc 


2. Setelah keluar seperti gambar berikut ini, destinasikan 
variabel tersebut menuju Test Vatiable List, lalu klik Ok. 


Uji Satu Sampel 94 


IM Binomial Test 


Test Variable List: 
P4 Pemilihan Sekolah (se 


Define Dichotomy Test Proportion: |,50 
(“Get from data 


(“ Cutpoint: 


3. Berikut ini adalah hasil analisis binomial. 


Binomial Test 


amal ate hang 
Catego Pro Test Proj 


Pemilihan Sekolah  Group1 | SMA : 


Group 2 | MA 
Total 2. 


Output di atas memperlihatkan bahwa anak kyai yang 
tidak memiliki pesantren mempunyai kecenderungan yang 
sama antara studi pada sekolah dan madrasah. Walaupun data 
dari sampel itu berbeda, yaitu 16 memilih SMA dan 9 memilih 
Madrasah, karena exact sig mempunyai skor 0,230 yang lebih 
tinggi dari 0,05, maka yang diterima berarti Ho. Ini artinya 
kesamaan pilihan itu berlaku untuk populasi. 


b. Aplikasi dengan Microsoft Excel 


Analisis binomial ini tidak perlu menggunakan aplikasi 
Microsoft Excel. Untuk membuktikan Ho dilakukan dengan 
cara membandingkan Harga x dalam test binomial dengan taraf 
kesalahan yang ditetapkan 196 (0,01) atau 5Fo (0,05). Dalam 
kasus ini dari 25 sampel, 16 memilih SMA dan 9 memilih MA. 
Frekwensi terkecilnya adalah (x) adalah 9. Berdasarkan tabel 
yang menjelaskan Harga-harga x dalam Test Binomial 
didapatkan skornya 0,115. Skor ini ternyata lebih tinggi 
dibandingkan 0,05 maupun 0,01. Oleh karena itu, maka Ho 
diterima dan Ha ditolak. Kesimpulannya adalah Anak kyai 
yang tidak memiliki pesantren untuk studi memilih belajar di 
SMA dan MA adalah sama yaitu 505. 


2. Chi Kuadrat (x7) 


Chi Kuadrat (y”) satu sampel adalah teknik analisis yang 
digunakan untuk menguji hipotesis bila dalam populasi terdiri 


95 


Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


dari dua kelas atau lebih, data berbentuk nominal dan sampelnya 
besar. 


Contoh: 


Seorang peneliti ingin mengetahui apakah anak kyai yang 
memiliki pesantren ketika studi akan lebih memilih 
madrasah diniyah, madrasah sebagai sekolah umum yang 
berciri khas Islam, atau memilih sekolah. Berdasarkan 36 
sampel yang dipilih secara random ternyata 15 memilih 
madrasah diniyah, 7 memilih madrasah sebagai sekolah 
umum yang berciri khas Islam, dan 14 memilih sekolah. 


Proses Pengambilan Keputusan. 


Hipotesis: 

Ho Anak kyai yang memiliki pesantren ketika studi 
akan lebih memilih madrasah diniyah, madrasah 
sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam, 
atau sekolah secara seimbang/sama. 

Ha Anak kyai yang memiliki pesantren ketika studi 


akan lebih memilih madrasah diniyah, madrasah 
sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam, 
atau sekolah secara tidak seimbang/tidak sama. 


Dasar Pengambilan Keputusan: 

Dengan membandingkan X hitung dengan Yan dengan ketentuan: 
Ho diterima 1 patang” SK bei 

Ho ditolak X hitung 2 Yabel 

Dengan menggunakan angka probabilitas, dengan ketentuan: 

Ho diterima Probabilitas » taraf nyata (a) 

Ho ditolak Probabilitas « taraf nyata (a) 


a. Aplikasi dengan SPSS 
Untuk analisis Chi Kuadrat (x?) satu sampel dapat 
dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
1. Setelah data diinput, maka klik Analyze Y Nonparametric 
Test D Chi-Sguare... sebagaimana gambar di bawah ini. 


Uji Satu Sampel 


96 


Chi Kuadrat - SPSS Data Editor 


File Edit Yiew Data Transform MNEPEAN Graphs Utilities Window Help 


sia 5 


1: sel 


sek 
madrasah diniyah v' 
madrasah diniyah 
madrasah diniyah 
madrasah diniyah 
madrasah diniyah 
madrasah diniyah 
madrasah diniyah 
madrasah diniyah 


madrasah diniyah 
mand awal dini 


Reports » 
Descriptive Statistics 
Tables 

Compare Means 
General Linear Model 
Mixed Models 
Correlate 
Regression 

Loglinear 

Classify 

Data Reduction 
Scale 


Nonparametric 
Time Series 
Survival 


Binomial... 
Runs... 


» 
» 
» 
, 
, 
, 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 


ea 


2. Setelah keluar seperti gambar berikut ini, destinasikan 
variabel tersebut menuju Test Vatiable List, lalu klik Ok. 


IM Chi-Sguare Test 


Expected Range 
(“Get from data 


(“ Use specified range 


Test Variable List: 
P4 Pemilihan Sekolah (sel 


Expected Values 
(& All categories egual 
(“ Values: 


ba 
— 


Options... 


Ra 
Lrenoe| 
Exact... 


3. Berikut ini adalah hasil analisis Chi Kuadrat 05) satu 
sampel. 


Pemilihan Sekolah 


|——————opsemeaN 
5 


madrasah diniyah 1 
Madrasah (SUCI) 

sekolah 

Total 


Test Statistics 


Pemilihan 
Sekolah 
Chi-Sguarea 


df 
Asymp. Sig. 


a. 0 celis (,07o) have expected freguencies less than 
5. The minimum expected cell freguency is 12,0. 


Output pertama memperlihatkan bahwa dari 36 anak 
kyai yang memiliki pesantren terdapat 15 anak yang memilih 


97 


Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


madrasah diniyah sebagai tempat studi, 7 anak memilih 
madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam, dan 


14 di antaranya memilih sekolah. 


Output kedua memperlihatkan skor chi kuadrat sebesar 
3,167. Apabila skor ini dibandingkan dengan chi kuadrat tabel 
dengan dk 2 dan tingkat signifikansi 590 ternyata skornya 
5,591. Dikarenakan chi kuadrat hitung lebih kecil dibanding 
chi kuadrat tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. Ini sesuai 
dengan Asymp. Sig sebesar 0,205 yang berarti lebih besar bila 


dibandingkan dengan 
Berdasarkan hasil analisis 


peluang kesalahan yang 0,05. 
tersebut maka dapat disimpulkan 


bahwa anak kyai pesantren memilih ketiga tipe pendidikan, 
madrasah diniyah, madrasah sebagai sekolah umum yang 
berciri khas Islam, dan sekolah secara berimbang atau sama. 


b. Aplikasi dengan Microsoft Excel 


Rumus Chi Kuadrat (y”) satu sampel adalah sebagai 


berikut: 
”- 3 (Eo-£p)? 
Ao 
Ni - Chi kuadrat 
fo — Frekuensi yang diobservasi 
f, — Frekuensi yang diharapkan 


Untuk mengaplikasikan rumus di atas perlu dibuatkan 
tabel penolong sebagai berikut: 


Alternatif 


F 
(fo - fhy?/h 


Madrasah Diniyah 
Madrasah SUCI 
Sekolah 


0,750 


JUMLAH 


formula di C2 


formula di D2 
formula di E2 
formula di F2 


-E2/C2 


SS 0 oSoms UN 


formula di F5 


12 


-SUM(F2:F4) 


Hasil hitung Chi Kuadrat (x2) satu sampel dengan 
Microsoft excel ternyata sama dengan hasil analisis yang 


menggunakan SPSS, yaitu 3,167. 


Uji Satu Sampel 


3. Run Test 


98 


Run Test digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif 


(satu sampel) bila datanya ordinal. Tujuan analisis ini adalah 
menguji kerandoman populasi yang didasarkan atas data sampel. 


Contoh: 


Seorang peneliti ingin mengetahui apakah kunci jawaban test 
yang menggunakan pilihan jawaban Benar (B) dan Salah (S) 
telah disusun secara random atau tidak. Peneliti 
mendapatkan data terhadap kunci jawaban sebagai berikut: 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
B S B B S S S B B B 
11 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 
B B S S S B S B B B 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 1 28 | 29 | 30 
S S S B B B S S S S 
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 
B B S S B B B S S S 
41 | 42 | 43 | 44 1 45 | 46 | 47 1 48 | 49 | 50 
S S B B B S S B B S 


Proses Pengambilan Keputusan. 


Hipotesis: 


Ho 


Kunci jawaban test yang menggunakan pilihan 
jawaban Benar (B) dan Salah (S) telah disusun 
secara random. 
kunci jawaban test yang menggunakan pilihan 
jawaban Benar (B) dan Salah (S) tidak disusun 
secara random. 


Dasar Pengambilan Keputusan: 
Dengan membandingkan Znitung dengan Zraps dengan ketentuan: 


Ho diterima 
Ho ditolak 


Zhitung S Ztabel 


Zhitung 5, Ztabel 


Dengan menggunakan angka probabilitas, dengan ketentuan: 


Ho diterima 
Ho ditolak 


Probabilitas » taraf nyata (a) 
Probabilitas « taraf nyata (a) 


99 Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


a. Aplikasi dengan SPSS 
Untuk analisis Run Test dapat dilakukan dengan 
langkah-langkah sebagai berikut: 


1. Setelah data diinput, maka klik Analyxe  Nonparametric 
Test D Runs... sebagaimana gambar di bawah ini. 


Run Test - SPSS Data Editor 


File Edit Yiew Data Transform MENEEAN Graphs Utilities Window Help 


sasa 


1 -:bs 


Reports » 
Descriptive Statistics » 
Tables » 
Compare Means , 
General Linear Model » 
Mixed Models » 
Correlate » 
Regression , 
Loglinear » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 


Classify 
Data Reduction 


Scale 


Chi-Sguare... 
Binomial... 


1-Gamnle K-S 


Nonparametric Tests 
Time Series 
Survival 


Multinle Resnnnse 

2. Setelah keluar seperti gambar berikut ini, destinasikan 
variabel tersebut menuju Test Vatiable List, lalu pada Cut 
Point dapat dipilih Median, Mode, dan Mean. Lalu klik 
Ok. 


BM Runs Test 


Test Variable List: 
@ Kunci Jawaban (bsJ 


Cut Point 


IV Median IW Mode 
w 1 JP Custom: Options... 


3. Berikut ini adalah hasil analisis Run Test satu sampel. 


Uji Satu Sampel 


Output di 


Runs Test 


Test Value 
Cases « Test Value 
Cases »- Test Value 


Total Cases 

Number of Runs 

Z 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
a. Median 


Runs Test 2 


Kunci 
Jawaban 
Test Valud' 
Cases « Test Value 
Cases »- Test Value 
Total Cases 
Number of Runs 
Z 
Asymp. Sig. (2-tailed) 
a. Mean 


Runs Test 3 


Test Value 

Cases « Test Value 
Cases »- Test Value 
Total Cases 

Number of Runs 


Asymp. Sig. (2-tailed) 


a. Mode 


b. There are multiple modes. The mode 
with the largest data value is used. 


100 


atas memperlihatkan bahwa test value 
(diambilkan dari nilai pemusatan data) apabila dihitung dengan 
median maka nilainya 2, kalau menggunakan mean maka 
nilainya 1,5, sedangkan kalau dihitung dengan mode maka 
nilainya 2. Skor yang lebih kecil dari test value 25 sedangkan 
yang sama dengan atau lebih besar dari test value juga 25. 
Sedangkan jumlah data ada 50 yang berganti antara kelompok 
satu dengan lainnya sebanyak 20 kali. 


Sedangkan cara 
menghitung jumlah run adalah sebagai berikut: 


1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 
B S B B S S S B B B 
1 2 4 5 


101 


Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


11 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 
B S S S B S B B 
6 1 8 9 


21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 1 28 | 29 | 30 


S S S B B B S S S S 


31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 


41 | 42 Da3 Taa Tas Tae Tan Tas Tao | 50 


S S B B B S S B B S 


17 18 19 20 


Sedangkan z hitung adalah -1,715. Apabila z hitung 
dibandingkan dengan z tabel pada Tabel I untuk uji dua pihak 
untuk tingkat kesalahan 596, maka didapatkan z tabel 1,96. 
Cara untuk mengetahui z tabel adalah tingkat kepercayaan 
yang digunakan, misalkan 9596 (0,95) dibagi dua menjadi 
0,475. Skor tersebut ternyata terdapat pada 1,9 dan 0,06. Jadi 
kalau digabungkan menjadi 1,96. Karena z hitung lebih kecil 
dari z tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. Kesimpulan ini 
juga sama dengan skor Asymp. Sig. sebesar 0,086 yang lebih 
tinggi dari kesalahan yang ditoleransi yaitu paling tinggi 0,05. 
Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa pilihan jawaban 
Benar (B) dan Salah (S) telah disusun secara random. 


b. Aplikasi dengan Microsoft Excel 


Rumus Run Test satu sampel adalah sebagai berikut: 


Aa Pen ma Pata 
Naa Ian n,tn, 


Oa 2nn, (2n,n, —n, —n,) 
(n, wn,) (n, &n, —1) 


Harga (mean) uu, dan simpangan baku o@' dapat dihitungs 
dengan rumus berikut : 


Uji Satu Sampel 102 


p) 
an —0,5 
ntn, 


& 2n,n, (2n,n, —n, —n,) 


2. 


(n, t mn) (n, tn, —1) 
Sedangkan aplikasi rumus di atas dengan Microsoft 
Excel sebagai berikut ini: 


formula di B5 
formula di B6 


formula di B8 2(2”B2”B3)"(2”B2”B3-B2-B3 
122500 formula di 811 :B9"B10 
F formula di B13 -SORTIB12) 


1858| TIformuladiB15 — (-B6/813 


Hasil penghitungan dengan menggunakan Microsoft 
Excel ternyata tidak sama persis.' Walaupun tidak sama, tetapi 
selisihnya sangat sedikit sehingga tidak merubah kesimpulan 
akhirnya yaitu menerima Ho dan menolak Ha. Jadi urut-urutan 
jawaban antara yang Betul (B) dan Salah (S) telah tersusun 
secara random. 


! Ketidaksamaan hasil hitung juga terjadi dalam bukunya Sugiyono, Statistika 
untuk Penelitian, (Bandung: CV Alfabeta, 2003), hlm. 112, bandingkan dengan bukunya 
Sugiyono dan Eri Wibowo, Statistika Penelitian dan Aplikasinya dengan SPSS 10.00 for 
Windows, (Bandung: CV Alfabeta, 2002), hlm. 94. 


BAB IV 
ANALISIS KORELASI 


A. Pendahuluan 


Dalam ilmu statistik istilah korelasi berarti hubungan antardua 
variabel atau lebih. Hubungan antardua variabel disebut bivariate 
correlation, sementara hubungan antarlebih dua variabel disebut 
multivariate correlation. 


Hubungan antardua variabel misalnya korelasi antara intensitas 
mengikuti diskusi dosen (variabel x) dengan produktifitas kerja 
(Variabel y). Hubungan antarlebih dari dua variabel misalnya korelasi 
antara kwalitas layanan kepada peserta didik (variabel x,), 
kompetensi tutor (variabel x»), dengan banyaknya jumlah peserta 
didik (variabel y). 


B. Arah Korelasi 


Hubungan antardua variabel atau lebih itu bila dilihat dari 
arahnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu hubungan yang sifatnya 
searah dan berlawanan arah. Hubungan searah disebut korelasi 
positif, sementara yang berlawanan arah disebut korelasi negatif. 


Jadi, jika variabel x mengalami kenaikan, maka akan diikuti 
kenaikan variabel y. Itulah korelasi positif. Contohnya bila layanan 
terhadap mahasiswa naik (variabel x) maka naik pula jumlah 
mahasiswa perguruan tinggi itu (variabel y). Sementara korelasi 
negatif adalah apabila variabel x mengalami peningkatan 
mengakibatkan variabel y mengalami penurunan dan sebaliknya. 
Contohnya bila dominasi pimpinan kepada dosen meningkat 
(variabel x) maka produktivitas kerja dosen akan mengalami 
penurunan (variabel y). 


103 


Analisis Korelasi 104 


C. Angka Korelasi 


Besar angka korelasi itu berkisar antara 0 sampai 1, baik 
posisit maupun negatif. Bila dalam penghitungan diperoleh angka 
korelasi lebih dari 1 berarti telah terjadi kesalahan penghitungan. Bila 
angka korelasi itu bertanda negatif menunjukkan korelasi 
antarvariabel itu negatif. Interpretasi kasar terhadap angka korelasi 
sebagai berikut: 


Interval Koefisien Tingkat Hubungan 
0,00 — 0,199 Sangat rendah 
0,20 — 0,399 Rendah 
0,40 — 0,599 Sedang 
0,60 — 0,799 Kuat 
0,80 — 1,000 Sangat kuat 


D. Macam-macam Teknik Korelasi 


E. 


Setidaknya ada 8 teknik analisis korelasi sebagai berikut. 


TIPE DATA TEKNIK ANALISIS 
NOMINAL Contingency Coefficient 
Spearman Rank Correlation 
ORA Kendall Tau 
INTERVAL Pearson Product Moment 
RASIO Partial Correlation 
Multiple Correlation 
Statistik Parametrik 


1. Product moment 


Teknik korelasi ini digunakan untuk mencari hubungan 
dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data 
kedua variabel berbentuk interval atau rasio. Karena product 
moment termasuk parametrik, maka harus memenuhi uji asumsi 
yaitu kedua variabel itu berdistribusi normal. 


Contoh: 


Seorang pemilik Kursus yang memiliki cabang di seluruh 
Indonesia berkeinginan untuk mengetahui apakah 


105 


Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


Kompetensi Tutor berkorelasi dengan jumlah peserta didik. 
Oleh karena itu diambil sampel sebanyak 35 cabang kursus 
untuk ditelitinya. 


Proses Pengambilan Keputusan. 


Hipotesis: 

Ho Kompetensi Tutor tidak berkorelasi dengan 
jumlah peserta didik 

Ha Kompetensi Tutor berkorelasi dengan jumlah 
peserta didik 


Dasar Pengambilan Keputusan: 

Dengan membandingkan Ttitung dengan resyei dengan ketentuan: 
Ho diterima Thitung € Itabel 

Ho ditolak hitung 2 Itabel 

Dengan menggunakan angka probabilitas, dengan ketentuan: 
Ho diterima Probabilitas » taraf nyata (a) 

Ho ditolak Probabilitas « taraf nyata (o) 


Karena product moment termasuk parametrik, maka 
analisis ini dapat digunakan apabila tipe datanya interval atau 
rasio, distribusi datanya normal, dan jumlah sampelnya lebih dari 
30. Dalam contoh ini, tipe datanya interval dan berjumlah 35, 
maka asumsi yang harus diuji adalah distribusi datanya. Cara 
termudah untuk menguji ini adalah dengan program SPSS. 


Prosedur untuk menguji distribusi data adalah sebagai 
berikut: 


Setelah data dimasukkan klik Analyze Y Descriptive Statistics 
D Explore, sebagaimana gambar berikut ini: 


product moment - SPSS Data Editor 
File Edit view Data Transform MEA Graphs Utilities Window Help 


Ea Cl Reports Ill SA 
s3 al ola aj Descriptive Statistics » Freguencies... 
1: 5 Tables »|  Descriptives... 

. General Linear Model p| Grosstabs... 
1 52.00 64.0 Mixed Models »| Ratio... 
2 53.00 640 aralaka £' 


2. Setelah itu akan keluar gambar berikut ini. Destinasikan kedua 


variabel itu ke dalam kotak Dependent List, dengan memblok 
kedua variabel itu dan mengeklik panah yang ada di sebelah kiri 


106 


Analisis Korelasi 


kotak itu. Pada bagian Display, klik kotak Plots. Kemudian klik 
kotak Plots. 


Dependent List: 


@ Kompetensi Tutor | & 
@ Jumlah Peserta Dic «5 


Factor List: 


Label Cases by: 


Display 


C“ Both (“ Statistics (& | Plots... | Options... 


3. Setelah itu akan keluar gambar seperti berikut ini. Pilih None 
pada bagian Boxplot. Nonaktifkan pilihan stem and leaf. 
Aktifkan kotak Normality Plots with tests. Setelah itu klik Ok 


Explore: Plots 


Bowplots Descriptive 
(“ Factor levels together | If” 
Cancel 


(“ Dependents together | F” Histogram 
“None Help 


IM Narmalitp plots with tests 
Spread vs. Level with Levene Test 
c 


4. Berikut ini adalah output uji normalitas data. 


Case Processing Summary 


Cases 


Missing 


N Percent 


Kompetensi Tutor 35 100,074 “OT 
Jumlah Peserta 
Didik Baru 85 |. 100,04c ox 


107 


Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


Tests of Normality 


Kolmogorov-Smimov' Shapiro-Wilk 


Statistic df Statistic df 


Sig. 
140 35 ,082 .961 35 
118 35 ,200” 1945 35 


Kompetensi Tutor 
Jumlah Peserta 
Didik Baru 


“. This is a lower bound of the true significance. 


a. Lilliefors Significance Correction 


Untuk mengetahui normalitas dapat digunakan skor Sig. 
yang ada pada hasil penghitungan Kolmogorov-Smirnov. Bila 
angka Sig. Lebih besar atau sama dengan 0,05, maka 
berdistribusi normal, tetapi apabila kurang, maka data tidak 
berdistribusi normal. Karena Sig. Untuk variabel x (0,082), dan 
variabel y (0,200) itu lebih besar dari 0,05, maka kedua data 
variabel itu berdistribusi normal. 


Hal ini juga dapat dilihat pada grafik Normal O-O Plot 
maupun Detrended Normal O-O Plot. Untuk Normal O-O Plot itu 
apabila sebaran data dari variabel itu bergerombol di sekitar garis 
uji yang mengarah ke kanan atas dan tidak ada yang terletak jauh 
dari sebaran data, maka data tersebut berdistribusi normal. 
Sementara untuk Detrended Normal O-O Plot, apabila datanya 
tidak membentuk suatu pola tertentu atau menyebar secara acak, 
maka data itu berarti berdistribusi normal. Sesuai dengan nilai 
Sig. di atas, maka hasil uji dengan dua model grafik di bawah ini 
juga menunjukkan kedua data dari variabel itu berdistribusi 
normal. 


Normal A-A Plot of Kompetensi Tut Detrended Normal @-@ Plot of Kom 


Observed Value 


Observed Value 


Analisis Korelasi 


108 


Normal @-@ Plot of Jumlah Peserta Detrended Normal @-@ Plot of Jum 


90 100 80 90 100 


Observed Value Observed Value 


Dikarenakan kedua variabel itu distribusi datanya 


normal, maka dapat dilakukan analisis dengan product moment. 


Seandainya distribusi 


datanya tidak normal, maka harus 


menggunakan analisis non-parametrik, seperti kendall's tau atau 
spearman rank. 


a. 


Aplikasi dengan SPSS 


Prosedur untuk menguji hipotesis dengan product 
moment adalah sebagai berikut: 
Ketika data yang diinput pada data view, klik Analyze D 
Correlate Y Bivariate, sebagaimana gambar di bawah ini: 


product moment - SPSS Data Editor 
File Edit Yiew Data Transform WEE Graphs Utilities Window Help 


sesal ol 


5 


Reports 
Descriptive Statistics 
Tables 

Compare Means 
— General Linear Model 
64.0 Mixed Models 

GNI Soreate MP Bivaiate.. | 
650 Regression pb | Partial... 

66,C  Loglinear »|  Distances.., 


A0 Onesik 


» 
» 
» 
» 


» 


PS AA 


keluar seperti gambar berikut ini, destinasikan 


Ketika sudah 
kedua variabel itu ke dalam kotak Variables. Kalau 
berkeinginan untuk menampilkan rata-rata dan deviasi 
standar, klik Options, maka akan keluar gambar di bawah 
ini.: 


109 Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


IM Bivariate Correlations 


Variables: 
K2 Kompetensi Tutor (xl 
P3 Jumlah Peserta Didik B 


IK 


Correlation Coefficients 
IM Pearson 1 Kendal'staub ” Spearman 
Test of Significance 

& Two-tailed (“ One-taled 


Peap 5 Options... 
I# Flag significant correlations — 


3. Ketika sudah keluar seperti gambar berikut ini, klik pada 
kotak yang ada di depan Means and .... Setelah itu klik 
Continue. Abaikan yang lain dan klik Ok. 


Bivariate Correlations: Options 


" Cancel 
|” Cross-product deviations and covariances 


Help 
Missing Values 
@“ Exclude cases pairwise 
(“ Exclude cases listwise 


4. Berikut ini adalah Output proses analisis di atas. 


Descriptive Statistics 


| Io Mean | Sta. Deviation | 
Kompetensi Tutor 64,6857 7,23867 
Jumlah Peserta 
Didik Baru 77,2857 8,19100 


Correlations 


Jumlah 
Kompetensi Peserta 
Tutor 
Kompetensi Tutor Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 


N 
Jumlah Peserta Pearson Correlation 
Didik Baru Sig. (2-tailed) 

N 


“". Gorrelation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 


Dari output di atas, diketahui bahwa jumlah sampel 
dari penelitian ini adalah 35. Skor rata-rata variabel x adalah 
64,6857 dengan deviasi standar 7,23867. Sementara untuk 


Analisis Korelasi 110 


skor rata-rata variabel y adalah 77,2857 dengan deviasi 
standar 8,19100. 


Adapun nilai koefisien korelasi antara variabel x 
dengan variabel y adalah 0,949, dengan nilai Signya 0,000 
dalam arti kesalahan menolak Ho hanyalah 04 atau 
mendekati 070. Hasil pada Sig. itu dapat dicek ulang dengan 
membanding Tritung 05949 dengan re untuk dk.: 35 (jumlah 
sampel) dikurangi 2 (jumlah variabel) — 33. Nilai tabel untuk 
33 dengan kesalahan 576: 0,344 dan 196: 0,442. Karena Thitung 
lebih besar dari Te» maka berarti Ho ditolak dan Ha 
diterima. Ini mengandung pengertian bahwa kesimpulan dari 
sampel ini dapat digeneralisasikan untuk populasi. Dan 
karena Thiung tidak bertanda negatif, maka menunjukkan arah 
korelasi ini positif. Jadi, semakin tinggi kompetensi tutor 
semakin tinggi pula jumlah siswa baru kursus tersebut. 


b. Aplikasi dengan Microsoft Excel 
Setidaknya ada dua rumus product moment yaitu: 


».xy 


Tr — 


2 xy? 
Dimana : 
Exy - Korelasi antara variabel x dan y 
Xx pem Xi — Xx) 
y 5(Yi-Y) 


2 ny x.y, ag &x)&.) 
"re Don no an 


Rumus terakhir digunakan bila sekaligus akan 
menghitung persamaan regresi. 


Aplikasi sesuai dengan rumus di atas dilakukan dengan 
langkah-langkah sebagai berikut: 


1. Setelah data dimasukkan, baik untuk variabel x maupun 
variabel y, buatlah rata-rata dari masing-masing variabel 
itu. 

2. Kurangi masing-masing skor responden dengan nilai 
rata-ratanya. 


111 


Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


Kuadratkan hasil pengurangan itu. 
Jumlahkan hasil pengkuadratkan itu. 


Untuk mengetahui varians untuk sampel, hasil 
penjumlahan no.4 dibagi dengan jumlah sampel 
dikurangi 1. 

untuk mengetahui deviasi standar, Carilah akar varians 
di atas. 


Kalikan hasil pengurangan dari masing-masing reponden 
antara variabel x dan y. 


Jumlahkan skor hasil dari no. 7 di atas. 


Setelah itu masukkan ke dalam rumus. 
MENarI 
SS — 
& x? y 2 | 


Prosedur di atas dapat dilihat pada aplikasi Microsoft 


Excel berikut ini. 


112 


Analisis Korelasi 


FK 
(ago:zo)mns- 129 
(esa) Hos- 6E0 
pe/ZeO- sea 
(geg:zglWns- 2£0 
(969:29)30Y43AY- 2:9 
(9EY:27)3OYHIAY- LEW 
Z3ZI- z9 
Cut c4 
2E909-29- z3 
CvZI- za 
LE9PG-cP— 9 
rl/zi- |6r6'O 
(ellHOS-| |sze's|Oz 
2£4s450-| |£9/ E96E9OP 
12045! Erl'El6L 


SNWNG ISYANGdY 


ho 1 
| —— 
PLELE 


| Lee 
G0 Bel 
sg Lal 
62 
62 rLl 
C6 GP 

CE'G/ 

1965 

1965 

1965 

lase'or Jokes 

G0'St 

6 Gg ze 
logo |ree'c 
loleol |ree'ce 
lesee Jae! 
O 

E 

E 

E 


ta 

288 89L 
SEL LEL 
pcc Ot 
6E6 LEL 
6E4 E9 
ycO SG 
CC EE 
CC EE 

Fa 
3 
£ 
t 
F 


ane 


Th 


95 64 


96 8 
€6 SL 


Esg1 01 
Esa — 


ji 


loezs- | 
lesee oo |ree's 


kas Irze's 
3s, Iree's 
jeso'oe jere'/a 
t 

t 

E 


Ired'or Jereec 
Ikcr' lo |ego'es 
Iker lt |ego'es 
jesc ac ojesg'an 
l2sel (rege 
lecreg |96e sol 
lece ea 964501 
jesr rs, Jege'ual 
z 
E 


ai 


sh j 
(9 


7 
(fu) 


2 
(ol 

La 

Lg) 

(0 

(gi 

Ka 

n 


sc LeL Jereosi 
SC SGL 
6E5 BL 


|9 9fL 
LG 9AL 


D 


“EL6L 
laeeo- | 
X 


PO 


rl/8 
r1/9 


te 2 


bleh 
teh 


zr3si Imezcil oo 88 | 
ceres (nee | oo oo | 
oesee (ica | oo 9 | 
net | oo 9 | 
: 58 


F 
rar 
— 
(ui 
af 


- 


IL (tr (co (co NY ON Too Per (L0 jLo 
P-— (r-- (r-—- r- 00 100 Io leo (oo (0 


-. Ico 
LO 
IC 
.— Jun 
(0 
fa. 


Ta 

989 - | S6 | 

g8go- | S2 | 

sego- | Se oo | 
' Zi 


(rs 
Lo 
(ga 
sj 
— 
Mm 
( 


raz 
2 Oo 
Pad 


di 
(0 
(9 
LN 


el 
pa 
(NI) 
Ipa 


19876: 
982 OL- 
982 OL- 
Sec LL 
98c 2: 
98c El- 
987 El- 


— 
' 
em 
IL 
un 


jun) 
"4 
Len 
— 
ag 
sa 
, 
( 
ag 
Tg) 
LN 


ceOaL |segzl y9 
Xx 


zZ 


2 


| 
2 


(D0 
LO (LO 
Or Oo 


ES 


(— IN 


Ternyata hasilnya sama persis dengan penghitungan 


dengan SPSS. 


Apabila kita menggunakan rumus 2, maka aplikasinya 


sebagaimana berikut 


Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


113 


(AR) - ATU IIXR) - px tu 


| AI xi - ax Lu 


(aga:za)Wns- 223 
fasg:zglWns- 2£0 
(9g9:29)WNS- 229 
facg:zglWns- 228 
(aer: #Wns- LEY 
pa Ma z3 
CZA- zg 
Cc cd 
99/290-| 6r6'D 
(poll4OS-| 94E' 45604 
((29.228)-(20.55))M(2Ev.2Ew)-(60.58))- | O9EEPEB/6h 
(ze0.zew)-lsea.se))- o9g39 


SNWNG ISYANdY 


ge 
Beega, Dosen T ooecem | sz | ore 
2002 leca eces oo | te | 2. |9e 


osZ9g oo joe oo jegas | oo | & | 
ato9 oo O(rrez oo Jigep 88 6g “re 
a229  (rrez oo Jeces 88 22 | EE 
zelg oo Ojaera oo jreis | 9 | z€ 
sora” /“Jaers oo jiros | s | Le 
jae oo (seca oo jar oo | se | oE 
saas oo Jseca oo Ojiaep oo | se | 6z 

| se | 

| se | 


seo oo (ci oo (gs oo | 
loses — (sece oo Ojooey oo | 
less oo |asos oo jas oO| 7 | 69 
rr3s less oo (rear oO| €& | 
rers oo jesg oo jerry oO| 2 | 
kera oo OIesa oo lee o| 2 | 
logzs — jorg  jees | 0 | 
zeer '”— (reog — JssovoO| & | rs 
szzs oo (reog — Jeeryo OT og | 9 
sezg — (reog — jeerro OT og | 33 
Izeos — jeces oo Joey oo | & | 
Iscos '— Js9gs jerry oO| & | 
scar oo Ig9gs oo leee o | & | 
loogr ”/OIsgs oo Jseoy oO| & | 
an 
| | 
| | 
| 0 | 
| 02 | 


69 
54 
Oz 


EE 
13 
Eg 
yg 
loogr ”— Isa oo jseor oo” | 
lezat oo Osers oo jiere | 
rotr /o””/OIkers oo jece | 
oelr oo ”jooey oo” Jiere | 
oelr ” Jooer oo” jere oo | 
szzy oo Ojaey oo OIese oo | 
lgsg oOjear oo jece oo | 
zsze o”oOleerr oo OIete oo | 
zsze oo jeerr oo OJeeie oo | 
soce oo jas oo jlogz oo | 


ra 
6S 


Dae Da) 
Mo 
langinp) 


95 
95 


2 
w 
Oon 


NN 
wo 


C6E 960 608 ES 
ScE€ 960k ro 
Xx Xx 


An ne Ha 


hui 


Ta 


Tt 


| ce | 
| | 
| 23 | 
| 9 | 
| | 
o1se jer fo jaec of | s8 | ss 
| s3 | 
| oy9 | 


- 
9 
2 


Caranya: 


Setelah data dimasukkan, baik untuk variabel x maupun 


variabel y, jumlahkan masing-masing variabel itu. 


1. 


Kuadratkan masing-masing skor yang ada di varibel x. 


2. 


Jumlahkan hasil pengkuadratkan itu. 


3. 
4. 


Kuadratkan masing-masing skor yang ada di varibel y. 


Analisis Korelasi 


Sen BO had 


114 


Jumlahkan hasil pengkuadratkan itu. 
Kalikan masing-masing skor antara variabel x dan y. 
Jumlahkan skor hasil pengkalian di atas. 


Setelah itu masukkan ke dalam rumus. 


Na n) 'x.y, ai Sx.) y,) 
Maya Dex any on 


Sedangkan cara yang paling cepat untuk menguji 


hipotesis asosiatif yang datanya interval/rasio dan 
berdistribusi normal adalah menggunakan Data Analysis 
dari menu Tools, sebagaimana ada pada gambar di bawah 


1N1: 


1. 


rutan product moment 


Tools Data Window Help 
$ Sspelling... F7 


Share Workbook... 
Protection L 
Online Collaboration » 


Add-Ins... 
Customize... 
Options... 


| 
1 Data Analysis... 


s 


Ketika keluar gambar sebagaimana di bawah ini klik 
Correlation dan klik Ok.. 


Data Analysis 


Analysis Tools 


OK 


Anoya: Two-Factor With Replication Cancel 
Anoya: Two-Factor Without Replication 


Help 


F-Test Two-Sample for Yariances 
Fourier Analysis 
Histogram 


Selah keluar gambar di bawah ini, maka bloklah seluruh 
skor variabel x dan variabel y. Klik Label in First Row 
kalau label dari variabel akan ditampilkan. Lalu klik 
New Worksheet Ply agar hasil analisis nanti 
ditampilkan pada worksheet tersendiri. Selanjutnya klik 
Ok. 


115 


Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


Correlation 


Input 
Input Range: $A$1:4B$36 


Grouped By: € Columns 
(“ Rows 


Output options 


(“ Output Range: ke. 
(“New Worksheet Ply: 


(“ New Workbook 


3. Inilah hasil dari penghitungan itu, ternyata hasilnya, 
manakala di belakang koma dijadikan tiga angka maka 
skornya sama persis dengan penghitungan SPSS dan 
Microsoft Excel di atas. 


2. Korelasi Ganda 


Korelasi ganda merupakan angka yang menunjukkan arah 
dan kuatnya hubungan antara dua variabel atau lebih secara 
bersama-sama dengan variabel yang lain. 

Contoh: 

Setelah mengetahui korelasi antara kompotensi tutor dengan 
jumlah siswanya, Seorang pemilik tersebut ingin meneliti 
korelasi antara kwalitas pelayanan kepada siswa dan 
kompetensi tutor secara bersama-sama dengan jumlah 
peserta didik. 


Proses Pengambilan Keputusan. 
Hipotesis: 
Ho Tidak ada korelasi antara kwalitas pelayanan 


kepada siswa dan kompetensi tutor secara 
bersama-sama dengan jumlah peserta didik 


Ha Terdapat korelasi antara kwalitas pelayanan 
kepada siswa dan kompetensi tutor secara 
bersama-sama dengan jumlah peserta didik 


Dasar Pengambilan Keputusan: 
Dengan membandingkan Tritung dengan resyei dengan ketentuan: 
Ho diterima Thitung € Ttabel 


Analisis Korelasi 


Ho ditolak Ihitung 2 Ttabel 


116 


Dengan menggunakan angka probabilitas, dengan ketentuan: 
Ho diterima Probabilitas » taraf nyata (a) 
Ho ditolak Probabilitas « taraf nyata (a) 


a. Aplikasi dengan SPSS 


Data ketiga variabel itu dimasukkan pada data view 
SPSS terlihat sebagai berikut: 


x1 
52 
62/ 
56 
76 
62 
66 
56 
59 
58 
65 
79! 
82 
66 
67 
76 
79 
97 | 
FS 


00 


o0 


00 


oo 


00 
00 
00 
00 


oo 


00 


oo 


00 
00 
00 


O0 
o0 
00 
an 


x2 
520 
53.0 
54.0 
51.0 
56,0 
56,0 
57.0 
620 
59,0 
58.0 
57.0 
59,0 
64,0 
64.0 
63,0 
67.0 
66,0 


000000005000 


m 
7 
Fa: | 
—| 


y x1 x2 Y 

Ea D0 Ji 65.00 67 00 78,00 
64 DO —-— 68.00 67.00 76,00 
65.00 63.00 64.00 76,00 
E5.00 76,00 72.00 80,00 
67,00 58,00 67,00 82,00 
67,00 72,00 67.00 82,00 
68,00 76,00 68,00 83,00 
69,00 89,00 69,00 84,00 
70,00 74,00 70 00 85.00 
70.00 78,00 75,00 85 00 
7200 85,00 69,00 85,00 
72.00 92,00 69,00 85,00 
75,00 76,00 71.00 86,00 
75,00 99,00 7200 86,00 
75.00 85.00 77 00 88,00 
75 00 86,00 69,00 88,00 
77 D0 99.00 75.00 90,00 
78 AN 89.00 77.00 91,00 


Prosedur untuk menguji hipotesis dengan korelasi 
ganda adalah sama dengan aplikasi product moment: 


1. Ketika data sudah diinput pada data view klik Analyze 
Correlate Y Bivariate, sebagaimana gambar di bawah ini: 


korelasi ganda - SPSS Data Editor 


File Edit 


View Data Transform More 


Graphs Utilities Window Help 


Reports 


2. Sasa kei 


75,00 
65,00 
60,00 
ar an 


» 
uar gambar seperti di bawah ini. Destinasikan 


7O,C Regression 
65,C  Loglinear 
an Classifv 


» 
Descriptive Statistics » 
Tables » 
Compare Means » 
General Linear Model » 
Mixed Models » 
» 
» 
» 


Correlate 


Distances... 


ketiga variabel itu ke dalam kotak Variables. Kalau 
berkeinginan untuk menampilkan rata-rata dan deviasi 
standar, klik Options. 


117 Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


IM Bivariate Correlations 


Variables: 


Help 


Correlation Coefficients 
MM Pearson  Kendal'staub ” Spearman 


Test of Significance 
& Two-tailed (“ One-taled 


Satuan 8 Options... 
Iv Flag significant correlations Lotors.. | 


3. Setelah itu klik pada kotak yang ada di depan Means and ..... 
Setelah itu klik Continue. Abaikan yang lain dan klik Ok. 


Bivariate Correlations: Options 


Statistics 


23 1 Cancel 
|” Cross-product deviations and covariances 


Help 


Missing Values 
@ Exclude cases pairwise 
(“ Exclude cases listwise 


4. Berikut ini adalah hasil analisis di atas. 


Descriptive Statistics 


Std. Deviation 


Pelayanan untuk Siswa | 74,2000 12,83790 
Kompetensi Tutor 64,6857 7,23867 
Jumlah Peserta Didik 


Baru 772857 8,19100 


Correlations 


Jumlah 
Pelayanan Kompetensi Peserta 
untuk Siswa Tutor Didik Baru 
Pelayanan untuk Siswa Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
Kompetensi Tutor Pearson Correlation 


Sig. (2-tailed) 

N 
Jumlah Peserta Didik Pearson Correlation 
Baru Sig. (2-tailed) 

N 


“". Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 


Analisis Korelasi 118 


Dari output di atas, dapat diketahui bahwa jumlah 
sampel dari penelitian ini adalah 35. Skor rata-rata variabel 
x, adalah 74,2000 dengan deviasi standar 12,83790, Skor 
rata-rata variabel x» adalah 64,6857 dengan deviasi standar 
7,23867. Sementara untuk skor rata-rata variabel y adalah 
77,2857 dengan deviasi standar 8,19100. 


Adapun nilai koefisien korelasi antara variabel x, 
dengan variabel y adalah 0,714, nilai koefisien korelasi 
antara variabel x» dengan variabel y adalah 0,949, dan nilai 
koefisien korelasi antara variabel x, dengan variabel x, 
adalah 0,650. Nilai Sig untuk ketiga korelasi itu adalah 0,000 
dalam arti kesalahan menolak Ho hanyalah 090 atau 
mendekati 070. Hasil pada Sig. itu dapat dicek ulang dengan 
membanding Ihitung dengan Traser Untuk dk.: 35 (jumlah sampel) 
dikurangi 2 (jumlah variabel) — 33. Nilai tabel untuk 33 
dengan kesalahan 596: 0,344 dan 190: 0,442. Karena Thitung 
lebih besar dari Tse, maka berarti Ho ditolak dan Ha 
diterima. Ini mengandung pengertian bahwa kesimpulan dari 
sampel ini dapat digeneralisasikan untuk populasi. Dan 
karena Thiung tidak bertanda negatif, maka menunjukkan arah 
korelasi ini positif. Jadi, semakin tinggi pelayanan untuk 
siswa maka semakin tinggi pula jumlah siswanya, demikian 
juga semakin tinggi kompetensi tutor maka semakin tinggi 
pula jumlah siswanya. Sayangnya output itu tidak 
memperlihatkan skor korelasi kedua variabel x secara 
bersama-sama dengan variabel y. Untuk dapat mengetahui 
korelasi kedua variabel x secara bersama-sama dengan 
variabel y dapat dilakukan dengan Microsoft Excel. 


b. Aplikasi dengan Microsoft Excel 


Rumus Korelasi Ganda adalah sebagai berikut: 


rn, FI po ir Tya Ta, 

Se l-rxx, 

Untuk dapat mengaplikasikan rumus di atas terlebih 
dahulu harus dicari koefisien korelasi antar variabel yang 
caranya sama dengan pencarian koefisien korelasi product 
moment sebagaimana telah dipraktikkan di atas. Setelah 
masing-masing koefisien korelasi — antar — variabel 


119 


Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


diketemukan, maka dapat dimasukkan ke dalam rumus 
korelasi ganda di atas. prosedurnya aplikasi Microsoft Excel 
pada halaman berikutnya. 


Hasil penghitungan dengan Microsoft Excel 
menghasilkan skor yang sama dengan skor koefisien korelasi 
hasil penghitungan SPSS. Kelebihannya ia juga bisa 
digunakan mencari skor korelasi kedua variabel x secara 
bersama-sama dengan variabel y, yaitu 0,958. Kalau kita 
membandingkan Ihitung dengan Trvei Untuk dk.: 35 (jumlah 
sampel) dikurangi 3 (jumlah variabel) — 32. Nilai tabel untuk 
32 dengan kesalahan 596: 0,349 dan 176: 0,449. Karena Thitung 
lebih besar dari Ie, maka berarti Ho ditolak dan Ha 
diterima. Ini mengandung pengertian bahwa kesimpulan dari 
sampel ini dapat digeneralisasikan untuk populasi. 


Sedangkan cara yang paling cepat adalah 


menggunakan Data Analysis dari menu Tools ternyata 
mempunyai hasil yang sama. 


A B8 Cc D 
1 2 x2 Ia 
2 31 1 
3 je 0.650 1 
Ay 0,714 0 949 1 
si 


120 


Analisis Korelasi 


wb - 
x P3) , 


c 


(ezr)iwos- 

cerizrs 

(2lr.81-1- 
kelr.zlrsar).etelr,zintor,an- 


LIP SLP- 
(a1F/1HDS- 
((229.228)-1422.58)).(L2Ev.2€w)-460.58))- 
((229.26w)-(ee1-80))- 


LLF/6r— 
(011 HOS- 
((229.260)-1123.58)).11422.269)-1264-58))- 
((229.228)-12£H-9E))- 


Gr/er- 
(rr)14oS- 
((2202269)1264:50))(46W. 267) -1220-56))- 
((229.227)-1220,58))- 


c 


856'0 
2160 
2150 
6zS0 


Arya 


0590 
268 58SOL L 
rogorcezccI 
ZE6L2 

Txbxa 


6t6'0 
92€' 25504 
O9EErEB46t 
pggg9 

Azya 


#LZ0 
#ze pel Sl 
Or3 669 859 SL 


Bi 
& 
kal 
lo 
Ku La 
Es 


» 
MO 
Tem) Ing) 
NI — 
ol— 

x 

fa 

legi 

N 

(an) 

SS 

- 


wo (run 

Sala 

wo (oo (er 

call 
fan) 
alolalolt- lo 
ol nol 
PI bu Jar ben Le han 2 
voool-- 
les 


Pra 
solo lolo |w 
— lola 
be Pa pa bs Kam Pa 
cal Ir- loo jeo ja 


stlo 
So 
te l— 
re lod 
a—lwolo 
Nol 
JO (Ojo 
ur un Jun 


P 
- 
air 
Pe Ir 


—I—I— 
os 
-I-lol- 


Om wo || 
ml (Ooo 
Os (cs fan Joo |(— 
non no 


Si los Ir Judi lu 


Seri 
o|sio 
Sal 
Lon jun Jun 
solo jo lom Jo 0 
Oon ojo 
Sm salon jo 
Nor jojo io 


| rig | 
| el 5 | 
| icer | 
| 226 | 
| 2205 | 
| atw | 
| age | 
| 9557 | 
| z0y | 


Ol eskoko (eslo|- 
Olalsols io» 
OI-OjOIA AN (or Is 
Ser Jun Jun Jun kn er Jun Juni 
loo los lol lw 
ajo Ssolokb lom 
Or Oosinn (mjol- 
ui Jua Juan Fs Jua ari uni Joo (er 


co loo 
cleo 
Lab bad Dg 
Stelan 


Nol lok 
alalolm 
Son jan 
aloe Isi 

fun) 
Tb 
Sts 

ai 

|imeg 

bi 


ko 
Ta 


Nok lo 
lo (Lo 
Sora 
loka lm 
Y 
— ul 
Ol- 
Lo (sr Ir 


ulas ko fo 
un ha 
be Le tr 
alan (-r 


g:ge | 9eeE 
red | DISE 


El 
0 


3 


& Ion (exo un Jun Jun un co (to 
ajo jo Nlalalalalo 
ban ee ha he al Da ha 
Gres Jr Its (rs Ir ras 


1 
ft) 


& 

N 

A aa 
solo —lolw 
cleo jo (los 
ha ms Dm ee Jae bad kp 
un jet (er (erat 


asap | sosz | #0 


ndx Aan Al 
| H 2) 


1 
ema 
5| 2L 


Korelasi Parsial 


3. 


Korelasi parsial digunakan untuk menganalisis hubungan 
atau pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, 


121 


Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


di mana salah satu variabel independennya dibuat tetap atau 
dikendalikan. 


Contoh: 


Setelah mengetahui korelasi antara kwalitas pelayanan 
kepada siswa dan kompetensi tutor secara bersama-sama 
dengan jumlah peserta didik, Seorang pemilik kursus 
tersebut ingin meneliti korelasi antara kwalitas pelayanan 
kepada siswa dengan jumlah peserta didik, manakala 
kompetensi tutornya dibuat sama (diparsialkan), dan 
korelasi antara kompetensi tutor dengan jumlah peserta 
didik, manakala kwalitas pelayanan kepada siswa dibuat 
sama (diparsialkan). 


Proses Pengambilan Keputusan. 

Hipotesis: 

Ho Tidak ada korelasi antara kwalitas pelayanan 
kepada siswa dengan jumlah peserta didik, 
manakala kompetensi tutornya dibuat sama 
(diparsialkan). 

Ha Terdapat korelasi antara kwalitas pelayanan 
kepada siswa dengan jumlah peserta didik, 
manakala kompetensi tutornya dibuat sama 
(diparsialkan). 

Ho Tidak terdapat korelasi antara kompetensi tutor 
dengan jumlah peserta didik, manakala kwalitas 
pelayanan kepada siswa dibuat sama 
(diparsialkan). 

Ha Terdapat korelasi antara kompetensi tutor dengan 
jumlah peserta didik, manakala kwalitas 
pelayanan kepada siswa dibuat sama 
(diparsialkan). 

Dasar Pengambilan Keputusan: 

Dengan membandingkan triung dengan tesye dengan ketentuan: 

Ho diterima — thitung € ttabel 

Ho ditolak thitung 2 ttabel 

Dengan menggunakan angka probabilitas, dengan ketentuan: 

Ho diterima — Probabilitas » taraf nyata (a) 

Ho ditolak Probabilitas « taraf nyata (oa) 


Analisis Korelasi 122 


a. Aplikasi dengan SPSS 


Untuk menganalisis korelasi parsial adalah sebagai 
berikut: 
1) Setelah data diinput, lalu klik Analyze Y Correlate D 
Partial..., sebagaimana gambar berikut ini: 


KORELASI PARSIAL - SPSS Data Editor 
File Edit View Data Transform GEEAN Graphs Utilities Window Help 


Reports » 

Descriptive Statistics » 

Tables » 

Compare Means » 

General Linear Model » 

Mixed Models » 
2 62,00 KE oo Correlate » 


56 00 540 Regression Penahan 

76,00 51C  Loglinear p|  Distances... 

2) Setelah keluar gambar seperti berikut ini, masukkan 
variabel yang akan dicari korelasinya pada kolom 
Variables: sedangkan variabel yang dibuat tetap atau 
diparsialkan masukkan ke kolom Controlling for: Setelah 
itu klik Ok. Misalkan: yang dibuat tetap itu waktu 
belajarnya, maka yang dimasukkan kolom Controlling 
for: adalah variabel itu. 


IM Partial Correlations 
Variables: Oo 
Dj drain 
Beset 
Controlling for: Cancel 


& 2 Kompetensi Tutor (x2) Help 


Test of Significance 
@& Two-ailled (“ One-tailed 


Options... 


I# Display actual significance level 


akan tetapi kalau yang dibuat tetap itu kwalitas layanan 
kepada siswa, maka yang dimasukkan kolom Controlling 
for: adalah variabel itu. 


123 


Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


MM Partial Correlations 


Variables: 
@ Kompetensi Tutor (x2) 


LI @ Jumlah Peserta Didik B. 


Controlling for: 


Ia P3 Pelayanan untuk Siswa 


Test of Significance 
@& Two-tailed (“ One-tailed 


n Pena Options... 
Ik Display actual significance level 


3) Berikut ini adalah output analisis di atas: 


SS MP ARE IA CORRELATION Cc O 
CE PLT ELENT S5 Ss 


Controlling for.. X2 
X1 Y 
X1 1,0000 14042 
( 0) ( 32) 
P- P- ,018 
Y 11042 1,0000 
( 32) ( 0) 
P- ,018 P- 


(Coefficient / (D.F.) / 2-tailed Significance) 


", "is printed if a coefficient cannot be 
computed 


Output di atas menunjukkan bahwa koefisien korelasi 
antara kwalitas layanan kepada siswa dengan jumlah siswa 
yang dimiliki apabila kompetensi tutor dibuat tetap 
(diparsialkan) adalah 0,4042. Skor koefisien korelasi parsial 
ini ternyata lebih rendah dibanding skor koefisien antara 2 
(dua) variabel di atas manakala tidak ada yang diparsialkan, 
yaitu 0,714. 


Aa PARTOIL AL CORRELATION Cc O 
EF FIT1TCLENTS ———- 


Controlling for.. X1 


Analisis Korelasi 


124 


( 0) ( 32) 
P- P- ,000 
X2 9112 1,0000 
( 32) ( 0) 


P- ,000 P- . 

(Coefficient / (D.F.) / 2-tailed Significance) 
", "is printed if a coefficient cannot be 
computed 

Output ini menunjukkan bahwa koefisien korelasi 
antara kompetensi guru dengan jumlah peserta yang dimiliki 
apabila kualitas layanan kepada siswa dibuat tetap 
(diparsialkan) adalah 0,9112. Skor koefisien korelasi parsial 
ini ternyata lebih rendah dibanding skor koefisien antara 2 


(dua) variabel di atas manakala tidak ada yang diparsialkan, 
yaitu 0,949. 


Aplikasi dengan Microsoft Excel 
Rumus korelasi parsial apabila X, yang dibuat sama 
atau diparsialkan adalah sebagai berikut: 


Lana — Tya," Xx 


Na 
Rumus korelasi parsial apabila X, yang dibuat sama 
atau diparsialkan adalah sebagai berikut: 


NON) ag 


Nb Gara 


JP JA.) 
Sedangkan uji korelasi parsial dapat dihitung dengan 
rumus berukut: 


Le oo) Tn 


t- pvn-3 
AT — rp 


Untuk dapat mengaplikasikan rumus di atas terlebih 
dahulu harus dicari koefisien korelasi antar variabel yang 
caranya sama dengan pencarian koefisien korelasi product 
moment sebagaimana telah dipraktikkan di atas. Setelah 
masing-masing koefisien — korelasi — antar — variabel 


Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


125 


diketemukan, maka dapat dimasukkan ke dalam rumus 


1 atas. 


ld 
Sedangkan prosedurnya dapat dilihat pada aplikasi 


ia 
Microsoft Excel sebagai berikut. 


i pars 


korelas 


Oo0'rroozL jooo'sesg21 (razeoz jeceliz fooo'oezeri |loesei (sozz 


ooo'rgzz |265z | 4€ 
ooo'zs89 Jooo'zoo: Jesos Jisza Joooezes Jizez Joe oo'zz oo Jeg | 9g 
ooo'szri jooooseg Jotes Joote Jooo'szgs Jose Jo'og oo'sz oo” Je6s | se 
ooo'rees |ooo'zeog Jags: Jrrs Jooo'lase Jose: Jo'es oo'eg  Jgg |re 
zkO'z ooo'srsa Jooo'gizg Joger: Jrrsz Jooovezes (szz: jo'es oo'zz oo Isg |se 
(KK LEM)-DMCE-SENLMOS)-LEM5| |(9LG'ZL voo'szlZ “|ooozela Jrisa Jose: Joooweis Jiose Jo'og oozz  Jes |ze 
O£M8ZM-| 1160 ooo'gg£s jooo'gola Jaesa Jose: Jooo'ros Jazss Jo'og oo'l oo Jaz Jie 
fezidlaos-| |zes'o looo'sreg Jooo'sees Jozes fszz: Jooorioes (rare Joss oo Jodeo Jz6 
(ul M-WalltusM)- D5 |EBE'O looo'sges |ooo'soss |szc: (scz Jooova:s Jszz: fosa oo | 
LVASA-LLA5| (98p"O looo'oses ooo'seeg joegg (szc: Joooszos (reog Jose oo Jo 
ueruesuomp X | Oupmeisunwp"x| Jooo'ogis Jonooses Jose Iscze Jooooonr Jazrs Jose | 
lagekeA Ill -U-Mp| |(zpO'c looo'egis Jooo'wras jeoca Jesag Jooo'vzos Joss fosea oo | 
(Kivet)-IME-SENLMOSIETM-| (O0S'L looo'vcer |ooo'vers (roses (rzeg Jooo'eers Jrsis fozs | 
zzWozW-| (koto looo'gese |ooo'vers Jasis |rzig Joooeere (race Joze ojo 
(L2M)L408-| |6EZ'0 looo'zzws Jooo'ogis Jogog Joorg Joooweis jasis Joroea o— fooz: | 
(v2 WM Walktub 0-5 | 4600 looo'glr Jooo'zeer jzees (reog Jooogeos Jiger Jovee oo fog 
LVAS LABA | 16070 looo'gssr “|ooo'ozzs |roes (reog Jooo'eeww (rzgr Jores oo Ofooeg | 
uerursuomp'x| | Oupyueisuop”x| Jonoossr Jonas |roes Ireos Jonoeerr (rar Joraz Joo 
alipl-| |agg'g looo'cezs Jooo'szos |szes (szas Jooo'eers Jivzg fose oo | 
(GW0L408-| |468'5890LL looo'eeze |ooo'szer joozs (szas Joooresee Joss fose oo | 
(Kv128)-163s561)s((cvLEW)-(LE0,56))-| |ooo'kogorzezzzl | O|jooo'saze Jooo'oose (szos (szgs Jooo'seos “ear Jose Joo" 
(uz0.12w-Lel.96))-| |O00'zEB 4 looo'vzzr |ooo'oosr joses (szas Jooo'geos Jaser Jose oo | 
OLMBA-| |6p6'D looo'sese Jooo'osir josss Jooev Jooo'vere Jszzr fooe | 
(GML4OS-| | 94E'46504 looo'zzre | 
(v120)-(464s56))((zv2E0)-4163,56))-| |opO'o9geere36t looo'egs9e “Jooo'szze o |izop Jigsy Jooo'wree Jiere | 
(L2OxLEB)-(LEH.SE))-| |000'09699 looo'zeLe Jooo'ozee Jaose (rzar Joooerze Joeie 
ooo'zeee | 
PMIZAS| PL40 looo'g:ae | 
(EM0140S-| (A22'PELSTL looo'vzoz Jooo'oise Jovae (szzv Jooogiec Joete 
(Rv120)-4123s56))s((Cv4Ew)-(20,56))- |OoO'ot866985851 | Jooo'ggze Jooo'zeee Jegeg |Jasor Jooo'eoez 
(420s12W-(120.56))-| 00095268 Goo'rozz o|oooszee Jacee Jasok Jooo'kozz 
Yg Yg Iyik NX NX an 3x 
w El | H 9 3 3 


Analisis Korelasi 126 


Hasil penghitungan dengan Microsoft Excel ternyata sama dengan 
skor koefisien korelasi hasil penghitungan SPSS. Selanjutnya skor 
koefisien korelasi tersebut dimasukkan ke dalam rumus uji korelasi 
parsial. Koefisien korelasi antara kwalitas layanan kepada siswa 
dengan jumlah siswa yang dimiliki apabila kompetensi tutor dibuat 
tetap (diparsialkan) adalah 0,4042. Untuk menguji hipotesis, skor 
koefisien tersebut dimasukkan dalam rumus uji t di atas. Hasil 
hitung uji t didapatkan skor 2,5000. Sedangkan koefisien korelasi 
antara kompetensi guru dengan jumlah peserta yang dimiliki 
apabila kualitas layanan kepada siswa dibuat tetap (diparsialkan) 
adalah 0,9112. Ketika skor koefisien tersebut dimasukkan dalam 
rumus uji t, didapatkan skor 12,516. Masing-masing skor dari tnitung 
tersebut dibandingkan dengan t tabel dengan dk jumlah sampel 
(35) dikurangi variabel (3), yaitu 32, sebesar 2,036932. Karena t 
hitung Lebih tinggi dibanding t we, sehingga Ho ditolak dan Ha 
diterima. 


F. Statistik Non-parametrik 


1. 


Koefisien Kontingency 


Teknik ini digunakan untuk menghitung hubungan 
antarvariabel bila datanya berbentuk nominal. Teknik ini 
mempunyai kaitan erat dengan Chi Kuadrat yang digunakan 
untuk menguji komparatif k-sampel independent. Oleh karena itu 
rumus yang digunakan mengandung nilai Chi Kuadrat. 


Contoh: 


Dilakukan penelitian untuk mengetahui ada tidaknya 
hubungan antara penggunaan alat (teknologi) hitung dengan 
benar tidaknya hasil hitung dalam penghitungan analisis 
statistik. Sampel diambil 45 orang, 15 menggunakan 
kalkulator, 15 menggunakan komputer dengan program 
microsoft Excel, dan 15 orang menggunakan SPSS. 


Proses Pengambilan Keputusan. 

Hipotesis: 

Ho Tidak ada hubungan antara penggunaan alat 
(teknologi) hitung dengan benar tidaknya hasil 
hitung dalam penghitungan analisis statistik. 


Ha Terdapat hubungan antara penggunaan alat 
(teknologi) hitung dengan benar tidaknya hasil 


127 


Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


hitung dalam penghitungan analisis statistik. 
Dasar Pengambilan Keputusan: 
Dengan membandingkan Tian dengan Yee dengan ketentuan: 
Ho diterima Nhitung « Nata 
Ho ditolak hitung 2 Yana 
Dengan menggunakan angka probabilitas, dengan ketentuan: 
Ho diterima Probabilitas » taraf nyata (o) 
Ho ditolak — Probabilitas « taraf nyata (o) 


a. Aplikasi dengan SPSS 


1. 


Data dari penelitian ini adalah data kategori, maka 
cara untuk memasukkan data ke SPSS juga harus sesuai 
dengan aturan data kategori. Bila sub menu value labels 
dalam menu view diaktifkan maka akan keluar seperti 
gambar di bawah ini. 


tek hit valid | 
1 Memakai Kalkulator » Benar 


Memakai Kalkulator Salah 
Memakai Kalkulator Salah 3 2 
Memakai Kalkulator Benar tek hit valid 
Memakai Kalkulator Benar Microsoft Excel Benar 
Memakai Kalkulator Benar Microsoft Excel Benar 
Memakai Kalkulator Salah Microsoft Excel Salah 
Memakai Kalkulator Salah Microsoft Excel Benar 
Memakai Kalkulator Salah Microsoft Excel Benar 
Memakai Kalkulator Benar SPSS Benar 
Memakai Kalkulator Salah SPSS Benar 
Memakai Kalkulator Salah SPSS Benar 
Memakai Kalkulator Salah SPSS Benar 
Memakai Kalkulator Salah SPSS Benar 
Memakai Kalkulator Benar SPSS Benar 
Microsoft Excel Benar SPSS Benar 
Microsoft Excel Benar spss Benar 
Microsoft Excel Benar 
Microsoft Excel Benar Ba Danar 
Microsoft Excel Benar 
Microsoft Excel Salah SP32 Benar 
Microsoft Excel Benar SPSS Benar 
Microsoft Excel Benar SPSS Benar 
Microsoft Excel Benar SPSS Benar 
Microsoft Excel Benar SPSS Benar 


Setelah data diinput, klik Analyze D Descriptive Statistics 
» Crosstabs seperti di bawah ini: 


Reports kli So Al 

Descriptive Statistics Freguencies... 

Tables » Descriptives... 

Compare Means » 

General Linear Model »| 
» 
» 


Mixed Models 
Cnrrelate 


2) Memakai Kalkulator 


Analisis Korelasi 128 


2. Setelah itu keluar gambar seperti di bawah ini, destinasikan 
salah satu variabel itu ke kotak Row(s) dan variabel satunya 
ke Column(s). Lalu klik Statistics. 


IM Crosstabs 


K 4Penggunaan Teknologi Rowts): Lx 
@ Kebenaran Hasil Hitunc Dj Tg 


Reset 
Columnfs): 
Cancel 


Help 


Layer1lof1 


Previou 
bj 


|” Display clustered bar charts 


| Suppress tables 


Exact... Statistics... | Cells... | Format... | 


3. Setelah itu Aktifkan Chi-sguare dan Contingency 
Coeficient dalam Nominal, selanjutnya klik Continue. 
Setelah itu klik cells. 


Crosstabs: Statistics 


F Pi |” Correlations 
Nominal Ordinal 
|” Contingency coefficient | Gamma 

( Phi and Cramer's V | Somers' d Help | 
|” Lambda ( Kendall's tau-b 


f” Uncertainty coefficient | Kendall's tau-c 


Nominal by Interval |” Kappa 


| Eta f Risk 
|” McNemar 


|” Cochran's and Mantel-Haenszel statistics 


4. Setelah itu aktifkan expected lalu klik Continue. Abaikan 
yang lain dan klik Ok. 


129 Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


Crosstabs: Cell Display 


( Expected 


Percentages Residuals 

(Row (“ Unstandardized 
(” Column |“ Standardized 
(Total | Adj. standardized 


5. Berikut ini adalah output analisis di atas. 


Case Processing Summary 


Penggunaan Teknologi 
Hitung “ Kebenaran 
Hasil Hitung 

Valid N 

Percent 
Missing N 

Percent 
Total N 

Percent 


Output ini menunjukkan bahwa jumlah sampel penelitian ini 
adalah 45 orang. 
Penggunaan Teknologi Hitung “ Kebenaran Hasil Hitung Crosstabulation 


Kebenaran Hasil 
Hitung 
Benar Salah 


Penggunaan Memakai Kalkulator Count 
Teknologi Expected Count 
Hitung Microsoft Excel Count 
Expected Count 
SPSS Count 
Expected Count 
Count 
Expected Count 


Output ini menunjukkan bahwa ada 6 orang yang dapat 
menyelesaikan analisis kuantitatif secara benar dengan 
menggunakan kalkulator, sedangkan yang menggunakan 
Microsoft Excel ada 13 orang dan 15 orang yang 
menggunakan SPSS seluruhnya benar. Sedangkan yang salah 
terdiri 9 orang yang menggunakan kalkulator dan 2 orang 
yang menggunakan Microsoft Excel. 


Analisis Korelasi 130 


Chi-Sguare Tests 


Asymp. Sig. 
2-sided 


Pearson Chi-Sguare 
Likelihood Ratio 


Linear-by-Linear 
Association 
N of Valid Cases 


a. 3 celis (50.076) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 3.67. 


Symmetric Measures 


Nominal by Nominal — Contingency Coefficient 
N of Valid Cases 


a. Not assuming the null hypothesis. 


b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 


Dari Output di atas dapat diketahui bahwa nilai 
hitung koefisien kontingensi adalah 0,514 sementara nilai 
Chi kuadratnya adalah 16,123. Karenanya Approx. Sig nya 
0,000, yang lebih kecil dibanding 0,05 (kesalahan yang 
ditoleransi), maka berarti kesalahan untuk menolak Ho 
mendekati 0 persen, oleh karena itu, Ho ditolak dan Ha 
diterima. 


b. Aplikasi dengan Microsoft Excel 


Sementara penghitungan dengan Excel sebagaimana 
contoh berikut ini. Dari kedua penghitungan ini ternyata 
menghasilkan nilai yang sama baik untuk nilai Chi kuadrat 
maupun Korelasi Koefisien Kontigency. 


Rumus itu adalah sebagai berikut: 


G5 Jae 
N4y 


Nilai Chi Kuadrat dihitung dengan rumus: 


Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


ALAT HITUNG 
EXCEL 


HARAPAN 1 3,667 
JUMLAH 15 


: 1186 
0,758 3,657 


PMI 
2 
3 
4 
5 
6 | 
7 
8 


16 FORMULANYA 
17 |Menjumlah di sel E3 -SUM(B3:D3) 
18 (Prosentase di Sel F3 2(E3/E7) 
19 (Harapan Benar 2fF3"B7) 
20 Harapan Salah 2fF5"B7) 
21 

K5 S -((83-B4)183-84)/84) 
23! th 
24 2(B94C9-40348104C104D10) 
25 | 7 
25|C- Ll -B11/E74811)) 
27 | N 4? -SORTIB12) 
28 | 


Cara Mencari Expexted adalah dengan mengkalikan 
persentase jumlah yang benar dan yang salah dengan jumlah 
masing-masing sampel: 

Benar : 0.755556 x 15 — 11.3333 
Salah : 0.244444 x 15 — 3.6666 

Untuk menguji Nilai Koefisien  Kontingency 
menggunakan nilai Chi Kuadrat dengan derajat kebebasan: 
kategori variabel x dikurangi 1 dan kategori variabel y 
dikurangi 1. Jadi 3 —1 — 2 ditambah 2 — 1- 1 sama dengan 3. 
16.123 » 7,815 (kesalahan 546) maupun 11,341 (kesalahan 
190). Kesimpulannya Ho ditolak Ha diterima. Jadi, jenis 
teknologi hitung mempunyai korelasi yang signifikan dengan 
kebenaran hitung sebesar 0.514. Dan kesimpulan dari data 
sampel berlaku untuk populasi. 


2. Spearman Rank 


Sebagaimana dipaparkan pada tabel teknik analisis 
korelasi, maka spearman rank adalah teknik analisis manakala 
datanya berbentuk ordinal atau interval yang diordinalkan. 


Analisis Korelasi 132 


Contoh: 


Untuk mendapatkan data tentang karakteristik 
pemimpin yang berpengaruh, pada tahun 1995 dan 2002 
telah diadakan penelitian di Afrika, Asia, Eropa, Amerika 
Utara, Amerika Selatan, dan Australia diperoleh data dengan 
peringkat sebagai berikut: 


karakter th2002 th1995 

(000 Albujur 1.00 1.00 
3 Berpikiran Maju 2.00 2.00 
Kompeten 3.00 4.00 
——! Dapat Memberi Inspirasi 4.00 3.00 
(00 5|Cerdas 5.00 7.50 
(000 ejadil 6.00 5.00 
Berpandangan Luas 7.00 7.50 
(0... B|suka Mendukung 8.00 6.00 
1 Terus Terang 3.00 3.00 
| 10|Dapat Diandalkan 10.00 10.00 
Bekerjasama 11.00 12.50 
Tegas 12.00 15.00 
Berdaya Imajinasi 13.00 12.50 
(0 A4|Berambisi 14.00 16.50 
(0. 15|Berani 15.50 11.00 
| 16 Perhatian 15.50 14.00 
Dewasa Berfikir dan Bertindak 17.00 16.50 
(0 A8|Setia 18.00 18.00 
| 19|Penguasaan Diri 19.00 19.50 
Mandiri 20.00 19.50 

Proses Pengambilan Keputusan. 

Hipotesis: 

Ho Tidak terdapat korelasi tentang peringkat 


karakteristik pemimpin yang berpengaruh 
antara tahun 1995 dan 2002. 

Ha Terdapat — korelasi — tentang — peringkat 
karakteristik pemimpin yang berpengaruh 
antara tahun 1995 dan 2002. 

Dasar Pengambilan Keputusan: 

Dengan membandingkan thO/triung dengan rho/twe dengan 


ketentuan: 
Ho diterima ThO/tnitung € ThO/ttaer 
Ho ditolak IhO/thitung 2 IO/trabet 


Dengan menggunakan angka probabilitas, dengan ketentuan: 
Ho diterima Probabilitas » taraf nyata (a) 
Ho ditolak Probabilitas « taraf nyata (a) 


133 Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


a. Aplikasi dengan SPSS 


Setelah data diinput sebagaimana di atas, maka klik Analyze 
D Correlate Y Bivariate sebagaimana gambar berikut ini: 


a Editor 
TNENKAN Graphs Utlities Window Help 


| Reports 
Destriptive Statistics 


, 
, 
Jl Tables , 
Compare Means , 
&  Generallingar Model — 
«Mixed Models , u 
Regression Partial... 
@ Loglinear Distance... 


, 
, 
Setelah keluar gambar di bawah ini, masukkan dua variabel 
tersebut (th2002 dan th1995) ke dalam kolak Variables. Klik 


Pearson untuk menghilangkan contengannya sebagai 
gantinya klik Spearman, lalu klik Ok. 


IM Bivariate Correlations 


F 2th2002 Variables: 
@th1995 


bj 


Correlation Coefficients 
Y Pearson f Kendall'stau-t | Spearman 
Test of Significance 


@“ Two-tailed “ One-tailed 


W Flag significant correlations .Sotions... | 


Output di bawah ini adalah hasil penghitungan SPSS, 
yaitu korelasi antara hasil penelitian th 1995 dengan th 2002 
yang mempunyai Skofhirung: 0,959. 


Analisis Korelasi 134 


Nonparametric Correlations 
Correlations 
Spearman'srho  TH2002 Correlation Coefficient 


Sig. (2-tailed) 
N 


TH1995 Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 
N 


“. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 


Bila dibandingklan rhorpei untuk n — 20 dengan taraf 
kesalahan 546: 0,450 dan taraf kesalahan 140: 0,591. 
Dikarenakan rhoriung (0,959) adalah lebih besar dari rhorapei 
baik untuk kesalahan 546 maupun 196, maka korelasi antara 
penilaian tahun 1995 dan 2002 adalah positif dan signifikan 
dan berlaku juga untuk populasi. 


b. Aplikasi dengan Microsoft Excel 


Sedangkan aplikasi dengan Excel adalah sebagai 
berikut: 


1. masing-masing skor pada variabel x dikurangi dengan 
masing-masing skor pada variabel y. 

2. masing-masing hasil pengurangan itu dikuadratkan. 

3. Seluruh hasil pengkuadratan itu dijumlahkan. 

4. Hasil penjumlahan itu dimasukkan ke dalam rumus di 
bawah ini 


Untuk lebih jelas dapat dilihat pada aplikasikan 
Micrososft Excel pada halaman berikutnya. Hasilnya ternyata 
sama persis dengan hasil penghitungan dengan SPSS. 


135 Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


A E 
2 Jujur 
3 (Berpikiran Maju 
“4 Kompeten ——— 
5 (Dapat Memberi Inspirasi 3 1 
6 (Cerdas 75 -25 6,25 
7 (Adil 


8 |Berpandangan Luas 
9 (Suka Mendukung 
10 Terus Terang 
(11 (Dapat Diandalkan 
12 Bekerjasama 


Ini 

aj 

' , 
5 kam) 
Kaji 


— 
IN 
m 
— 
ca|n 


13 Tegas 15 5 

14 | Berdaya Imajinasi 

15 Berambisi 

16 Berani 20,2 


17 | Perhatian 


alas 
—/OOAlAlAlAI5 
Son ena ufo bo 4 msluln|— 


18 (Dewasa Berfikir dan Bertindak 165| — 05) 

19 Setia 18 8 

20 Penguasaan Diri 19 195 O, 

21 | Mandiri 

2)| | IT II 2 

23 

24 (6 x jumlah bi? | 3270o0l oo oO-w9 | 
25 Ina Iresoooo| — 20ye0201 | 


26 'hasil6 x jumlah bi? dibagi hasil n x (n? - 1 oodil 0 I-r624/625 
27 1 dikurangi hasil pembagian di atas 0959| (-1-626 


Apabila jumlah sampel lebih dari 30, maka those tidak 
tersedia. Oleh karena itu, untuk menguji hipotesis digunakan rumus 
sebagai berikut: 


n-2 
1-1? 


Untuk sekedar contoh aplikasi rumus di atas digunakan 
menguji hipotesis di atas 


t-—-r 


20—2 
1- (0,959) 


Sedangkan toe Untuk taraf nyata (a) 5$ dan derajat 
kebebasan 18 adalah 2,10092. Karena thitung lebih besar 
dibanding trave:o.0s:18, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 


14,3606 — 0,959 


3. KendalI's tau 


Fungsi dari Kendall's tau semestinya sama dengan 
spearman, bedanya hanyalah kalau spearman biasanya digunakan 


Analisis Korelasi 136 


untuk sampel kecil, tetapi kendall's tau dapat digunakan untuk 
sampel besar. 


Kendall's tau juga sering digunakan untuk menganalisis 
data yang semula direncanakan dianalisis dengan product 
moment. Setelah diuji distribusi datanya ternyata tidak normal 
atau sampelnya kurang dari 30, maka akhirnya dianalisis dengan 
Kendall's tau. Untuk kasus seperti itu, bila dianalisis dengan 
menggunakan excel, maka data yang semula interval atau rasio 
harus dirangking. 


Contoh: 

Seorang peneliti ingin mengetahui korelasi antara IO dengan 
prestasi belajar siswa. Untuk penelitian ini digunakan sampel 
25 orang. Karena jumlahnya yang kurang dari 30, maka 
digunakan analisis non-parametrik, yaitu kendalP's tau. 


Proses Pengambilan Keputusan. 


Hipotesis: 

Ho Tidak terdapat korelasi antara IO dengan prestasi 
belajar siswa 

Ha Terdapat korelasi antara IO dengan prestasi 


belajar siswa 
Dasar Pengambilan Keputusan: 
Dengan membandingkan Znitung dengan Zraps dengan ketentuan: 
Ho diterima Zhitung £ Ztabel 
Ho ditolak Zhitung 2 Ztabel 
Dengan menggunakan angka probabilitas, dengan ketentuan: 
Ho diterima Probabilitas » taraf nyata (a) 
Ho ditolak — Probabilitas «taraf nyata (a) 


a. Aplikasi dengan SPSS 


Sedangkan prosedur untuk analisisnya sama dengan 
spearman, bedanya kalau yang diaktifkan untuk kendall's tau 
adalah kendall. 


137 Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


117 47 
116 50 
113 46 
111 38 
110 43 
107 44 
105 42 
103 M 
37 49 
36 35 
93 39 
39 40 
87 37 


Setelah seluruh prosedur sebagaimana di spearman dilakukan 
maka akan keluar output sebagaimana di bawah ini: 


Correlations 


PRESTASI 
Kendali'stau b IG Correlation Coefficient 


Sig. (2-tailed) 


N 25 
PRESTASI Correlation Coefficient .7160”” 
Sig. (2-tailed) .000 
N 25 
“. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 


Berdasarkan output di atas, maka diketahui bahwa 
korelasi antara variabel x (IO) dan y (prestasi) adalah 0,760. 
Selanjutnya hasil itu dimasukkan dalam rumus z, yang akan 
penulis jelaskan berbarengan dengan penjelasan aplikasi 
dengan excel. 


Dari perhitungan ini diketahui bahwa terdapat 
hubungan positif antara IO dan prestasi sebesar 0,76. Hal ini 
berarti semakin tinggi IO seseorang semakin tinggi 
prestasinya. 


Cc. Aplikasi dengan Microsoft Excel 


Sedangkan aplikasi analisis kendall's dengan excel 
adalah sebagai berikut: 


1. Skor dari variabel x dirangking dari rangking 1 dan 
seterusnya. 

2. Skor dari variabel y juga dirangking. 

Berdasarkan rangking dari variabel y itu dicari rangking 

atas (Ra), yaitu menghitung skor yang yang lebih tinggi 

bila dibandingkan dengan masing-masing skor pada 

variabel y. 


» 


Analisis Korelasi 


138 


4. Berdasarkan rangking dari variabel y itu dicari rangking 
bawah (Rb), yaitu menghitung skor yang yang lebih 
rendah bila dibandingkan dengan masing-masing skor 
pada variabel y. 

5. Selanjutnya masing-masing skor Ra dan Rb dijumlahkan. 

6. Hasilnya penjumlahan itu dimasukkan dalam rumus. 


— SA-SB 


Te 
NN-) 
2 
Untuk mendapatkan kejelasan prosedur tersebut dapat 
dilihat pada aplikasi Micrososft Excel pada halaman 
berikutnya. 


Hasil penghitungan dengan Excel ini ternyata 
mempunyai hasil yang sama dengan SPSS. Selanjutnya Thitung 
0,760 itu dimasukkan ke dalam rumus di bawah ini. 


T 0,760 


22N45) 2 (2x25 45) 

ON (N-—1) 9x25 (25 —1) 
Zitung: 5,3249, bila dibandingkan dengan zrsvei pada kesalahan 
19Yo dibagi dua (0,01/2 — 0,005) atau kesalahan 546 dibagi dua 
(0,05/2 — 0,025). Demikian juga 100o dibagi dua (0,100/2 — 
0,50) setelah dikurangi dengan 0,005 — 0,495 skor tabelnya 
adalah 2,58 atau dikurangi 0,025 — 0,475 skorwanya 1,96. 
Ternyata Zhitung lebih besar dibanding zravei Oleh karena itu Ho 


ditolak dan Ha diterima. 


ZEA/ LE0- 
(E3)L4OS- 
OEJ/624- 
(1-52).(62.6)- 
(Gr52. 0). 


Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


7 snuiny ISEvIJay 


DEG/Ez0- 
citre.s0)— 


274-273 epuay Snung ISEYIjdw 


TENULUI BIEI3S 74 IP eps HueA 40ys Hulseu-bulsew 
ufuap 1yuebip elu z ekuyemeg Ip uebunyybuad ynjun) zx 
“yehuejaja 


(z2. :92404:20) 4LLNNOI- GH UEDUAyy 819 

(v2. 940420) ALNNOI- EH UBOUAyy B1) 

(0192499:2494:29)MNYH— Iisejsaig Uep) z4 Bunjuey ueduayy 818) 

(0192974 :9V4:20)ANYU- (oi Yep) | Bunjuey ueduayy B1) 
YINWHOJ 


139 


6 
8 
L 
9 
6 

1 
E 
z 
L 


G. Koefisien Penentu 


Koefisien penentu adalah digunakan untuk menjawab berapa 
persen variabel x mempengaruhi variabel y. Rumus untuk mencari 


Koefisien penentu adalah: (Koefisien Korelasi)” x 100. 


Dari analisis korelasi yang sudah dilakukan diatas didapatkan 


skor korelasi untuk: 


Analisis Korelasi 140 


1. Product Moment 0,949. Skor penentunya sebesar 90,0607o. Ini 
artinya pengaruh variabel x terhadap variabel y sebesar 90,060, 
sedangkan yang 9,94076 ditentukan oleh variabel lainnya. 


2. Korelasi Ganda juga sebesar 0,958. Skor penentunya sebesar 
01,7769o. Ini artinya pengaruh kedua variabel x, x» secara 
bersama-sama terhadap variabel y sebesar 91,77696, sedangkan 
yang 8,22476 ditentukan oleh variabel lainnya. 


3. Korelasi Parsial ketika Variabel X, yang dibuat tetap 
(diparsialkan) sebesar 0,404. Skor penentunya sebesar 16,322 0. 
Ini artinya pengaruh variabel x, terhadap y manakala X, 
diparsialkan sebesar 16,32296, sedangkan yang 83,678 
ditentukan oleh variabel lainnya. 


4. Korelasi Parsial ketika Variabel X, yang dibuat tetap 
(diparsialkan) sebesar 0,911. Skor penentunya sebesar 82,922 Fo. 
Ini artinya pengaruh variabel x» terhadap y manakala Xj 
diparsialkan sebesar 82,92296, sedangkan yang 17,0089c 
ditentukan oleh variabel lainnya. 


5. Koefisien Kontingensi 0,514. Skor penentunya sebesar 26,420 70. 
Ini artinya pengaruh variabel x terhadap variabel y sebesar 
26,4207o, sedangkan yang 73,58096 ditentukan oleh variabel 
lainnya. 


6. Spearman Rank sebesar 0,959. Skor penentunya sebesar 
91,9687o. Ini artinya pengaruh variabel x terhadap variabel y 
sebesar 91,96896, sedangkan yang 8,0324 ditentukan oleh 
variabel lainnya. 


7. Kendall's tau 0,760. Skor penentunya sebesar 57,76079o. Ini 
artinya pengaruh variabel x terhadap variabel y sebesar 57,760, 
sedangkan yang 42,2404o ditentukan oleh variabel lainnya. 


Aplikasi untuk mencari Koefisien Penentu dengan Microsoft Excel 
seperti terlihat di bawah ini: 


8 Cc D E 
CARA MENCARI KOEFISIEN PENENTU 


KETERANGAN 


Korelasi Ganda 0 958 91,776 S(C5”2y 100 
Korelasi Parsial (X2) 0 404 16 322 2fC6”2y1OO 
Korelasi Parsial ay 7 311 1 82,992 Scrato 

Koefisien kontingensi 
pearman Rank 


Kendall's tau 


-(C8/2yFTOD 


1 
& 
&| 
4 
5 
5 
7 
8 
2) 
10 
11 


BAB V 
ANALISIS REGRESI 


A. Pendahuluan 


Korelasi dan regresi mempunyai hubungan yang sangat erat. 
Setiap regresi selalu ada korelasinya, tetapi belum tentu korelasi 
dilanjutkan dengan regresi. Korelasi yang dapat dilanjutkan dengan 
regresi adalah korelasi antara dua variabel atau lebih yang secara 
teori atau konsep mempunyai hubungan kausal (sebab akibat) atau 
hubungan fungsional. 


Regresi digunakan manakala ingin diketahui bagaimana 
variabel y dapat diprediksikan melalui variabel x. Hasil analisis 
regresi dapat digunakan untuk memutuskan apakah naik dan turunnya 
skor variabel y dapat dilakukan melalui menaikkan dan menurunkan 
skor variabel x. 


Analisis regresi adalah alat analisis yang termasuk dalam 
statistik parametrik. Dengan demikian, untuk menggunakan regresi, 
seorang peneliti harus melakukan pengujian asumsi terlebih dahulu. 
Asumsi yang harus diuji adalah, normalitas distribusi data, linieritas 
Gika kita hendak mempergunakan regresi linier), tiadanya 
heteroskedastisitas yang sering juga disebut heteroginitas, yaitu 
terjadinya ketidaksamaan varians dari residual satu data ke data yang 
lain, tiadanya multikolinearitas untuk regresi ganda, yaitu korelasi 
yang tinggi (di atas 0,5) antar variabel independen, serta tiadanya 
autokorelasi, yaitu korelasi antara kesalahan pengganggu pada 
periode t dengan kesalahan pada periode sebelumnya. 


Contoh: 


Seorang pemilik Kursus yang memiliki cabang di seluruh 
Indonesia berkeinginan untuk memprediksikan perubahan 


141 


Analisis Regresi 142 


jumlah peserta didik bila Tutornya ditingkatkan atau 
diturunkan kompetensinya. 


Proses Pengambilan Keputusan. 


Hipotesis: 

Ho Kompetensi Tutor tidak berpengaruh terhadap jumlah 
peserta didik kursus. 

Ha Kompetensi Tutor berpengaruh terhadap jumlah peserta 
didik kursus. 


Dasar Pengambilan Keputusan: 

Dengan membandingkan 1/t/Fhiung dengan 1/t/Fwyei dengan ketentuan: 
Ho diterima 1/t/Fhitung € M/Frabet 

Ho ditolak T/WFhitung 2 MW rapet 

Dengan menggunakan angka probabilitas, dengan ketentuan: 

Ho diterima — Probabilitas » taraf nyata (o) 

Ho ditolak Probabilitas « taraf nyata (a) 


B. Regresi Linear Sederhana 
Di dalam regresi linear, variabel yang terlibat di dalamnya 
hanya dua. 
1. Aplikasi dengan SPSS 


a. Data diinput pada worksheet data view, lalu klik Analyze DH 
Regression Y Linear, sebagaimana gambar di bawah ini: 


regresi linear - SPSS Data Editor 
File Edit Yiew Data Transform MYENEAN Graphs Ukiities Window Help 


Reports » 
Descriptive Statistics » 
Tables , 
Compare Means » 
General Linear Model » 

540 Mixed Models » 
» 


540 Correlate 
5 en 
4 36,00 560 Loglinear pl Curve Estimation.., | 


b. Destinasikan variabel dependen (y) pada kolom yang ada di 
bawah Dependent, demikian juga variabel independen ke 
kolom Independent(s), sebagaimana gambar di bawah ini. 
Selanjutnya klik Statistics... 


143 


Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


IM Linear Regression 


@ Kompetensi Tutor (x1) Dependent: 


@ Jumlah Peserta Didik £ 
Block 1 of 1 
Next 


Independentisl: 


K4 Kompetensi Tutor (xl) 


Method: Enter 


Selection Variable: 


Case Labels: 


WLS »» Statistics... Plots... Save... Options... 


c. Setelah keluar gambar seperti berikut ini aktifkan juga 


Descriptive untuk mendeskripkan data, Aktifkan Dubin- 
Watson pada Residuals untuk mengetahui ada tidaknya 
autokorelasi. Selanjutnya klik Continue untuk kembali pada 
tampilan sebelumnya, lalu klik Plots... 


Linear Regression: Statistics 


Regression Coefficients IV Model fit 

F Esti 

IV Estimates Ce 

(” Confidence intervals 

(- Covariance matrix (Part and partial correlations . Heb | 
|” Collinearity diagnostics 


Residuals 


IM Durbin-Watson 


|” Casewise diagnostics 


£ Dito oasde JTV 


9g 


d. Destinasikan ZPRED pada kolom X dan SRESID pada kolom 


Y untuk mengetahui terpenuhi tidaknya Homoskedastisitas 
atau sering juga disebut homogenitas. Selanjutnya aktifkan 
juga Histogram dan Normal Probability Plot untuk 
mengetahui normalitas distribusi data, lalu klik Continue dan 
selanjutnya klik Ok. 


Analisis Regresi 


144 


Linear Regression: Plots 


Scatter1 of 1 
| Next | 


Cancel 


hegg “SRESID Help 


DEPENDNT 


“SDRESID LJ : 2PRED 


Standardized Residual Plots (- Produce all partial plots 


IV Histogram 


d. Berikut ini adalah Output analisis regresi linear di atas.. 


Descriptive Statistics 


(mean (Std: Deviation 


Jumlah Peserta 
Didik Baru 219100 


Kompetensi Tutor 


7,23867 


Dikarenakan jumlah Peserta Didik adalah termasuk tipe 
deskrit, maka angka desimal pada mean (rata-rata) dapat 
ditiadakan, sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata peserta 
didik di seluruh kursus adalah 67 dengan standard deviasi 8, 
sedangkan rata-rata kompetensi tutornya adalah 49,6857 dengan 
standard deviasinya 7,23867. Sampel institusi kursus yang diteliti 
sebanyak 35. 


Correlations 


Jumlah 


Pearson Correlation 


Peserta 
Didik Baru 
Jumlah Peserta 
Didik Baru 
Kompetensi Tutor 


Kompetensi 
Tutor 


Sig. (I-tailed) 


Jumlah Peserta 
Didik Baru 
Kompetensi Tutor 
Jumlah Peserta 
Didik Baru 


Kompetensi Tutor 


Korelasi kompetensi tutor dengan jumlah peserta kursus 


adalah 0,949. Bila digunakan skor koefisien determinasi sebesar 
0,9060, maka dapat dikatakan bahwa 90,604 jumlah peserta 
kursus dipengaruhi oleh kompetensi tutor. Data serupa juga 
ditampilkan pada Output Model Summary di bawah ini. 


145 Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


Variables Entered/Remove 


MAA 
Model Entered Removed Method 
po. emer 


Kompeten 
si Tutor 
A. All reguested dea entered. 
b. Dependent Variable: Jumlah Peserta Didik Baru 


Model SummarP 


msl on Insame Adjusted | Sta. Error of | Durbin-wW 
RSguare | RSguare | the Estimate atson 


262089 | 1,847 


a. Predictors: Ito, bm Tutor 
b. Dependent Variable: Jumlah Peserta Didik Baru 


Berdasarkan skor Durbin-Watson sebesar 1,847 berarti 
tidak terjadi korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 
dengan kesalahan pada periode sebelumnya. Model regresi yang 
baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Secara garis 
besar tolok ukur untuk menyimpulkan adanya autokorelasi atau 
tidak adalah sebagai berikut: 


a. Angka D-W di bawah -2 berarti terjadi autokorelasi positif. 


b. Angka D-W di antara -2 sampai dengan #2 berarti tidak 
terjadi autokorelasi. 


c. Angka D-W di atas #2 berarti terjadi autokorelasi negatif. 


ANOVP 


Pa 
Model Sguares Mean Sguare 


Regression | 2054,464 2054,464 299,090 
Residual 226,679 6,869 
Total 2281,143 


a. Predictors: (Constant), Kompetensi Tutor 
b. Dependent Variable: Jumlah Peserta Didik Baru 


Berdasarkan Fhitung sebesar 299,090 yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan Fravet: 0.05:1:33. dengan dk v, — 1 dan dk v» — 
33, skornya sebesar 4,139252 atau dengan tingkat signifikansi 
sebesar 0,000 yang jauh lebih rendah dari alpha sebesar 0,05, 
maka Ho ditolak dan Ha diterima karena kesalahan untuk 
menolak Ho mendekati 046, oleh karena itu dapat disimpulkan 
bahwa model regresi ini, yaitu kompetensi tutor dapat digunakan 
untuk memprediksi jumlah siswa. Tidak hanya itu, hasil ini juga 
menunjukkan bahwa antara variabel kompetensi tutor dengan 
variabel jumlah siswa ada hubungan linear. 


Analisis Regresi 146 


Coefficients 


Unstandardized Standardized 
Coefficients Coefficients 


Std. Error Beta 


(Constant) 13,930 
Kompetensi Tutor 1,074 


a. Dependent Variable: Jumlah Peserta Didik Baru 


Output di atas menyajikan koefisien regresi. Persamaan 
regresinya adalah Jumlah peserta — 13,930 - 1,074 x kompetensi 
tutor. Apabila pada sebuah kursus skor kompetensi tutornya 
sebesar 35, maka dapat diramalkan peserta didik akan berjumlah 
51,52 atau dapat dibulatkan menjadi 53 orang. Output di atas 
memperlihatkan Ting yang berada pada garis Kompetensi Tutor 
sebesar 17,294 ternyata lebih besar bila dibandingkan dengan 
Trabet: 0025:33 Sebesar 2,348334, dengan signifikansi 0,0000 maka 
Ho dapat ditolak. Hal ini mengandung pengertian Perubahan 
jumlah peserta didik juga ditentukan oleh perubahan kompetensi 
tutor. 


Perlu dijelaskan bahwa di dalam analisis regresi ganda, T- 
test digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel 
x terhadap y, sedangkan F-test yang ditampilkan di atasnya 
adalah untuk menguji pengaruh seluruh variabel x secara 
bersama-sama terhadap variabel y. 


Residuals Statistic$ 


Minimum | Maximum Std. Deviation 
Predicted Value 52,5891 80,5096 67,2857 7,77338 
Std. Predicted Value 1,801 1,701 .000 1,000 


Standard Error of 
Predicted Value ,44505 195834 ,60708 15709 


Adjusted Predicted Value 52,0626 80,8316 67,2843 7,80719 
Residual -5,4016 6,0813 ,0000 2,58206 
Std. Residual -2,061 2,320 ,000 985 
Stud. Residual -2,095 2,367 ,000 1,012 
Deleted Residual -5,5838 6,3282 ,0014 2,72393 
Stud. Deleted Residual -2,216 2,558 -,002 1,043 
Mahal. Distance .009 3,575 971 1,045 
Cook's Distance .001 151 .028 ,039 
Centered Leverage Value 000 105 .029 031 


a. Dependent Variable: Jumlah Peserta Didik Baru 


147 Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


Histogram 


Dependent Variable: Jumlah Pesert 


Std. Dev - 99 
Mean - 0,00 
o N- 35,00 
-200 -100 000 1,00 20 
150 -50 50 1,50 2,50 


Regression Standardized Residual 


Berdasarkan output histogram di atas, terlihat bahwa 
sebaran data yang ada menyebar merata ke hampir semua daerah 
kurva normal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data 
yang kita miliki mempunyai distribusi normal. Demikian juga 
dengan normal P-P Plot yang terlihat pada halaman berikutnya 
memperlihatkan hasil yang sama. Untuk lebih meyakinkan 
normalitas data tersebut dapat digunakan uji kolmogorov- 
semirnov dengan hasil berikut: 


Tests of Normality 


an Wilk 
Statistic sa Statistic 


Kompetensi Tutor "140 .961 
Jumlah Peserta 2 
Didik Baru 118 2. 


“. This is a lower bound of the true significance. 


a. Lilliefors Significance Correction 


Output ini memperlihatkan bahwa angka Sig. dari 
Kolmogorov Semirnov untuk variabel x (0,082), dan variabel y 
(0,200) yang lebih besar dari 0,05 sebagai toleransi kesalahan, 
maka kedua data variabel itu berdistribusi normal. 


Analisis Regresi 148 


Normal P-P Plot of Regression £ 


Dependent Variable: Jumlah Pe 


0,0 3 H-1 8 1,0 


Observed Cum Prob 


Gambar di atas yang menunjukkan nilai data ada di sekitar 
baris diagonal ini menguatkan kesimpulan dari hasil uji F, yang 
tertera dalam Output ANOVA di atas, sehingga menunjukkan 
bahwa antara variabel kompetensi tutor dengan variabel jumlah 
siswa ada hubungan linear. Di samping itu, gambar tersebut juga 
menunjukkan bahwa distribusi data tersebut adalah normal 
karena titik-titik berada di sekitar garis diagonal. 


Scatterplot 


Dependent Variable: Jumlah Pesert 


Regression Standardized Predicted Value 


Output di atas memperlihatkan bahwa tidak terjadi 
heteroskedastisitas dikarenakan penyebaran nilai-nilai residual 
terhadap harga-harga prediksi tidak membentuk suatu pola 
sehingga varians data bersifat homogen. 


Untuk memastikan hasil uji homoskedastisitas dapat 
digunakan metode levene test. Dan hasilnya juga sama karena 
signifikasinya sebesar 0,287 yang berarti lebih tinggi dari 0,05, 
artinya peneliti tidak dapat menolak Ho. Oleh karena Ho yang 
diterima, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi 
homoskedastisitas terpenuhi. 


149 


Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


Test of Homogeneity of Variance 


Statistic dfi 


Based on Mean 

Based on Median 
Based on Median and 
with adjusted df 

Based on trimmed mean 


Berdasarkan penjelasan di atas, maka seluruh asumsi yang 
dibutuhkan terpenuhi sehingga model yang BLUE (Best Linear 
Unbiased Estimator) terpenuhi. 


Aplikasi dengan Microsoft Excel 


Setidaknya ada tiga cara yang dapat digunakan untuk 
malakukan aplikasi analisis regresi dengan Microsoft Excel, yaitu 
menjabarkan rumus, aplikasi dari function, maupun dari Data 
Analysis. Hanya saja ketiganya lebih mengkonsentrasinya diri 
pada pencarian persamaan regresi. 

Rumus permasaan regresi linear sederhana adalah sebagai 
berikut: 


Y—-atbX 
Dimana : 
Y - Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan 
a — Harga Y bila X — 0 (harga konstan) 
b — Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan 


angka peningkatan ataupun penurunan variabel 
dependen yang didasarkan pada variabel independen. 
Bila b (4) maka naik, dan bila (-) maka terjadi 
penurunan 

X - Subyek pada variabel independen yang mempunyai 
nilai tertentu 

Sementara rumus untuk mencari a dan b adalah sebagai berikut: 


1. y»xy- NA), 
Y xXx -nX) 


b-Y-bX) 


Sedangkan aplikasi dari function dapat diaplikasikan 
dengan fungsi slope dan intercept. Adapaun cara untuk mencari 


Analisis Regresi 150 


slope adalah dengan mencari menu tersebut pada function seperti 
di bawah ini. 
Insert Function 


Search For a function: 


Type a brief description of what you want to do and then Go 
click Go 
Or select a category: Petatistical “ 


Select a Function: 


SLOPEfknown y's:known x's) 
Returns the slope of the linear regression line through the given data points. 


Help on this function Cancel 


Setelah klik Ok, maka akan keluar seperti gambar berikut ini, 
maka klik di kolom Known y's lalu bloklah seluruh data 
variabel y, sedemikian juga untuk Known x's untuk variabel x. 


Function Arguments 


, 5 5 454:54:55/56157157. 
Known x's M- 1436 Sj- 437538539536: 41541. 


2 1,073868557 
Returns the slope of the linear regression line through the given data points. 


Known y'sis an array or cell range of numeric dependent data points and can be 
numbers or names, arrays, or references that contain numbers, 


Formula result — 1,074 


Help on this function 


Function Arguments 


(INTERCEPT 
Known y's (7 6 5 454:54:55:56:57:57 


Known x's az: 1436 3 - 437538539536: 41541. 


2 13,92976798 
Calculates the point at which a line will intersect the y-axis by using a best-fit regression line 
plotted through the known x-values and y-values. 


Known y's is the dependent set of observations or data and can be numbers or 
names, arrays, or references that contain numbers, 


Formula result — 13,930 


Help on this function Cancel 


Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


dengan 


pencarian persamaan regresi 
seperti terlihat pada tampilan berikut ini. 


, 


PT. 


PApau € YO RSU NK Mo» 


sez13 | geger | 0g 
EcBBLI ccec | 6eZl (18 
zc05 18 z9 |9e 
D08”F 08 og se 


ci 


rs re 


€ 


151 


Aplikasi dari function ternyata mempunyai hasil yang 


sama dibandingkan 
menjabarkan rumus 


SEV.t9-8£9- 


0£6'£L 


ge IE 


59/t9-| t101 
cvlev-i2O-se-| oo |oodrseca 
2E0./Ev-/2.5€-| (000 09699 


mengaplikasi Microsoft Excel melalui Data Analysis seperti di 


bawah ini: 


| 
kasi 
—N 
S 
kp) 
ke) 
| 
kasi 
4 
2 
zgg Jooge | Ba 
ccgs |sroe Sa 
gr faec F2 rs IK 5 
eces oo jenaz Ez es “jg ". 
rel (rose ga za “Ir — 
rel (rose Zi ta “je & 
voer” Jerce Oe 1s Ig s 
kcar ojo | 0 Gr | 
cap  Ipoez 5g zs 1g i » 
Ira oo Iroec Er) za |6l s “ Fi 
2wve Jeery Juosz | 29 sg le Ss 5 £ 
locee “feat oo |roet 59 za | 3 z s 2 
ocLe o“|sccr o|roez 59 8s 191 2 Fi 8 
sale oscar oo Jiore 59 Gro |SI Ss 2s 2 8 
sale” jsccy oo jiorz 59 6Gp | g 22 SzM g 
Bcec oIrvae oo jsesi z9 tp 1 2 o MEA 
ros '”Irse oo Irgel 3 Tt lu an (A2 not S52M ? 
Org ojoode jae og tv IU S 3 aan 
: - n KL PAPAN ENI 1 £ 
Ceee OE s 2 Ane 
kep 2 
A 


Analisis Regresi 152 


Setelah regression diklik, dan variabel diisikan sesuai dengan 
tempatnya, dan menu-menu lain yang dibutuhkan diklik, maka 
akan keluar output yang sebagiannya ditampilkan berikut ini. 


OJO SEUON— 


A B Cc D E F 
SUMMARY OUTPUT 
Regression Statistics 
Multiple R 0,949014679 
R Sguare 0300629241 
Adjusted R Sguare 0897618006 
Standard Error 2 620888658 
|Observations 35 
ANOYA 
a 58 MS F Signifcance F 
(Regression 1 2054463959 2054 463959 299 0589643 O,000 
Residual 33. 226,6788979| 6,869057512 
Total 34 2281 142857 
Coeficianis | Standard Error 1 Siat Peyalue Lower 9354 U 
Intercept 1392978798 3116834745 446920967 8,7308E-05 7588534968 20 
x 1073868557 0062094115 1729420837 4 12599E-18 0947537031 1.: 
PROBABILITY OUTPUT 
"Percantik oo Normal Probability Plot 
1428571429 54 
4 285714286 54 100 
PUN La es oooesosanand 
7 142857143 55) 5 s9 
10 56 
12,85714286 57 O 
1571428571 57 o 20 40 60 80 100 120 
18,57142657 58 Sample Percentile 
21 42857143 59 
DA 28571470 An 


Dari tiga cara di atas ternyata menghasilkan skor yang 
sama, yaitu slopenya — 1,074 sementara intercept (konstanta)nya 
sebesar — 13,930. 


C. Regresi Ganda Dua Prediktor 


Regresi ganda dua prediktor adalah regresi di mana ada tiga 


variabel yang terlibat di dalamnya. Dua di antara tiga variabel 
tersebut menjadi variabel independen dan satu menjadi variabel 
dependen. 


Contoh: 
Peneliti berkeinginan untuk memprediksikan naik dan turunnya 


jumlah peserta kursus apabila terjadi perubahan/perbedaan 
kompetensi tutor dan dana promosi. 


153 Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


Proses Pengambilan Keputusan. 


Hipotesis: 

Ho Kompetensi tutor dan dana promosi tidak berpengaruh 
terhadap jumlah peserta didik kursus. 

Ha Kompetensi tutor dan dana promosi berpengaruh 


terhadap jumlah peserta didik kursus. 
Dasar Pengambilan Keputusan: 
Dengan membandingkan 1/t/Fhiung dengan 1/t/F.syei dengan ketentuan: 
Ho diterima 1//Fhitung € X/W/Fraper 
Ho ditolak — 1/t/Fhitung 2 /WFrapet 
Dengan menggunakan angka probabilitas, dengan ketentuan: 
Ho diterima Probabilitas » taraf nyata (o) 
Ho ditolak — Probabilitas £ taraf nyata (a) 


1. Aplikasi dengan SPSS 


a. Data diinput pada worksheet data view, lalu klik Analyze Y 
Regression Y Linear, sebagaimana gambar di bawah ini: 


regresi 2 prediktor - SPSS Data Editor 
File Edit Yiew Data Transform MEA Graphs Utilities Window Help 


- Eg Reports 
s3) 3 ajal Bj Descriptive Statistics 
4:1 5  Tables 


2 Compare Means 

si General Linear Model 
so,C Mixed Models 

5,60 390 correlate 


BIENJMMMKANN emesson ntar 
62C  Loglinear Pp! Curve Estimation.., 
ra rmaA O-ssifis - 


b. Destinasikan variabel dependen (y) pada kolom yang ada di 
bawah Dependent, demikian juga kedua variabel independen 
ke kolom Independentis), sebagaimana gambar di bawah ini. 
Selanjutnya klik Statistics... 


Analisis Regresi 154 


IM Linear Regression 


@ Dana Promosi dalam Ji Dependent: 


@ Kompetensi Tutor (x2) LI @ Jumlah Peserta Didik E 


Block 1 of 1 


Next 


Independentis): 


cd $ Dana Promosi dalam Juta 


P2 Kompetensi Tutor (x2J 


Method: Enter & 


Selection Variable: 


Jaa 


Case Labels: 


(———— 
WLS »» Statistics... Plots... Save... Options... 


c. Setelah keluar gambar seperti berikut ini aktifkan juga 
Descriptive untuk mendeskripkan data, aktifkan Collinearity 
diagnostic untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antar 
variabel indenpenden atau tidak, aktifkan Dubin-Watson pada 
Residuals untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi. 
Selanjutnya klik Continue untuk kembali pada tampilan 
sebelumnya, lalu klik Plots... 


Linear Regression: Statistics 


Regression Coefficients IV Model fit 
IW Estimates (” R sguared change 
TN 4 TI Cancel 
|” Confidence intervals IV Descriptives 
IV Coyariance matrix |” Part and partial correlations Help 
IM Collinearity diagnostics 


Residual 


d. Destinasikan ZPRED pada kolom X dan SRESID pada kolom 
Y untuk mengetahui terpenuhi tidaknya Homoskedastisitas 
atau sering juga disebut homogenitas. Selanjutnya aktifkan 
juga Histogram dan Normal Probability Plot untuk 
mengetahui normalitas distribusi data, lalu klik Continue dan 
selanjutnya klik Ok. 


155 Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


Linear Regression: Plots 


DEPENDNT Scatter1 of 1 


| Next | 


Cancel 


“SRESID Help 


“SDRESID LJ : 2PRED 


Standardized Residual Plots (- Produce all partial plots 


IV Histogram 


d. Berikut ini adalah Output analisis regresi di atas. 


Descriptive Statistics 


|—————....Jmean | Sta. Deviation 


Jumlah Peserta 
Didik Baru 67,2857 8,19100 


Dana Promosi 
dalam Jutaan 


Kompetensi Tutor 51,9429 7,74575 


7,4200 1,28379 


Dikarenakan jumlah Peserta Didik adalah termasuk tipe 
deskrit, maka angka desimal pada mean (rata-rata) dapat 
ditiadakan, sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata peserta 
didik di seluruh kursus adalah 67 dengan standard deviasi 8, 
sedangkan rata-rata dana promosi sebesar 7.420.000,- dengan 
standard deviasi sebesar 1.283.790,-, serta kompetensi tutornya 
adalah 51,9429 dengan standard deviasinya 7,74575. Sampel 
institusi kursus yang diteliti sebanyak 35. 


Correlations 


Jumlah Dana 
Peserta Promosi Kompetensi 
Didik Baru | dalam Jutaan Tutor 
Pearson Correlation Jumlah Peserta 
Didik Baru 
Dana Promosi 
dalam Jutaan 
Kompetensi Tutor 
Sig. (T-tailed) Jumlah Peserta 
Didik Baru 
Dana Promosi 
dalam Jutaan 
Kompetensi Tutor 
Jumlah Peserta 
Didik Baru 
Dana Promosi 
dalam Jutaan 
Kompetensi Tutor 


Korelasi kompetensi tutor dengan jumlah peserta kursus 
adalah 0,588, antara Dana promosi dan jumlah peserta didik 


Analisis Regresi 156 


sebesar 0,714, sedangkan korelasi antar dua variabel independen, 
yaitu dana promosi dan kompetensi tutor sebesar 0,031. 


Variables Entered/Removed 


kal ta Tam 
Entered Removed Method 

Kompeten 

si Tutor, 

Dana : Enter 
Promosi 

dalam , 

Jutaan 


a. All reguested variables entered. 
b. Dependent Variable: Jumlah Peserta Didik Baru 


Model Summarp 


Model RSguare | RSguare | the Estimate 


Aa. Predictors: sasa Kemala Tutor, Dana Promosi dalam 
Jutaan 


b. Dependent Variable: Jumlah Peserta Didik Baru 


Berdasarkan skor Durbin-Watson sebesar 1,487 berarti 
tidak terjadi korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 
dengan kesalahan pada periode sebelumnya. Model regresi yang 
baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Secara garis 
besar tolok ukur untuk menyimpulkan adanya autokorelasi atau 
tidak adalah sebagai berikut: 


d. Angka D-W di bawah -2 berarti terjadi autokorelasi positif. 


e. Angka D-W di antara -2 sampai dengan #2 berarti tidak 
terjadi autokorelasi. 


f. Angka D-W di bawah #2 berarti terjadi autokorelasi negatif. 


ANOVP 


Regression 1492,313 746,157 


Residual 788,829 24,651 
Total 2281,143 


Aa. Predictors: (Constant), Kompetensi Tutor, Dana Promosi dalam Jutaan 


b. Dependent Variable: Jumlah Peserta Didik Baru 


Berdasarkan Friung sebesar 30,269 yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan Fravet: 0.05:2:32. dengan dk v, — 2 dan dk v» — 
32, skornya sebesar 3,294531 atau dengan tingkat signifikansi 
sebesar 0,000 yang jauh lebih rendah dari alpha sebesar 0,05, 
maka Ho ditolak dan Ha diterima karena kesalahan untuk 
menolak Ho mendekati 04, oleh karena itu dapat disimpulkan 


157 


Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


bahwa model regresi ini, yaitu variabel dana promosi dan 
kompetensi tutor secara bersama-sama dapat digunakan untuk 
memprediksi jumlah siswa. Tidak hanya itu, hasil ini juga 
menunjukkan bahwa antara variabel dana promosi, kompetensi 
tutor dengan variabel jumlah siswa ada hubungan linear. 


CoefficientS 


Model 

1 
Dana Promosi 
dalam Jutaan | Kompetensi Tutor 


Unstandardized B 
Coefficients Std. Error 


Standardized Coefficients Beta 

t 

Sig. 

Collinearity Statistics Tolerance 
VIF 


a. Dependent Variable: Jumlah Peserta Didik Baru 


Output di atas menyajikan tiga hal penting, yaitu 
persamaan regresSi, thiung dan uji multikolinearitas. Persamaan 
regresinya adalah Jumlah peserta — 17,513 4 (0,424 x kompetensi 
tutor) - (3,741 x Dana Promosi). Di samping itu, output di atas 
memperlihatkan Trirung yang berada pada kolom Dana promosi 
sebesar 5,347 dan pada kolom Kompetensi Tutor sebesar 3,654 
ternyata lebih besar bila dibandingkan dengan Taset: 0.025:33 sebesar 
2,348334, dengan signifikansi 0,0000 maka Ho dapat ditolak. Hal 
ini mengandung pengertian Perubahan jumlah peserta didik juga 
ditentukan oleh perubahan Dana Promosi dan juga oleh 
kompetensi tutor. Sedangkan uji multikolinearitas dapat diketahui 
dari skor Tolenace dan VIF. Apabila skor VIF (Variance 
Inflatton Factor) di sekitar angka 1 dan mempunyai angka 
Tolerance mendekati membuktikan bahwa model tersebut 
terbebas dari multikolinearitas. Artinya, tidak diketemukan 
korelasi yang tinggi antar variabel independent. VIF Dana 
Promosi sebesar 1,113 dan angka tolenace sebesar 0,898 
sedangkan VIF Kompetensi Tutor sebesar 1,113 dengan angka 
tolerance sebesar 0,898. 


Analisis Regresi 158 


Coefficient Correlationg 


Dana 
Promosi 
dalam Jutaan 


Kompetensi 
Tutor 
Correlations 


Kompetensi Tutor 


Dana Promosi 
dalam Jutaan 
Kompetensi Tutor 


Dana Promosi 
dalam Jutaan 


Covariances 


a. Dependent Variable: Jumlah Peserta Didik Baru 


Output di atas juga digunakan untuk mendeteksi adanya 
masalah multikolinearitas. Apabila koefisien korelasi antar 
variabel independen di bawah 0,5 membuktikan bahwa model 
tersebut terbebas dari multikolinearitas. Artinya, tidak 
diketemukan korelasi yang tinggi antar variabel independent. 
Berdasarkan output di atas diketahui bahwa koefisien antara 
Kompetensi Tutor dengan Dana promosi adalah -0,319. Skor ini 
lebih kecil dibanding 0,5. 


Model Dimension 


a. Dependent Variable: Ju 


——irimum | Maximum 


Predicted Value 
Std. Predicted Value 


Standard Error of 
Predicted Value 


Adjusted Predicted Value 
Residual 


Std. Residual 

Stud. Residual 

Deleted Residual 

Stud. Deleted Residual 
Mahal. Distance 

Cook's Distance 
Centered Leverage Value 


Eigenvalue 


Collinearity Diagnostic8 


Variance Proportions 


Condition 


13,007 
17,003 
mlah Peserta Didik Baru 


Residuals Statistic$ 


54,9916 
-1,856 


80,8260 
2,044 


67,2857 
,000 


.85168 2,21714 1,40011 


54,9903 
-8,4160 
1.695 
-1,890 
-10,4860 
-1,973 
,029 


81,7017 
10,7508 
2,165 
2,259 
11,6970 
2,425 
5,809 
.296 
171 


67,4676 
,0000 
,000 
-017 
-1819 
-019 
1,943 
,039 
,057 


a. Dependent Variable: Jumlah Peserta Didik Baru 


dalam Jutaan 


Dana 


Promosi Kompetensi 


Tutor 


Std. Deviation 
6,62507 
1,000 


,39639 


6,64853 
4,81673 
,970 
1,022 
5,35378 
1,047 
1,601 
,064 
,047 


159 


Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


Histogram 


Dependent Variable: Jumlah Pesert: 


TILBUS BOS GELI 
Regression Standardized Residual 


Berdasarkan output histogram di atas, terlihat bahwa 
sebaran data yang ada menyebar merata ke hampir semua daerah 
kurva normal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data 
yang kita miliki mempunyai distribusi normal. Demikian juga 
dengan normal P-P Plot yang akan terlihat nanti memperlihatkan 
hasil yang sama. Untuk lebih meyakinkan normalitas data 
tersebut dapat digunakan uji kolmogorov-semirnov dengan hasil 
berikut: 


Tests of Normality 


Kolmogorov-Smimov' Shapiro-Wilk 


Dana Promosi 


dalam Jutaan 
Kompetensi Tutor 
Jumlah Peserta 
Didik Baru 


“. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 


Output ini memperlihatkan bahwa angka Sig. dari 
Kolmogorov Seminrnov untuk variabel x, (0,200), variabel x» 
(0,132), dan variabel y (0,200) yang lebih besar dari 0,05 sebagai 
toleransi kesalahan, maka ketiga data variabel itu berdistribusi 
normal. 


Analisis Regresi 160 


Normal P-P Plot of Regression £ 


Dependent Variable: Jumlah Pe 


Observed Cum Prob 


Gambar di atas menguatkan kesimpulan hasil uji F di atas 
sehingga menunjukkan bahwa antara variabel kompetensi tutor 
dan dana promosi dengan variabel jumlah siswa ada hubungan 
linear. Di samping itu, gambar tersebut juga menunjukkan 
normalitas distribusi data karena titik-titik berada di sekitar garis 
diagonal. 


Scatterplot 

Dependent Variable: Jumlah Pesert 
3 
» 
17 Ei 0 2 8 

o a 
o kan 

Loka Ma) ya a ma o 
1 o ja o 
2 0 5 B3: 

2 1 0 1 2 3 


Regression Standardized Predicted Value 


Output di atas memperlihatkan bahwa tidak terjadi 
heteroskedastisitas dikarenakan penyebaran nilai-nilai residual 
terhadap harga-harga prediksi tidak membentuk suatu pola 
sehingga varians data bersifat homogen. 


161 Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


Berdasarkan penjelasan di atas, maka seluruh asumsi yang 
dibutuhkan terpenuhi sehingga model yang BLUE (Best Linear 
Unbiased Estimator) terpenuhi. 


2. Aplikasi dengan Microsoft Excel 


Untuk mencari permasaan regresi ganda dapat digunakan rumus 
berikut ini: 
Y -ax bix t bsx.. 


Keterangan 

Y — adalah skor yang diprediksikan 
a - intercept atau Konstanta 

Xi dan X2 — variabel bebas I dan II 

b, dan b» — koefisien regresi 


Sedangkan cara untuk menghitung harga a, b,, dan b, 
menggunakan persamaan rumus sebagai berikut: 


PN as (dx xy)- Tantan 
Dex sx -Xx 


aa (Sx) (xx x,y)- Kel x,) 
(Sx (xx? -& Hd 


a-Y—b, (Xpb, (X5) 


Keterangan: 
2 
Sx ya Ou) 
n 
pe on 2 2 
n 
Y Xx, x9 An ana) 
n 
Ly AI no) 
n 


LX SY: On) 


162 


265 EL E6SECI 622 241 |6E2 091 |z2t 96|E86 L 


dan 


7 


sebagiannya 


yang 


Ly 
Sedangkan aplikasinya sebagai berikut 


Analisis Regresi 


63 cez | oors joogel sej 08 | oa jeelse 
1 Elee| ag | z9 (ses 
| ve | 29 | is (£elre 
LE oeg | segs jsisz| se | se | rs jcelee 
255 ce Jisso (eweelej| 18 |za | BE 2 
: clel mr |rs ls 
lt: | & | MERE 
| (ae 
sea | sess Jmec| &d| & | rs jsela 
(39 Cari) 'g-1 8 H Ulas z9 (| Ize 
SN aa 5 |zg| sa Jas les 
(ARA AKI) laajl a | je 
AA KA LA mean 
Ike 22 SEGI 12 SG) (& KI ag ag 
Es ES 
dar jr IK) | 85 25 
Peang ag ar 
SOE 
tara.siHsev.Il)-329-| (Elsa tor 


PIMPELA— 
Ce pAAEM M5 
PAS DN. M5 


Bcl 663cOL 
LI9 ESEf 


EL GE9ZOL 
9 Lzr3E 


EOf 
Ysc 
9EC 


cOE 
OSE 
SEC 


car 


rest | Lor 
rc3t | tree 


(Ah cs 
ce erie 
arie asia 


z9 | cor joel w| | | re 


30 


SCOE | ISL 


nee 


BC a E 


2 og 
2 2 


dilakukan dengan mengaplikasi 


Di samping cara di atas, dapat juga 
Microsoft Excel melalui Data Analysis 


Setelah regression diklik 


variabel diisikan sesuai dengan tempatnya, dan menu-menu lain yang 


maka akan keluar output 


dibutuhkan diklik, 
ditampilkan berikut ini. 


Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


163 


PI fepueb Y va epued Vk 4» hi 
29 (0g LE 
09 pl9gzp|42 s€ 
09 S2p 4982 P2 re 
ayuadiag ajdwes 63 Ep L4982P LG (3 
ozl o0L os og Ot oz Oo 29 dech 198 , CE 
a 29 1982p 431 LE 
23 982p 149831 DE 
si 98 ol 6 
oo 39 Cp 14982pL4 ez 
r3 932514982 e 
r$ Zip 14982 L Era 
JO1d Ajirgego1g TEWION Sameer cz 
BA 
LNJLNO ALNIGYGONd EZ 
TT 
|z 
Oz 
6691200990 8b82994810 669L2O099O 832954810 S2L9ISO00'0 86R26LPIIL 629SLESLUO | p4Z46422PO zx| GL 
p3cesr99|'9 Gicp33I£z p8288R9919 GISAP89IC 2 90-3206P2 4 9p38199h2'9 (6106246690 | 29849L1p42 Wx| BL 
9SLEL420 12 9094288662 9GALLI2O12 9092488662 986LLAZL0'0 4999629 909IGPLI 9 89400219 LL mana | AL 
Teo se dedan IOS LAMOT | KoG6LOAN | IS6LAMOT | ANJEN-d MISI | 40017 DARDURIS | MUSINYDON 3 
Sl 
1982p1 1822 #£ IL FL 
Iw316099'pz |(6g2628'884 — z£ lenpisaw | €| 
20360181 (1222689202 Ip249919p4 89p212z6rl (2 uoissaifiay | Z| 
F BowpayUBIS E Sat SS 2 LL 
YAONY | OL 
6 
s£ SUOgEnJaSGO | 9 
921696196 10M3 PIEPURIS | / 
p92289229'0 arenbg w pasnipy| 9 
2299614990 aenbgu| G 
6p9228808'0 Yadnw | 
S0pSNeIS WO1SsaNaH Ts 
( 
LNLNO ASYWWNS| | 
| | H p) El 3 g 2 3 bu 


skor 


atas ternyata menghasilkan 


Dari tiga cara di 
persamaan regresinya adalah Jumlah peserta — 17,513 4 (0,424 x 


kompetensi tutor) # (3,741 x Dana Promosi). 


Analisis Regresi 164 


A. 


BAB VI 
ANALISIS KOMPARASI 


Pendahuluan 


Analisis komparasi berarti menguji parameter populasi yang 
berbentuk perbandingan melalui ukuran sampel yang juga berbentuk 
perbandingan. Hal ini juga berarti menguji hipotesis mengenai ada 
tidaknya perbedaan antarvariabel yang sedang diteliti. Jika ada 
perbedaan, apakah perbedaan itu signifikan atau hanya terjadi secara 
kebetulan. 


Macam-macam Teknik Analisis Komparasi 


Terdapat dua model komparasi, yaitu komparasi antara dua 
sampel dan komparasi antara lebih dari dua sampel. Masing-masing 
juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu komparasi antar sampel yang 
berkorelasi dan komparasi antara sampel yang tidak berkorelasi. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini: 


BENTUK HIPOTESIS 
MACAM : Komparatif (Lebih dari dua 
DATA Komparatif (Dua Sampel) sampel) 
Related Independen Related Independen 
Fisher Exact 1 fork 5 
NOMINAL Ng Probability Sample x Tork 
Nemar » Sample 
x Two Sample | Cochran 9 
Median Test 
. Mann-Whitney Median 
Sign Tes U Test Friedman Extention 
ORDINAL Un Kolmogorov- Two-way Kruskal- 
: Smirnov Anova Wallis One 
Pairs 
Wald- Way Anova 
Woldfowitz 


165 


Analisis Komparasi 166 


INTERVAL | T-test of T-test of ank pai 
RASIO Related independent T .. 
Two-way Two-way 
Anova Anova 


C. Komparasi Dua Sampel Berkorelasi 


1. 


Statistik Parametrik: T-test of Related 


T-test of Related adalah statistik parametrik yang 
digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata dua 
sampel bila datanya berbentuk interval atau rasio yang 
menggunakan rancangan perbandingan sebelum dan sesudah 
adanya perlakuan/treatmen. 


Contoh: 


Dilakukan penelitian untuk mengetahui ada tidaknya 
perbedaan prestasi belajar siswa sebelum dan sesudah diberi 
kursus. Berdasarkan data dari 35 siswa yang dipilih secara 
random diketahui bahwa prestasi belajar siswa sebelum dan 
sesudah mengikuti kursus adalah sebagai berikut: 


sebelum sesudah 18 70,00 80,00 
75,00 55,00 19 50,00 30,00 
80,00 30,00 20 65,00 60,00 
65,00 75,00 21 75,00 75,00 
70,00 75,00 22 80,00 85,00 
75,00 75,00 23 70,00 80,00 
30.00 90.00 24 30 00 95 00 
65.00 70.00 25 70,00 75,00 
30.00 35.00 26 75,00 73,00 
90.00 95 00 27 57 00 55,00 
75.00 70.00 28 78,00 73,00 
60.00 65.00 Zat) 55,00 53,00 
70,00 75.00 30 87 00 85,00 
31 79,00 80,00 
Taka SEN 32 50,00 52,00 
Tai set 33 56,00 54,00 
2 Setu 34 52,00 55,00 
aa sa 35) — 8400| — 8500 
75,00 80,00 
Proses Pengambilan Keputusan. 
Hipotesis: 
Ho Prestasi belajar siswa antara sebelum dan sesudah 


kursus adalah identik/sama 


167 Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


Ha Prestasi belajar siswa antara sebelum dan sesudah 
kursus adalah berbeda 


Dasar Pengambilan Keputusan: 

Dengan membandingkan triung dengan tesyei dengan ketentuan: 
Ho diterima thitung € ttabel 

Ho ditolak thitung 2 ttabel 

Dengan menggunakan angka probabilitas, dengan ketentuan: 
Ho diterima Probabilitas 5 taraf nyata (a) 

Ho ditolak Probabilitas « taraf nyata (a) 


a. Aplikasi dengan SPSS 


1. Setelah data diinput, lalu klik Analyze DH Compare 
Means Y Paired Samples T Test sebagaimana gambar di 
bawah ini: 


data utk t-test paired - SPSS Data Editor 
File Edit View Data Transform MEN Graphs Utilities Window Help 


-. Reports » 
sas 2lal aj Descriptive Statistics » it Li sj 
1: sebelum 7 Tables , 
sebelum | sesudah va Means... 
Genoa General Linear Model »| One-Sample T Test... 
30.00 a0.00 Mixed Models pb! Independent-Samples T Test... 
65.00 75.00 Correlate 4 Paired-Samples T Test... 
70.00 75.00 Regression » One-Way ANOVA... 
Te an Tenan Innlinear » 


2. Setelah keluar gambar sebagai berikut: arahkan variabel x 
(sebelum) dan y (sesudah) ke dalam Paired Variables, 
lalu klik Ok. 


IM Paired-Samples T Test 


@ Sebelum kursus (sebel Paired Variables: 
@ setelah kursus (sesudal sebelum — sesudah 


Current Selections 
Variable 1: 
Variable 2: 


3. Tampilan di bawah ini adalah hasil penghitungan itu. 


Analisis Komparasi 168 


Paired Samples Statistics 


Mean Std. Deviation Mean 
Pair Prestasi Belajar 
4 Sebelum Kursus 76,3714 35 7,66614 1,29581 
Prestasi Belajar 
Sesudah Kursus 80,2000 35 8,79438 1,48652 


Output ini menunjukkan bahwa sampel penelitian ini adalah 
35, rata-rata prestasi belajar sebelum mengikuti kursus adalah 
76,3714 dengan standard deviasi sebesar 7,66614 dan 
sesudanya adalah 80,2 dengan standard deviasi sebesar 
8,79438. Jadi rentang data sebelum kursus adalah antara 
53,37298 sampai dengan 99,36982. Sedangkan rentang data 
setelah kursus adalah antara 53,81686 sampai dengan 
106,5831. Skor ini merupakan penjabaran dari Mean & 3 
Standard Deviasi. Sedangkan rentang rata-rata sebelum 
kursus adalah antara 75,07559 sampai dengan 77,66721. 
Sedangkan rentang rata-rata setelah kursus adalah antara 
78,71348 sampai dengan 81,68652. Skor interval ini adalah 
dari Mean # 1 Standard Error of Mean. 


Paired Samples Correlations 


Pair Prestasi Belajar Sebelum 
1 Kursus & Prestasi Belajar 
Sesudah Kursus 


Output ini menunjukkan bahwa korelasi antara variabel 
sebelum dan sesudah adalah 0,816. Hal ini menunjukkan 
bahwa korelasi data dari masing-masing responden adalah 
sangat erat. 


Paired Samples Test 


Prestasi Belajar Sebelum 
Kursus - Prestasi Belajar 
Sesudah Kursus 
Paired Differences Mean -3,8286 
Std. Deviation 5,10182 


Std. Error Mean ,86237 


95”2 Confidence Interval Lower -5,5811 
of the Difference Upper -2,0760 
t -4,440 
df 34 
Sig. (2-tailed) ,000 


169 


Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


Output ini menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata prestasi 
belajar sebelum dan sesudah kursus adalah 3,8286, dengan 
standard deviasi 5,10182 dan standard error of mean sebesar 
0,86237. Hal yang sangat penting dari output di atas adalah 
thitung: “4,440. Bila thitung iNi dimutlakkan akan menjadi: 4,440. 
Skor ini ternyata lebih tinggi dari trs (05:34: 2,032243. 
Dengan demikian, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 
Kesimpulan ini sama apabila digunakan skor sig untuk 2 sisi, 
yaitu 0,000 yang jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan 
kesalahan yang ditoleransi yaitu 0,05 (590). Berangkat dari 
hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar 
siswa antara sebelum dan sesudah kursus adalah berbeda. 


Aplikasi dengan Microsoft Excel 


Langkah-langkah untuk mengaplikasikan analisis t-test 
of related dengan Microsoft Excel adalah sebagai berikut: 


1. Carilah selisih masing-masing skor sebelum dan 
sesudah mendapatkan perlakuan. 


Carilah rata-rata skor dari selisih di atas. 


3. Kurangilah masing-masing skor hasil selisih di atas 
dengan rata-rata selisihnya. 


4.  Kuadratkan masing-masing hasil pengurangan di nomor 
3. 


5. Jumlahkan seluruh skor dari hasil di nomor 4. 
6. Hasil dari nomor 5 dimasukkan ke rumus 
Md 


t-——— 
Y ed 
NN —1) 


Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada aplikasi Microsoft 
Excel berikut ini. 


Analisis Komparasi 


53 Er 
ISIS ojo 


-| 
DS) 
| 
co 
kta) 


W 
4 


juan 
—| 
lo 
oojoo 
Kan) 


39 


o 
5 


om 
o 
ml 


o 


170 


| | | asas J 
URUTAN ANALISIS T-TEST PAIRED 


Pre | Post | 4 | ama | ag | 
0,744 ZF39/35”34) 
4 0,862 -SORT(H4) 


AA “4,440 -D39/H5 


06 Id 


c 
» 

' 
aa 
— 


Dan NN 
NCM 1) 


28 
29 


00 
fan) 
w 


7 


Pa NI 
S4 
AA 
—ajl-— 
- 
ui 
— 


w cal uw w 
Kes) ol loo ol ol ol | Do 
(am olwulololololelo 
— js jojajajo Ale 


an 
fun 
D 


Tearil Boz00| 3a2l o— Oo 33 


! 
ka) 


ta KKN Mun Tinnt / Mack men Sephanta 7 


Di samping cara di atas, t-test juga dapat diaplikasikan 


melalui menu Data Analysis sebagai berikut: 


1. Setelah dipilih Data Analysis dari Tools, maka pilihlah t- 
test: Paired Two Sample for Means sebagaimana gambar 
berikut ini. 


Data Analysis 
Analysis Tools 


Histogram 
Moving Average 
Random Number Generation 


t-Test: Paired Two Sample For Means 

t-Test: Two-Sample Assuming Egual Variances 
t-Test: Two-Sample Assuming Unegual Variances 
z-Test: Two Sample for Means 


171 


Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


2. Setelah keluar gambar seperti berikut ini, klik di kolom 
Variable 1 Range, lalu bloklah seluruh data sebelum kursus. 
Selanjutnya klik pada kolom Variable 2 Range, lalu bloklah 
seluruh data setelah kursus. Aktifkan Labels kalau di atas 
data yang kita ketik diberi label dan juga termasuk diblok 


untuk ditampilkan. Setelah itu klik Ok. 


t-Test: Paired Two Sample for Means 
Input 
Variable 1 Range: $B$3:48438 


$C$3:4C$38 sj 
Pi 


Variable 2 Range: 


Hypothesized Mean Difference: 
IV Labels 

Alpha: (os 

Output options 
ES 


(“ Output Range: 
(“ New Worksheet Ply: 
(“ New Workbook 


Cancel 
Help 


3. Berikut ini adalah output dari aplikasi di atas. Terlihat bahwa 
hasilnya sama dengan hasil penghitungan dengan SPSS dan 
penjabaran rumus dengan Microsoft Excel. Kelebihan dari 
aplikasi Data Analysis adalah adanya tampilan tee dengan 
alpha 590 baik untuk uji satu sisi maupun dua sisi. 


A B ie: 
1 t-Test: Paired Two Sample for Means 
2 
3 Pre Pasi 
4 Mean 76 37142857 80,2 
5 WVariance 587697479 77 34117647 
6 Observations 35 35 
7 Pearson Correlation 0816404533 
8 Hypothesized Mean Difference O 
9 df 34 
10 |t Stat -4 439618065 
11 (P(Tst) one-tail 4 51532E-05 
12 It Critical one-tail 1 690923455 
13 (P(Tsst) two-tail 9 03663E-05 
14 t Critical two-tail 2 032243174 


1£ 


Dengan derajat kebebasan 35-1 — 34, untuk alpha 56 
tapenya adalah 2,032243 untuk uji dua sisi atau 1,690923 untuk 
uji satu sisi dan untuk alpha 146 — 2,728393 untuk uji dua sisi 
atau 2,441147 untuk uji satu sisi. Karena tnitung -4,439618065 
lebih besar dari tesse baik untuk alpha 146 maupun 596 maka Ho 
ditolak dan Ha diterima, artinya kesimpulan dari sampel bahwa 


Analisis Komparasi 172 


prestasi belajar siswa berbeda antara sebelum dan sesudah 
kursus, dalam kasus ini perubahan itu menuju kepada 
peningkatan, berlaku untuk populasi, baik dalam kesalahan 19x 
maupun 546. 


2. Statistik Non-Parametrik 


a. McNemar 


McNemar digunakan untuk menguji hipotesis 
komparative apabila datanya bertipe nominal yang 
berkorelasi. Rancangan penelitiannya biasanya berbentuk 
perbandingan skor sebelum dan sesudah adanya 
perlakuan/treatment. Jadi desain penelitiannya sering disebut 
"before after”. 


Contoh: 


Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh perilaku 
seorang Ketua yang bernama Ikuelaji selama satu periode 
menjabat terhadap jumlah suara yang diperoleh dalam 
pemilihan Ketua pada suatu Sekolah Tinggi pada periode 
berikutnya. Selama ia menjabat, mayoritas Tenaga Pendidik 
menganggap ketua tersebut sering melakukan korupsi, 
mengelola keuangan secara tidak transparan, dan gemar 
menekan sivitas akademika yang kritis. Pada pemilihan 
tahun 2005 mendapat suara 180 dari 200 Tenaga Pendidik, 
Sedangkan pada pemilihan 2009 dia mendapat suara 173 
suara. Dari 20 Tenaga Pendidik yang pada pemilihan 2005 
tidak memilihnya 10 di antaranya menjadi memilihnya pada 
tahun 2009, sedangkan 10 lainnya tetap tidak memilihnya. 
Dari 180 Tenaga Pendidik pendukungnya pada tahun 2005 
ada sebanyak 16 Tenaga Pendidik akhirnya tidak 
memilihnya, sedangkan 164 lainnya tetap setia memilihnya. 
Tabulasi Perbandingan hasil suara dapat dilihat pada tabel 
berikut ini. 


Pemilihan 2005 “ Pemilihan 2009 Crosstabulation 


Pemilihan 2009 
Tidak Memilih 
10 10 


Pemilihan Tidak Memilih 
2005 Memilih 
Total 


173 


Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


Proses Pengambilan Keputusan. 


Hipotesis: 

Ho Tidak terdapat perubahan jumlah pemilih 
antara pemilihan tahun 2005 dan 2009 

Ha Terdapat perubahan jumlah pemilih antara 


pemilihan tahun 2005 dan 2009 
Dasar Pengambilan Keputusan: 


Dengan membandingkan Y hitung dengan Asi dengan 
ketentuan: 


Ho diterima 1 Ita « Wabel 

Ho ditolak "Yang 2 Af abal 

Dengan menggunakan angka probabilitas, dengan ketentuan: 
Ho diterima Probabilitas » taraf nyata (a) 

Ho ditolak Probabilitas « taraf nyata (a) 


1) Aplikasi dengan SPSS 


a) Setelah data diinput, maka klik Analyze Y 
Nonparametric Test DH 2 Related Samples..., 
sebagaimana gambar berikut ini. 


McNemar - SPSS Data Editor 
File Edit Yiew Data Transform WEife-N Graphs Ukiities Window Help 


-g ca | Reports » 
sid sj Bj | | Descriptive Statistics 
0 Tables 

Compare Means 


- Uus Tn —— General Linear Model 
Tidak Memilih | Tida| mixed Models 


» 

» 

» 

» 

» 

Tidak Memilih | Tidl — correlate » 
Tidak Memilih | Tid — Regression » 
Tidak Memilih Tid — Loglinear » 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 


Tidak Memilih Tid| — Classify 
Tidak Memilih” Tidl Data Reduction 
Tidak Memilih | Tid——3c3e 


Tidak Memilih Doain Tests Chi-Sguare... 
— — Time Series Binomial. .. 
Tidak Memilih” Tid/ survival Runs... 
Tidak Memilih |” Tid Multiple Response 1-Sample K-S,.. 
Tidak Memilih Missing Yalue Analysis... 2 Independent Samples... 


Tidak Memilih TMEPAINA————— TK Independent Samples... 
Tidak Memilih Memilih 2 Related Samples... 
Tidak Memilih Memilih K Related Samples... 
ac Tidal hAamailik KAmonilila 


b) Setelah keluar seperti gambar berikut ini, destinasikan 
kedua kumpulan data sampel tersebut ke dalam kotak 
Test Pais(s) List, lalu non-aktifkan Wilcoxon dan 
aktifkan McNemar lalu klik Ok. 


Analisis Komparasi 174 


IM Two-Related-Samples Tests 


H Pemilihan 2005 (th05) Test Pair(s) List: 
@ Pemilihan 2005 (thO3) 


Kw 


Current Selections 


Variable 1: Wi ori” Sian I# McNemar 
Variable 2: |” Marginal Homogeneity 


Exact... Options... 


c) Berikut ini adalah Output hasil analisis di atas. 


Pemilihan 2005 & Pemilihan 2009 


5 Pemilihan 2009 
Pemilihan 2005 0 1 


1 


Output di atas memperlihatkan bahwa: 

1. Jumlah Tenaga Pendidik yang pada pemilihan 2005 
tidak memilih Ikuelaji dan pada pemilihan 2009 
berubah memilihnya sebanyak 10 orang (H/A). 

2. Jumlah Tenaga Pendidik yang pada pemilihan 2005 
tidak memilih Ikuelaji dan pada pemilihan 2009 juga 
tetap tidak memilih memilihnya sebanyak 10 orang. 

3. Jumlah Tenaga Pendidik yang pada pemilihan 2005 
memilih Ikuelaji dan pada pemilihan 2009 juga tetap 
memilihnya sebanyak 164 orang. 

4. Jumlah Tenaga Pendidik yang pada pemilihan 2005 
memilih Ikuelaji dan pada pemilihan 2009 berubah 
tidak memilihnya sebanyak 16 orang (-/D). 


Test StatisticP 


Pemilihan 
2005 & 
Pemilihan 
2009 


N 

Chi-Sguare? 

Asymp. Sig. 
a. Continuity Corrected 
b. McNemar Test 


175 


Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


Output di atas memperlihatkan bahwa jumlah data 
sebanyak 200. Skor x? —0,962 apabila hal ini dibandingkan 
na dengan derajat kebebasan 1 — 3,841455 untuk alpha 
5$o dan 6,634891 untuk alpha 190, maka Ho diterima dan 
Ha ditolak, artinya kesimpulan dari sampel bahwa perilaku 
seorang ketua tidak mempunyai pengaruh terhadap 
perolehan suara dalam pemilihan pada pemilihan periode 
berikutnya. Kesimpulan ini juga sama ketika digunakan 
skor signifikansi output SPSS 0,327 yang lebih tinggi 
dibandingkan alpha yang ditoleransi yaitu 0,05. 


2) Aplikasi dengan Microsoft Excel 


Untuk keperluan analisis McNemar dengan 
Microsoft Excel, maka data perlu dikelompokkan ke dalam 
4 bagian. Kelompok A adalah data yang berubah dari 
negatif menjadi positif, contoh untuk kasus ini adalah dari 
tidak memilih menjadi memilih. Kelompok B adalah data 
yang tetap negatif, kelompok C€ adalah data yang telah 
positif, sedangkan kelompok D adalah data yang ada 
perubahan dari positif menjadi negatif, untuk kasus ini 
adalah dari memilih menjadi tidak memilih. Setelah itu 
dihitung dengan rumus sebagai berikut: 


». IA-D|-D' 
A4tD 


Sedangkan aplikasi dengan Microsoft Excel dapat dilihat 
pada tampilan berikut ini. 


A B C 
1 | Pemilihan Tahun 2003 
2 Memilih Tidak Memilih 
5) Pemilihan (Tidak Memilih 10 (A, 10 (B 
4 | Tahun 2005 Memilih 164 (C) 16 (Dj 
5 
6 1884615385 
7 2. (A-D-D' SC3-DA-1 216314) 
8 A4tD 0.942307692 
9 2C62 


o 


Hasil penghitungan Microsoft Excel ternyata tidak 
menghasilkan Skor y” yang sama persis dengan hasil 
hitung SPSS. Hanya saja, dari tiga rumus McNemar yang 
penulis ketemukan dari berbagai buku, rumus di atas yang 
hasilnya mendekati hasil hitung SPSS. Karena selisihnya 
yang sangat sedikit, hasil SPSS: 0,962 dan Microsoft 
Excel: 0,942307692, maka kesimpulan akhirnya tetap 


Analisis Komparasi 176 


sama, yaitu menerima Ho karena TAAT lebih kecil 
dibanding N uabsi baik untuk alpha 146 maupun 54. 


b. Sign Test 


Sign test digunakan untuk menguji hipotesis 
kompararif dua sampel yang berkorelasi apabila datanya 
bertipe ordinal atau interval/rasio yang ditransform menjadi 
ordinal. Analisis ini disebut sign test (uji tanda) karena 
analisisnya didasarkan pada tanda # (positif) dan — (negatif). 
Sebuah data akan diberi tanda # manakala skor data setelah 
ada perlakukan lebih tinggi dibanding sebelumnya. 
Sedangkan data yang skornya lebih rendah bila dibandingkan 
sebelum adanya perlakukan, maka akan diberi tanda —. 


Contoh: 


Peneliti ingin mengetahui pengaruh Tunjangan Sertifikasi 
Tenaga Pendidik terhadap pengeluaran untuk makan 
keluarga. 


Proses Pengambilan Keputusan. 


Hipotesis: 

Ho Jumlah pengeluaran untuk makan keluarga 
antara sebelum dan sesudah mendapatkan 
tunjangan sertifikasi tenaga pendidik adalah 
sama 

Ha Jumlah pengeluaran untuk makan keluarga 


antara sebelum dan sesudah mendapatkan 
tunjangan sertifikasi tenaga pendidik adalah 
berbeda 


Dasar Pengambilan Keputusan: 
Dengan membandingkan T bima dengan Weabel dengan 


ketentuan: 

Ho diterima Tank SY bai 

Ho ditolak Xbt 2GP sai 

Dengan menggunakan angka probabilitas, dengan ketentuan: 
Ho diterima Probabilitas » taraf nyata (a) 

Ho ditolak Probabilitas « taraf nyata (a) 


1) Aplikasi dengan SPSS 


177 


Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


a) Setelah data diinput, maka klik Analyze Y 
Nonparametric Test DH 2 Related Samples..., 
sebagaimana gambar berikut ini. 


Sign Test - SPSS Data Editor 
File Edit Yiew Data Transform Wig-IfeAN Graphs Utilities Window Help 


- mal lal ol Report , 
Band “IE | 8) lol | Descriptive Statistics — 
1: prob 0 Tables , 
- Compare Means 


- - F , 
seed || SasuEti General Linear Model , 
1125000 | 1OSOOC Mixed Models , 
1OBO000 | 123000 — correlate , 
1215000 149000 — Regression » 
1125000/ 135000  Loglinear » 
10zooo| 145700 Classify , 

967500 104250 — Data Reduction , 
1125000 113500, ae 4 


kisaran PENA! Noroaranetic tes MEGRATNN 


- Time Series »|  Binomial,.. 
1125000 1500| Survival bp Runs... 
1 1 25000 | 1 275 DC Multiple Response , 1-Sample K-S... 
11070 Do 103201 Missing Yalue Analysis... 2 Independent Samples... 
367500 1092500P” TT” K Independent Samples... 
1215000| — 1290000| 


Mozooo| 1232000 K Related Samples... 


b) Setelah keluar seperti gambar berikut ini, destinasikan 
kedua kumpulan data sampel tersebut ke dalam kotak 
Test Pais(s) List, lalu non-aktifkan Wilcoxon dan 
aktifkan Sign. Apabila berkeinginan mengaktifkan 
deskripsi data, maka klik Option. 


IM Two-Related-Samples Testis 


@ Kebutuhan makan seb Test Pairls) List: 
@ Kebutuhan makan sete 


Ea | 


Help | 


( Current Selections 
| Variable 1: IM Sian I”— McNemar 
| Variable 2: |” Marginal Homogeneity 


Exact... Options... | 


c) Setelah keluar gambar berikut ini klik kotak yang ada di 
depan Descriptive lalu klik Continue, lalu klik Ok. 


Analisis Komparasi 


178 


Two-Related-Samples: Options Xx) 


Statistics 
(” Guartiles Canesi 


Missing Values Help 


(“ Exclude cases test-by-test 


(“ Exclude cases listwise 


d) Berikut ini adalah Output hasil analisis di atas. 


Descriptive Statistics 


o—.—H—ean (Std: Deviation | Minimum | Maximum 


Kebutuhan makan 
sebelum Sertifikasi 1115437 72260,145 967500 | 1215000 


Kebutuhan makan 


setelah Sertifikasi 1206896 132295,534 | 1032000 | 1490000 


Output di atas memperlihatkan bahwa rata-rata 
pengeluaran untuk makan keluarga tenaga pendidik 
sebelum mendapatkan tunjangan sertifikasi adalah 
Rp.1.115.437, sedangkan sesudahnya sebanyak 
Rp.1.206.896. 


Freguencies 


Kebutuhan makan — Negative Differences 
setelah Sertifikasi - Positive Difference$ 
Tiess 
Total 


Kebutuhan makan 
sebelum Sertifikasi 


a. Kebutuhan makan setelah Sertifikasi « 
Kebutuhan makan sebelum Sertifikasi 


b. Kebutuhan makan setelah Sertifikasi » 
Kebutuhan makan sebelum Sertifikasi 


C. Kebutuhan makan setelah Sertifikasi - 
Kebutuhan makan sebelum Sertifikasi 


Output ini memperlihatkan terdapat 6 keluarga yang 
pengeluaran untuk makan keluarga setelah mendapat 
tunjangan sertifikasi lebih kecil dibanding sebelumnya, 
sementara 18 keluarga menunjukkan bahwa pengeluaran 
untuk makan keluarga setelah sertifikasi lebih tinggi 
dibanding sebelumnya. 


179 


Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


Test Statistic$ 


Kebutuhan 
makan 
setelah 

Sertifikasi - 


Kebutuhan 
makan 
sebelum 
Sertifikasi 
Exact Sig. (2-tailed) 


a. Binomial distribution used. 
b. Sign Test 


Output ini menghasilkan bahwa skor Exact Sig 
untuk dua sisi sebesar 0,023 yang hal ini ternyata lebih 
kecil dibanding alpha yang ditoleransi yaitu 0,05. Oleh 
karena itu, Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian, 
hipotesis yang menyatakan bahwa pengeluaran untuk 
makan keluarga antara sebelum dan setelah mendapat 
tunjangan sertifikasi adalah berbeda dapat diberlakukan 
untuk populasi. 


Untuk mencari skor signifikansi dari uji tanda 
semestinya menggunakan harga-harga dalam test binomial. 
Sedangkan proses untuk mengaplikasikan dapat 
menggunakan langkah sebagai berikut: 


a) Bukalah file Sign Test. 


b) Klik Transform YP Compute, sebagaimana gambar 
berikut ini. 


File Edit View Data MiEuSeuN Analyze Graphs Ut 
ea aan 

Random Mumbar Seed.. 1 
c) Berilah nama variabel pada kotak Target Variable, lalu 
pilihlah CDF.BINOM(g.n.p) pada Function lalu klik 
tanda segitiga. Setelah itu pada g isikan angka terkecil, 
untuk kasus ini 6, karena 6 lebih kecil dibanding 18, 
pada n isikan jumlah data, untuk kasus ini 24, dan pada 
p isikan probabilitasnya, karena kita berkeinginan tanda 


4 dan — sama besarnya, maka isikan 0,5, sebagaimana 
gambar berikut ini. Setelah itu klik Ok. 


Analisis Komparasi 


IM Compute Variable 


Target Variable: Numeric Expression: 
Prob - CDF.BINOMI6.24.0.5) 


Type & Label... 


@ Kebutuhan makan seb rs 
@ Kebutuhan makan sete Ka KKS PEN zlslal FEunctions: aj 


bir A5! ARSIN(numerpr) 


ME Kar | Aajajal ARTAN(numespr) 


CDFNORM(zvalue) 


UH ajaf of cor. BERNDULLIGp), 
“| Of Delete CDF.BETAfg,sh: 


OK | Paste | Beset | Cancel | Help | 


d) Berikut ini adalah hasilnya, yaitu akan ada satu 
tambahan variabel baru yang berisi angka 
probabilitasnya untuk uji satu sisi. Ketika skor tersebut 
dikalikan 2 maka hasilnya akan sama dengan skor 
Exact Sig untuk dua sisi, yaitu sebesar 0,023. 

Sign Test - SPSS Data Editor 
File Edit Yiew Data Transform Analyze Graphs Utilities Windo 
saja Sole Sel aj el) Ola: 


1 : sebelum 1125000 


sebelum | sesudah 
|. Af 1125000) 1050000 011327922344208 
L....2| toso0o0| 1230000 011327922344208 


2) Aplikasi dengan Microsoft Excel 


Analisis tanda dapat dilakukan dengan langkah- 
langkah sebagai berikut: 

a) Setelah data diinput, baik untuk sebelum maupun 
sesudahnya, maka masing-masing skor sesudah adanya 
berlakuan dikurangi dengan masing-masing skor 
sebelum adanya perlakukan. 

b) Setelah itu, buatlah satu kolom untuk digunakan 
mencatat tanda # manakala hasil pengurangan tadi 
positif (artinya tidak ada tanda positif), dan tanda — 
apabila hasil pengurangan tadi negatif. 

c) Jumlahkan masing-masing tanda tersebut. 


d) Berdasarkan jumlah terkecil dan jumlah sampel dicari 
skor alpha-nya dengan menggunakan menu binomial. 
Sedangkan untuk aplikasi Microsoft Excel dapat 


181 Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


dilakukan dengan prosedur berikut. Carilah menu 
BINOMDIST lalu klik dua kali. 


Insert Function 


Search for a function: 


Or select a category: (most Recently Used “ 


Select a function: 


-l 
BINOMDISTf(number sstrials:probability s:cumulative) 
Returns the individual term binomial distribution probability. 


Help on this Function OK Cancel 


e) Setelah itu isilah pada kolom Number?s dengan jumlah 
terkecil, lalu pada kolom Trials dengan jumlah seluruh 
data, pada kolom Probability s dengan 0,5 kalau 
dikehendaki perubahan data sebelum dan sesudah tadi 
seimbang, dan yang terakhir pada kolom Cumulative 
diisi dengan True. Selanjutnya klik Ok. Sebagaimana 
gambar di bawah ini. 


Function Arguments 


BINOMDIST 


Number s Pe 5-6 
Trias (28 ”————————— Ida 
Probability sfo,5s ————————————— Sos 
Cumulative frue “3 5 TRUE 


2 0,011327922 
Returns the individual term binomial distribution probability, 


Cumulative is a logical value: For the cumulative distribution Function, use TRUE) for 
the probability mass function, use FALSE, 


Formula result — 0,011327922344208 
Help on this function Cancel 


Aplikasi di atas dapat dilakukan dengan cara pintas 
sebagaimana tersebut di bawah. Dan ternyata hasil 
penghitungan kedua cara tersebut juga sama. 


182 


dengan 


test 


sign 


prosedur 


0,011327922344208 


BINOMDIST(6:24:0,5:TRUE) 
aplikasi 


Sedangkan 
menjabarkan rumus dapat dilihat pada gambar berikut 


oosid4 | ooossI | 
oo seldy | oooore'| 
looo'osedu | o0s'21z | 
looo'sedy | oooze| | 
oo seldu | ooo'ose | 
oo osedw | ooooee| 
oo sidu- | oooo1k 1 


— 


ololololo|0o 


BWUANP EH "XEJONP OH 
SO'0 EzO'O 
CE. 
€20'0| Z VEMIJEMIP NEJEY 
Gozrrecc62cELLOO UEP LLO0 t 
LLo'o| jagej wejep Joys " 
hap pun un 


O0 ScLdw | O0OZEC | 
D0 520 OO0 062 | 
00 Se | DOS 60 | 
00 G20 000 ZEO | 
00 0S 000527 | 
D0 Sc OO0 OSL 1 
00 00 O00 SEL 
00 0,0 OO0'SEL 
00 G20 DOS z$O | 
00 OSE04H | 000 St | 
D0 See | 000 0SE | 
00 Sec84 | 000 Ost | 
Oon OS 24 | 000 0ez | 


Oo 
TX 


| 000 06 |, 
jooo scidu | o0s zeO | | 
jooo'sz9u- | ooo'zeo | | 


— 
(aj 
aa 
m 
s 
s 
4 
- 
'n 
Ss 
S 
sh 
S 
0 
- 
| 8 
Fa 
8 
an 
- 
2 
— 
5 
0) 
0 
mn 
aj 
— 
»— 
5 
Ll 
Ka) 
m 
A 


—A. 


oo 
Pi 
x 


0101010 
Are 


220 eimunny 


tu -GC0:Z0) JLNNOIS 90 EINWUOy 


zg einuaj 
29 einulaj 


D 
x 


e) 


Analisis Komparasi 


. s 
5 $ 
2. 2 
3 
Fa 
A3 
'-Re) 
D5 
24 
2 
s 
5 
s 
leg) 
AP 
2 
Cc 
sa £ 
S0 
2 
3 5 
- 
lo1i) 
“$$ 
A 
B. 
8s 
- 
.. 
s3 
Es 
s8 
so & 
- 
Pen 


s 
2 
ka 
DJ 
S 
- 
3 
jan 
s 
Ss 
“ 
s 
c 
8 
- 
o 
jan 
5. 
- 


183 


Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


Apabila jumlah sampel lebih besar dari 25, maka uji 
statistiknya menggunakan Chi Kuadrat yang rumusnya 
sebagai berikut: 


Di mana: 
ny- Banyak data positif 
np— Banyak data negatif. 


Chi Kuadrat tersebut dibandingkan dengan Chi Kuadrat 
tabel dengan dk— 1. 


c. Wilcoxon Matched Pairs 


Analisis Wilcoxon Matched Pairs pada dasarnya 
merupakan penyempurnaan dari sign test. Sebagaimana 
dijelaskan di atas bahwa dalam sign test tidak 
memperhitungkan besarnya selisih nilai angka positif dan 


negatif. Dalam Wilcoxon, besarnya selisih ikut 
diperhitungkan. 
Contoh: 


Seorang peneliti berkeinginan untuk mengetahui 
perbedaan angka kredit penelitian sebelum dan sesudah 
pelatihan. Atau dengan kata lain, peneliti berkeinginan 
untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap 
produktifitas penelitian dosen. 


Proses Pengambilan Keputusan. 
Hipotesis: 
Ho Jumlah angka kredit dosen dari unsur 


penelitian antara sebelum dan sesudah 
mengikuti pelatihan adalah sama 


Ha Jumlah angka kredit dosen dari unsur 
penelitian antara sebelum dan sesudah 
mengikuti pelatihan adalah berbeda/tidak 
sama 


Dasar Pengambilan Keputusan: 

Dengan membandingkan Zhiung dengan Zravei dengan ketentuan: 
Ho diterima Zhitung € Ztabel 

Ho ditolak Zhitung 2 Ztabel 


Analisis Komparasi 184 


Dengan menggunakan angka probabilitas, dengan ketentuan: 
Ho diterima Probabilitas » taraf nyata (a) 
Ho ditolak Probabilitas « taraf nyata (a) 


Dikarenakan tipe data penelitian ini adalah data rasio, 
maka direncanakan digunakan analisis t-test apabila 
asumsinya terpenuhi. 


1) Aplikasi dengan SPSS 


Salah satu asumsi yang harus terpenuhi untuk 
menggunakan t-test sebagai analisis parametrik adalah 
distribusi datanya harus normal. Prosedur untuk menguji 
distribusi data adalah sebagai berikut. 


Setelah data diinput, lalu klik Analyze Y 
Descriptive Statistics D Explore. Setelah itu destinasikan 
variabel itu ke dalam kotak Dependent List, lalu pada 
bagian Display, klik kotak Plots, Kemudian klik kotak 
Plots. Setelah itu aktifkan kotak Normality Plots with 
tests, lalu nonaktifkan pilihan stem and leaf, kemudian 
pilih None pada bagian Boxplot, Setelah itu klik Ok. 
Berikut ini adalah hasil analisis normalitas data tersebut. 


Case Processing Summary 
Tests of Normality 


Shapiro-Wilk 


Angka Kredit 
Penelitian Dosen 


sebelum pelatihan 
Angka Kredit 
Penelitian Dosen 
sesudah pelatihan 


a. Lilliefors Significance Correction 


Untuk membuat kesimpulan tentang normalitas data 
dapat digunakan skor Sig. Yang ada pada hasil 
penghitungan Kolmogorov-Smirnov. Bila angka Sig. 
Lebih besar atau sama dengan 0,05, maka data tersebut 
berdistribusi normal, tetapi apabila kurang, maka data itu 
tidak berdistribusi normal. Karena Sig. Untuk data sebelum 
pelatihan skor sig-nya — 0,015 dan yang sesudah pelatihan 
sebesar 0,000 yang lebih kecil dibanding 0,05, maka data 
kedua variabel itu tidak berdistribusi normal. 


185 Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


Karena distribusi datanya tidak normal, maka tidak 
dapat digunakan analisis t-test. Sebagai gantinya akan 
digunakan analisis Wilcoxon. Sedangkan langkah-langkah 
untuk analisis tersebut adalah sebagai berikut. 

a) Setelah data diinput, maka klik Analyze Y 
Nonparametric Test DH 2 Related Samples..., 
sebagaimana gambar berikut ini. 


Wilcoxon - SPSS Data Editor 
File Edit View Data Transform MGENEEN Graphs Utilities Window Help 


Reports » 
Descriptive Statistics » 
Tables , 


7 


dah Compare Means » 
SesUOA General Linear Model , 
14 Mixed Models , 
4| — Correlate » 
20| Regression , 
15|  Loglinear » 
5! Classify » 
6 | Data Reduction » 
16 Scale , 
p sae 
Time Series »| Binomial.,. 
5 Survival pl Runs,. 
15 Multiple Response pb 1-Sample K-S... 
30 Missing Yalue Analysis... 2 Independent Samples... 
YUK Independent Samples... 
18,0 | 2 Related Samples... 
40 K Related Samples... 


ara 


b) Setelah keluar seperti gambar berikut ini, destinasikan 
kedua kumpulan data sampel tersebut ke dalam kotak 
Test Pais(s) List. Apabila berkeinginan mengaktifkan 
deskripsi data, maka klik Option. 


IM Two-Related-Samples Tests 


@ Angka Kredit Penelitiar 
@ Angka Kredit Penelitiar 


— Current Selections 
Variable 1: 
Variable 2: 


Test Pairls) List: 
sebelum - sesudah 


— Test Type 
Mk Wilcoxon |” Sian (— MeNemar 


|” Marginal Homogeneity 


Exact... 


Options... 


c) Setelah keluar gambar berikut ini klik kotak yang ada di 
depan Descriptive lalu klik Continue, lalu klik Ok. 


Analisis Komparasi 186 


Two-Related-Samples: Options 


Statistics 
| & ( Guartiles Enes 


Missing Values Help 


@“ Exclude cases test-by-test 


(“ Exclude cases listwise 


d) Berikut ini adalah Output hasil analisis di atas. 


Descriptive Statistics 


| IoNo | Mean | Sta Deviation | Minimum | Maximum 
Angka Kredit 
Penelitian Dosen 15,117 
sebelum pelatihan 
Angka Kredit 
Penelitian Dosen 
sesudah pelatihan 


Output di atas memperlihatkan bahwa sebelum 
mengikuti pelatihan, rata-rata dosen memiliki 15,117 angka 
kredit untuk penelitian dalam satu tahun: sedangkan setelah 
pelatihan rata-rata angka kreditnya adalah 18,350. 


Ranks 
aa Eta Mean Rank | Sum of Ranks 
Angka Kredit Penelitian ' Negative Ranks 71,50 
Dosen sesudah Positive Ranks ' 363,50 
Ties 


pelatihan - Angka Kredit 
Penelitian Dosen 
sebelum pelatihan Total 


a. Angka Kredit Penelitian Dosen sesudah pelatihan « Angka Kredit Penelitian 
Dosen sebelum pelatihan 


b. Angka Kredit Penelitian Dosen sesudah pelatihan » Angka Kredit Penelitian 
Dosen sebelum pelatihan 


C. Angka Kredit Penelitian Dosen sesudah pelatihan - Angka Kredit Penelitian 
Dosen sebelum pelatihan 


Output di atas memberitahukan bahwa terdapat 8 
orang yang angka kredit penelitian menurun setelah 
pelatihan, 21 orang meningkat, dan 1 di antara 30 orang 
mempunyai angka kredit penelitian tetap. 


187 


Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


Test StatisticS 


Angka Kredit 
Penelitian 
Dosen 
sesudah 
pelatihan - 
Angka Kredit 


Penelitian 
Dosen 
sebelum 
pelatihan 
Z 
Asymp. Sig. (2-tailed) 


a. Based on negative ranks. 


b. Wilcoxon Signed Ranks Test 


Output terakhir ini adalah Skor Zhiung: “3,186. Untuk 


alpha 5960 maka Zwpesnya adalah 1,96. Dikarenakan skor 
Zhitung: -3,186 merupakan skor mutlak, maka ia lebih besar 
dibandingkan Zi sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 
Hal ini juga sesuai dengan skor Asymp. Sig. (2-tailed) 
sebesar 0,001 yang jauh lebih kecil dibanding alpha 0,05. 


2) Aplikasi dengan Microsoft Excel 


Prosedur untuk menganalisis dengan menggunakan 


Wilcoxon adalah sebagai berikut: 


a) 
b) 


Cc) 


d) 


Input data dari kedua sampel tersebut ke dalam dua 
kolom. 


Masing-masing skor data sesudah pelatihan dikurangi 
dengan masing-masing data sebelum pelatihan. 


Berdasarkan skor hasil pengurangan tersebut, buatlah 
ranking dari skor terkecil menuju kepada skor terbesar 
tanpa memperhatikan tanda negatif. Apabila ada skor 
yang sama, maka skor ranking tersebut dijumlahkan lalu 
dibagi dengan jumlahnya. Misalkan untuk kasus data ini 
yaitu ranking 2 (berupa angka 1) ternyata ada 12. Cara 
untuk membuat ranking yang skornya sama adalah 
sebagai berikut: 


243444540t74184194110411412413 90 

12 en 
Memisahkan antara ranking yang positif dan negatif. 
Maksud positif dan negatif di sini adalah ranking 


tersebut berasal dari hasil pengurangan yang bertanda 
negatif atau tidak. 


7,5 


Analisis Komparasi 188 


e) Selanjutnya hasil ranking tersebut dijumlahkan. 


Jumlah terkecil dari hasil pengurangan tersebut 
dibandingkan dengan skor tabel yang mendasarkan pada 
jumlah sampel. Seandainya jumlah penelitian itu 21, maka 
skor tabelnya adalah 59. Tabel yang tersedia untuk 
Wilcoxon adalah jumlah sampel maksimal 25. Apabila 
jumlah sampel lebih besar dari 25, maka distribusi akan 
mendekati distribusi normal. Oleh karena itu digunakan 
rumus z dalam pengujiannya. Sedangkan rumusnya adalah 
sebagai berikut: 


Di mana: 


T merupakan jumlah jenjang/ranking yang kecil. Untuk 
kasus contoh di atas adalah 79,5. Sedangkan penjabaran 
Ml, dan Oo, sebagaimana dijabarkan di bawah ini. 


.nn-l) 


La i 


-. Jaan) 
24 


Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada aplikasi berikut ini. 


189 Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


BE 3 CT DA EN TC KA 7 1 
1 | sblm | ssdh | beda kanking # 
2 4Al7 jlnsjas| o 28251:603114 
317 || 7 |aos|25| 0 | 2325042-8031220#1)/24 | 
4i7m53lajiasl 2g | 22 oo 48 21869/-SORT(H3 
saslalialaslaslo|l | ol 
6753 |ais (as jas laas| 0 
TLe lte ja Jasslass| O 
Bie laja jasjasi o T-ur 
914115 1575| 0 zz 
0375 Te l73 10 ke: 
M4 15 tslis|o nln #1) 
2snjlalslalajo en i 
345 | 14 |a I7s| oo (75 
14 15 8 3 18 | 18 D ala #1)(2n #1) 
15/15 | 14 lo lal aa —— 
6151 16 75750 2 
17146 | 15 750 |75 
18161181 2 115511551 0 
19/16 | 17 tslisjo 
21/1412 lisa|l o |155 
216 | 15 15 Lo |75 
217116 7510 175 
3116 1510 |75 
4 2121| 2 |is5|155| 0 
5 a2l|l2ala lilis o 
2 2012/2 jisaliss| o 
z7 n|lajsjajajo 
2225/1320 1751351235| o 
2 25lilsasl 3 jo 
 25l2slolifi lo 
3125| 30 175125/25| 0 
22 38551795 


Skor Zhiung adalah -3,173. Apabila skor ini 
dibandingkan dengan Zrperoos sebesar 1,96, maka Ho 
ditolak dan Ha diterima, karena ketika Zhiung dimutlakkan 
maka menjadi 3,173 itu lebih besar dibanding 1,96. 
Berdasarkan hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa 
hipotesis yang berbunyi terdapat berbedaan angka kredit 
dosen dari penelitian antara sebelum dan sesudah pelatihan 
dapat diterima dan berlaku untuk populasi. 


D. Komparasi Dua Sampel Independen 
1. Statistik Parametrik: T-test of Independent 


T-test of Independent digunakan untuk menguji hipotesis 
komparatif dua sampel independent bila tipe datanya adalah 
interval atau rasio. 


Contoh: 


Analisis Komparasi 190 


Dilakukan penelitian untuk mengetahui kecepatan memasuki 
dunia kerja antara lulusan SMA dan STM. 


Proses Pengambilan Keputusan. 


Hipotesis: 

Ho Masa menunggu untuk mendapatkan pekerjaan 
antara alumni STM dan SMA adalah sama. 

Ha Masa menunggu untuk mendapatkan pekerjaan 


antara alumni STM dan SMA adalah tidak sama. 
Dasar Pengambilan Keputusan: 
Dengan membandingkan thitung dengan tiapei dengan ketentuan: 
Ho diterima — thitung € ttabel 
Ho ditolak thitung 2 ttabel 
Dengan menggunakan angka probabilitas, dengan ketentuan: 
Ho diterima — Probabilitas » taraf nyata (a) 
Ho ditolak Probabilitas « taraf nyata (o) 


a. Aplikasi dengan SPSS 


Sebelum menjelaskan prosedur analisis t-test 
independent dengan SPSS, akan dijelaskan data hasil 
penelitian tentang perbandingan waktu mendapatkan 
pekerjaan antara lulusan SMA dan STM sebagai berikut: 


nunggu lulusan 


nunggu lulusan 1.00 SMA 
| 6.00| SMA 4.00 SMA 
3.00 SMA 2.00 STM 
5.00 SMA 1.00 STM 
2.00 SMA 3.00 STM 
5.00 SMA 1.00 STM 
1.00 SMA, 3.00 STM 
2.00 SMA 2.00 STM 
3:20, Ea 2.00 STM 
3 SMA 1.00 STM 
20 SMA 3.00 STM 
2 Sa, 1.00 STM 
ma 2 1.00 STM 
2001 — Ban 1001 2m 
5 D0 Ma 3.00 STM 
Soo TA 2.00 STM 
TTD Sia. 1.00 STM 
5.00 SMA 2.00 STM 
1.00 SMA 2.00 STM 
3.00 SMA, 1.00 STM 


1) Setelah data diinput, lalu klik Analyze » Compare Means 
D Independent Samples T Test sebagaimana gambar di 
bawah ini: 


191 Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


data untuk t-test independent - SPSS Data Editor 
File Edit view Data Transform Mi3EPeN Graphs Utilities Window Help 


Er Reports » 
— | & | : Lc - | | Descriptive Statistics » at: Lin Is @j 
1: nunggu &  Tables » 
nunggu | lulusan va Means... 
1.00 SMA General Linear Model » One-Sample T Test... 
4.00 SMA Mixed Models » Independent-Samples T Test... 
2.00 STM Correlate » Paired-Samples T Test... 
24 1.00 STM Regression p»| One-Way ANOVA... 


2) Setelah keluar gambar seperti di bawah ini destinasikan 
variabel masa nunggu di Test variable(s) dan lulusan pada 
Grouping variable. Setelah itu klik Define Groups. 

: Test Variable(s): 

@ Masa Nunggu Kerja (tah 

Reset 
Cancel 


Help 
Grouping Variable: 


lulusan(? ?) 


Options... 


3) Setelah keluar gambar seperti di bawah ini ketiklah 1 di 
group 1, dan 2 di kolom Group 2. lalu klik Continue, lalu 
klik Ok. 


Define Groups 


“ Use specified values | continue | 
Group 1: |1 Cancel 


Group 2: (2 Help 
C Cut point: 


4) Tampilan di bawah ini adalah out-put hasil penghitungan t- 
test independent dengan SPSS. 


Group Statistics 


Masa Nunggu Kerja 
(tahun) 


LULUSAN 


N 22 


Mean 2.901 
Std. Deviation 1.50899 


Std. Error 
Mean 


.32172 


Tampilan di atas menunjukkan bahwa sampel lulusan SMA 
sejumlah 22 dan lulusan STM 18 orang. Rata-rata lulusan 


Analisis Komparasi 192 


SMA memasuki dunia kerja setelah menunggu selama 2,9091 
tahun sementara lulusan STM menunggu 1,7778 tahun. 


Independent Samples Test 


Masa Nunggu Kerja (tahun) 
Egual variances | Egual variances 
notassumed 


Levene's Test for 
Eguality of Variances Sig. 


t-test for Eguality of t 5 3.026 
Means df 33.262 


Sig. (2-tailed) 5 -005 


Mean Difference 1.1313 


KE Diff. 
Std. Error Difference '37399 


9576 Confidence Interval Lower .37080 
of the Difference Upper 1.93253 1.89182 


Hasil 'analisis t-test independent dengan SPSS 
senantiasa ada dua kolom, yaitu kolom untuk hasil analisis 
manakala variansnya homogen dan satunya untuk yang 
hiterogin. Penggunakan kolom ditentukan oleh hasil F-test 
atau signifikansinya. Apabila signifikansinya paling tinggi 
0,05, maka hasil yang ada di kolom hiterogin (egual variances 
not assumed) yang digunakan. Sebaliknya kalau signifikansi 
untuk F-test lebih tinggi dari 0,05 maka yang digunakan 
adalah kolom yang homogen (Fgual variances assumed). 
Karena signifikansi dari F-test 0,025 yang lebih kecil dari 
0,05, maka yang digunakan adalah hasil hitung dalam kolom 
hiterogin. 

Thitung untuk analisis ini adalah 3,026. Apabila 
dibandingkan dengan traero.os:33 sebesar 2,034517, maka Ho 
ditolak dan Ha diterima karena trirung lebih besar dibandingkan 
trabeto.05:33. — Kesimpulan yang sama kita dapatkan ketika 
digunakan skor signifikansi sebesar 0,005 yang jauh lebih 
rendah dibandingkan dengan skor alpha 0,05. Berangkat dari 
hasil analisis ini, maka Ha yang berbunyi masa menunggu 
untuk mendapatkan kerja antara lulusan SMA dan STM itu 
berbeda dapat diterima dan berlaku untuk populasi. 


b. Aplikasi dengan Microsoft Excel 


Terdapat 2 rumus t-test yang dapat digunakan untuk 
menguji hipotesis komparatif dua sampel independent bila 
tipe datanya adalah interval atau rasio, yaitu. 


Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


n, n, 
Rumus 1 
Hape 


(n, -DS, - (n, —1)S,” F 1) 


Ni n, 


t— 


n, t#n,—2 
Rumus 2 


1. Bila jumlah anggota sampel 1 dan 2 sama dan varians 
homogens, maka dapat digunakan rumus 1 dan 2. Untuk 
mengetahui t tabel digunakan dk yang besarnya- n, # n» — 
2. 


2. Bila jumlah anggota sampel 1 dan 2 tidak sama dan varians 
homogen, maka dapat menggunakan rumus 2. Besarnya dk 
adalah n, - n» — 2. 


3. Bila jumlah anggota sampel 1 dan 2 sama dan varians tidak 
homogens, maka dapat digunakan rumus 1 dan 2. Untuk 
mengetahui t tabel digunakan dk yang besarnya- n, — 1 atau 
Mp — 1. 

4. Bila jumlah anggota sampel 1 dan 2 tidak sama dan varians 
tidak homogens, maka dapat digunakan rumus 1. Untuk 
mengetahui t tabel digunakan dk yang besarnya— nj, — 1 dan 
n» — 1, dibagi dua dan kemudian ditambah dengan harga t 
yang terkecil. Sebagai contoh nl —- 25, berarti dk -— 24, 
maka harga ttabel — 2,797. n2 — 13, dk — 12, harga ttabel — 
3,005 (untuk kesalahan 196, uji dua fihak. Jadi harga t tabel 
yang digunakan adalah (3,005 — 2,797) : 2 — 0,104. 
Selanjutnya harga ini ditambah dengan t yang terkecil. Jadi 
0,104 4 2,797 — 2,901. 


Untuk menguji homogenitas varians adalah dengan 
menggunakan rumus: 

Varians Terbesar 

Varians terkecil 


F- 


Bila F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel, maka 
varians homogens. 


194 


Manakala dihitung dengan excel, maka terlihat aplikasinya 


sebagai berikut: 


Analisis Komparasi 


EROzSP8O03'0 308166805 | 3 


L2P65E59 0 442950417. 920 s£ 
#2€'0 re 
Opl'O EE 
9E0'0 cE 
(ez'2 1981 4 « Bunyy 4 pOL'O LE 
poLggacor' LE oE 
960'z eAujagey yejiuj Bana — nat ——— 
sioo Ilzeresesgo| OI jeecosoeece| oo | 
0c0'0 Izeisisis:r| — |82 
oL'z A5 BI Isr9ceooe|' | |60' | | 
080 Ic (6608c9rt9 € |16 I-| 
jager 1 ueduaw e1e) lEgrr9egoo'o |60'o | 
(6e0sc9rt9 € |16 I-| 
(rsasoza)- ceeseerogo |jsZo- | (sceoosizer jeoz | 
(eeadiHos- latzcseeroolazo oo” jesoscorrgejisI-| 
(agar isa- latzcseeroojazo oo” jO|esrrsceooo jeoo | 
(g1zz9)- ceeseerogojszo- oo” | jiscorrsceo jieo:| 
(ace latzcseeroojazo oo” jO(Isrsceooei'1 jeo'i | 
(azg-9cw)- snuny Iseyijdw latzcseerl jae oo OI jO|esrrsceooo jeo'o | 
cecseerogojszo- oo” | (srsceoosi'1 jeo'i | 
cecseerogojszo- oo”) jiscorrsceo jieo:| 
cediaos- gca cecseerogojszo- oo” | jesrrsceodo jeo'o | 
(izaza)- 1z0 latzcseerl jact oo oO|jOjesoscorrge jie I-| 
(caa:yadwns- keran) ceeseerogo jszo- oo” | jesrrsceodo jeo'o | 
latzcseeroolaco oo jOjiscorrsceo Jie o:| 
(cz9:p9)39v43AV- ezg arseruu ka | daan Dal 
(Gew:y)39v43AV- gy 
(p3.p)- 'g) 
(ozsa$-r9)- v4 
(p2.pI)- ya Menari — aan 
(9z8v$-7W)- 9 
r | LH 


Kuadratkan masing-masing skor hasil pengurangan nomor 
Hasil nomor 4 dibagi dengan jumlah sampel dikurangi 1 


Jumlahkan seluruh skor hasil pengkuadratan pada sampel 
(Inilah variansnya). 


Kurangi masing-masing skor dengan mean masing-masing 
masing-masing 


Carilah mean dari sampel SMA maupun STM. 


1. 
2. 
3. 
4. 
5. 


195 


Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


6. Carilah homogenitas varians dengan cara varians terbesar 
dibagi dengan varians terkecil. 


7. Bandingkan hasilnya itu dengan Frsser, Mmanakala Fhitung lebih 
kecil atau sama dengan Fwve, maka berarti varians 
homogen. 


Ternyata hasilnya: 3,483896104 lebih besar dari tabel: 
2,218897, sehingga variannys hiterogin. Karena jumlah sampel 
tidak sama dan variansnya hiterogin, maka berlaku ketentuan 
nomor 4 (pada halaman 194). 


Di samping cara di atas, Untuk menguji homogenitas 
varians juga dapat diaplikasikan melalui menu Data Analysis 
sebagai berikut: 


1. Setelah dipilih Data Analysis dari Tools, maka pilihlah F- 
test Two Samples for Variances sebagaimana gambar 
berikut ini. 


Data Analysis 


Analysis Tools 


Anova: Single Factor 

Anoya: Two-Factor With Replication 
Anova: Two-Factor Without Replication 
Correlation 

Covariance 

Descriptive Statistics 

Exponential Smoothing 

F-Test Two-Sample for Variances 
Fourier Analysis 

Histogram 


2. Setelah keluar gambar seperti berikut ini, klik di kolom 
Variable 1 Range, lalu bloklah seluruh data SMA. 
Selanjutnya klik pada kolom Variable 2 Range, lalu bloklah 
seluruh data STM. Aktifkan Labels kalau di atas data yang 
kita ketik diberi label dan tadi juga termasuk diblok untuk 
ditampilkan. Setelah itu klik Ok. 


F-Test Iwo-Sample for Variances 


Input 
Variable 1 Range: 


Variable 2 Range: 


I# Labels 
Alpha: JO,0s 


Output options 


@ Output Range: 
(“New Worksheet Ply: 
(“ New Workbook 


Analisis Komparasi 196 


3. Berikut ini adalah output dari aplikasi di atas. 


B (& D E IF 

STM 
2 F-Test Two-Sample for Variances 
1 
3 SMA STM 
1 Mean 2909090909 1 777777778 
3 Variance 2277056277 0653594771 
2 Observations 22 18 
2 df 21 17 
1 F 3 483896104 
3 P(Fssfj one-tail — 0,005793262 
1 F Critical one-tail 2218897066 


Skor Fhitung sebesar 3,483896104 dan nilai kritis sebesar 
2,218897 ternyata juga sama dengan hasil penjabaran rumus di 
atas. 


Di samping cara menjabarkan rumus di atas, t-test 
independen yang variansnya hiterogin juga dapat diaplikasikan 
melalui menu Data Analysis sebagai berikut: 

1. Setelah dipilih Data Analysis dari Tools, maka pilihlah t- 
test: Two Sample Assuming Unegual Variances 
sebagaimana gambar berikut ini. 

Data Analysis 


Analysis Tools 


Histogram 

Moving Average 

Random Number Generation 
Rank and Percentile 


Regression 

Sampling 

t-Test: Paired Two Sample for Means 

t-Test: Two-Sample Assuming Egual Yariances 
t-Test: Two-Sample Assuming Uneaual Variances 
z-Test: Two Sample For Means 


2. Setelah keluar gambar seperti berikut ini, klik di kolom 
Variable 1 Range, lalu bloklah seluruh data SMA. 
Selanjutnya klik pada kolom Variable 2 Range, lalu bloklah 
seluruh data STM. Apabila peneliti berhipotesis bahwa tidak 
terjadi perbedaan masa menunggu untuk mendapatkan kerja 
antara lulusan SMA dan STM, maka pada kolom 
Hypothesized Mean Different diisi dengan 0. Selanjutnya 
aktifkan Labels kalau di atas data yang kita ketik diberi label 
dan tadi juga termasuk diblok untuk ditampilkan. Setelah itu 
klik Ok. 


197 


Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


t-Test: Iwo-Sample Assuming Unegual Variances Rx 


Input 
Variable 1 Range: 


Variable 2 Range: 


Hypothesized Mean Difference: 


(W Labels 


Alpha: |o,os 


Output options 

(& Output Range: 
(“New Worksheet Ply: 
(“New Workbook 


3. Berikut ini adalah output dari aplikasi di atas. 


B |c D E Ig 
SMAISTM 

2 t-Test: Two-Sample Assuming Unegual Variances 

1 

1 Mean 2,909090909) 1, 77777773 

3 | (variance 0,653594771 

2 Observations 22 13 

2 Hypothesized Mean Difference 0 

1 df 33 

3 | Itstat 

1 P(Ts-t) one-tail : 

1 t Critical one-tail 

1 P(Ts4t) two-tail 

3 t Critical two-tail 2,03451691 


Dari seluruh penghitungan di atas ternyata hasilnya sama. 
Karena thriung lebih besar dari trses maka Ho ditolak dan Ha 
diterima. Oleh karena itu, Ha yang berbunyi terjadi perbedaan 
masa menunggu untuk mendapatkan pekerjaan antara lulusan 
SMA dan STM dapat diterima dan berlaku untuk populasi. 


Contoh 2: 


Peneliti berkeinginan mengetahui perbedaan masa 
menunggu untuk mendapatkan pekerjaan antara lulusan 
Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi 
Swasta (PTS). Peneliti mengambil sampel 22 alumni PTN 
dan 22 alumni PTS. 


Proses Pengambilan Keputusan. 

Hipotesis: 

Ho Masa menunggu untuk mendapatkan pekerjaan 
antara alumni PTN dan PTS adalah sama. 


Analisis Komparasi 198 


Ha Masa menunggu untuk mendapatkan pekerjaan 
antara alumni PTN dan PTS adalah tidak sama. 


Dasar Pengambilan Keputusan: 

Dengan membandingkan triung dengan tesyei dengan ketentuan: 
Ho diterima — thitung € ttabel 

Ho ditolak — thitung 2 ttabel 

Dengan menggunakan angka probabilitas, dengan ketentuan: 
Ho diterima Probabilitas » taraf nyata (o) 

Ho ditolak Probabilitas « taraf nyata (a) 


Data penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 


ptn alumni | 
alumni 3.00 PTS 
PTN 5.00 PTS 
PTN 4.00 PTS 
PTN 3.00 PTS 
PTN 4.00 PTS 
PTN 2.00 PTS 
SN 5.00 PTS 
EN 2.00 PTs 
PIN 3.00 PTS 
PIN 2.00 PTS 
da. 1.00 PTS 
Tn 2.00 PTS 
PT 2.00 PTS 
TSI 3.00 PTS 
PTN 4.00 PTS 
PTN 3.00 PTS 
PTN 2.00 PTS 
PTN 4.00 PTS 
PTN 2.00 PTS 
PTN 2.00 PTs 
PTN 2.00 PTS 
PTN 3.00 PTS 


a. Aplikasi dengan SPSS 


Adapun caranya sama dengan yang tertera pada 
halaman 190-192. Tampilan di bawah ini adalah output hasil 
penghitungan t-test independent dengan SPSS. 


Group Statistics 


Masa Nunggu lulusan 
PT 


ALUMNI 


N 22 22 
Mean 2.9091 2.8636 
Std. Deviation | 1.50899 1.08213 


Std. Error 
Mean 


.32172 .23071 


199 


Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


Jumlah sampel lulusan PTN dan PTS adalah sama 22. 
Lulusan PTN rata-rata menunggu untuk mendapatkan 
pekerjaan selama 2,9 tahun, sedangkan lulusan PTS rata-rata 
menunggu untuk mendapatkan pekerjaan selama 2,86 tahun. 


Independent Samples Test 


Masa Nunggu lulusan PT 
Egual variances | Egual variances 
assumed not assumed 


Levene's Testi for 
Eguality of Variances Sig. 


t-test for Eguality of t 
Means df 


Sig. (2-tailed) 
Mean Difference 


Std. Error Difference 


95” Confidence Interval Lower 
of the Difference Upper 


Berdasarkan signifikansi dari F-test sebesar 0,164 yang lebih 
tinggi dibanding dengan alpha 0,05, maka varians data 
penelitian ini adalah homogen. Oleh karena itu, seluruh 
analisis didasarkan pada hasil yang ada pada kolom Fgual 
Varians Assumed. Triung: 05115 dan Sig (2-tailed): 0,909. 
Karena skor signifikansi lebih besar dibanding alpha 0,05, 
maka Ho diterima dan Ha ditolak. Kesimpulan penelitian ini 
adalah tidak terjadi perbedaan masa menunggu untuk 
mendapatkan pekerjaan antara lulusan PTN dan PTS. 


Aplikasi dengan Microsoft Excel 


Cara untuk mengaplikasikan analisis t-test independen 
adalah sama dengan yang dipaparkan pada halaman 195-196. 
Yang membedakan dengan analisis tersebut adalah jumlah 
sampelnya sama dan variansnya ternyata homogen. Oleh 
karena itu, sebagaimana dijelaskan pada halaman 193, 
manakala sampel 1 dan 2 jumlahnya sama dan variannya 
homogen, maka dapat digunakan rumus 1 atau rumus 2. 


Selain dijelaskan dengan aplikasi pada halaman berikut 
ini pada aplikasi Microsoft Excel, homogenitas varians juga 
akan dideteksi dengan aplikasi Data Analysis, dengan hasil 
berikut ini: 


Analisis Komparasi 200 


A B Cc 
Al F-Test Two-Sample for Variances 
2 
3 Loew | sr 
4 (Mean 2909090909) 2,863636364 
5 Variance 2,277056277| 1170995671 
6 |Observations | 220 22 
(7 (df 2 Pal 
8 F 1944547135 
9 (P(Fssf) one-tail | O.067800709| 
(10 /F Critical one-tail | 2,084188822 


Karena Fhitung 1,944547135 lebih kecil dibanding Fwser: 
2,084188822, maka Ho diterima, artinya variansnya 
homogen. 


Sedangkan untuk aplikasi Microsoft dengan 
menjabarkan rumus dapat diperhatikan pada contoh berikut. 


Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


201 


TI 


-utu 


Ka Haa G7 2 HN : 
(a ) Sei jt Sl Tj 


X-x 


ZB08LO'z Uslepe zp sz -zzt zz Anjun jagej | 


0LO/LLO- SLL'0 
(szO-2z)- so'O 
(60)140S- L6256£'0 
(cerezolecreea)a €2981'0 
| snuny | snuny 
H To Ia fa) 


SLL'0 tV/2z9-12v)- 
16256£'0 (LITDi4os- 
€2981'0 Z#A0116M- 
606060'0 (aza D5 
sosor'z4 (ezosialuca.ia- 
c Shung c shung 


suafowoy sueusa eXEyy 


60, ITA AP 
ZrSrr6 | 


16 O- Ll 
Es00EL”L jeo' | E 


oo | z | 


60'L c 
16 O- 


Gassr/o (se'o- Irsceoooleoo | z | 


Tn ae 
380: Jrgzeoo'o jeo'o c 
sor3gy (vvc Jrseeojieco | $ | 
9g0- Jscgrvge | 


Lo Jelsesse les | £ | 


Untuk menguji hipotesis dengan membandingkan antara thitung 


2 — 42 untuk 


dengan uji 2 fihak adalah 2,018082341, ternyata 


dengan treber- Traber Untuk derajat kebebasan 22 4 22 - 


kesalahan 546, 


thitung 05115 lebih kecil dari pada trsvei 2.018082341, maka Ho 
diterima dan Ha ditolak, berarti tidak terdapat perbedaan masa 


menunggu untuk mendapatkan pekerjaan antara alumni PTN dan 


alumni PTS. 


Analisis Komparasi 202 


Di samping cara menjabarkan rumus di atas, t-test 
independen yang variansnya homogen juga dapat diaplikasikan 
melalui menu Data Analysis sebagai berikut: 

1. Setelah dipilih Data Analysis dari Tools, maka pilihlah t- 
test: Two Sample Assuming Egual Variances sebagaimana 
gambar berikut ini. 

Data Analysis 


Analysis Tools 


Random Number Generation 
Rank and Percentile 


t-Test: Two-Sample Assuming Eaual Variances 
t-Test: Two-Sample Assuming Unegual Variances 
z-Test: Two Sample for Means 


2. Setelah keluar gambar seperti berikut ini, klik di kolom 
Variable 1 Range, lalu bloklah seluruh data PTN. 
Selanjutnya klik pada kolom Variable 2 Range, lalu bloklah 
seluruh data PTS. Apabila peneliti berhipotesis bahwa tidak 
terjadi perbedaan masa menunggu untuk mendapatkan kerja 
antara lulusan PTN dan PTS, maka pada kolom 
Hypothesized Mean Different diisi dengan 0. Selanjutnya 
aktifkan Labels kalau di atas data yang kita ketik diberi label 
dan tadi juga termasuk diblok untuk ditampilkan. Setelah itu 
klik Ok. 


t-Test: Two-Sample Assuming Egual Variances Rx 


Input 
Variable 1 Range: 


Variable 2 Range: $B$1:4B$23 
Hypothesized Mean Difference: 


IM Labels 


Alpha: Jo,os 


Output options 


(“ Output Range: 
(“ New Worksheet Ply: 
(“New Workbook 


3. Berikut ini adalah output dari aplikasi di atas. Terlihat bahwa 
hasilnya sama dengan hasil penghitungan dengan SPSS dan 
penjabaran rumus dengan Microsoft Excel. Kelebihan dari 
aplikasi Data Analysis adalah adanya tampilan tee dengan 
alpha 596 baik untuk uji satu sisi maupun dua sisi. 


203 Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


A B Cc D z F 
1 PTN FTS 
2 6 3 t-Test: Two-Sample Assuming Egual Variances 
5 3 5 
4 5 4 
5 2 3 
6 5 4 
7 1 2 Observations 22 
8| 2 5 Pooled Variance '”—””””)”|1724025974| oo oo” 
9g| 3 2 Hypothesized Mean Difference | oo”) 0| oo” 
10 1 3 
11 3 2 t Stat 0114815827 
12 2 1 P(Tsst) one-tail 0454569131 
13 4 2 t Critical one-tail 1,681951289 
14 3 2 P(Tsst) two-tail 0,309138263 
15 4 3 t Critical two-tail 2 018052341 
1g 3 A 


Dari seluruh penghitungan di atas ternyata hasilnya sama. 
Karena triung: 05114815827 itu lebih kecil dibandingkan traber: 
2,018082341 untuk alpha 590 dan uji dua sisi, maka Ho diterima 
dan Ha ditolak. Oleh karena itu, Ho yang berbunyi tidak terjadi 
perbedaan masa menunggu untuk mendapatkan pekerjaan antara 
lulusan PTN dan PTS dapat diterima dan berlaku untuk populasi. 


2. Statistik Non-Parametrik 


a. Fisher Exact Probability Test 


Fisher Exact Probability Test digunakan untuk menguji 
hipotesis komparatif apabila datanya bertipe nominal yang 
jumlah sampelnya kecil. Apabila jumlah sampelnya besar 
digunakan Chi Kuadrat (x?). Untuk lebih jelasnya dapat 
diperhatikan ketentuan berikut ini: 

1. Jikan, #n» » 40,dapat dipakai test Chi Kuadrat dengan 
koreksi kontinuitas dari Yates. 

2. Jika nj # np antara 20 — 40 dan jika tidak satu selpun 
memiliki frekuensi yang diharapkan 2 5, dapat digunakan 
Chi Kuadrat dengan koreksi kontinuitas dari Yates. Bila 
frekuensinya « 5 maka dipakai test Fisher. 

3. Jikan, #n» « 20 maka digunakan test Fisher. ! 

Contoh: 

Peneliti berkeinginan untuk membandingkan frekuensi 

dosen menulis karya ilmiah antara yang mempunyai 

golongan kepangkatan III dan IV. Bagi yang menulis 4 


! Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, (Bandung: CV Alfabeta, 2003), hlm. 249. 


Analisis Komparasi 204 


artikel atau lebih dalam waktu dua tahun, maka 
dikategorikan sering: sedangkan yang kurang dari 4 
dikategorikan jarang. Dalam penelitian ini diambil 
sampel 7 dosen untuk masing-masing golongan. 


Proses Pengambilan Keputusan. 


Hipotesis: 

Ho Tidak terdapat perbedaan frekuensi menulis 
artikel karya ilmiah antara dosen yang 
mempunyai golongan kepangkatan III dan IV. 

Ha Terdapat perbedaan frekuensi menulis artikel 


karya ilmiah antara dosen yang mempunyai 
golongan kepangkatan III dan IV. 


Dasar Pengambilan Keputusan: 
Dengan membandingkan Y hitung dengan 2 “abal dengan 


ketentuan: 

Ho diterima Af kite £YXubel 

Ho ditolak “| abang 2 Ymbel 

Dengan menggunakan angka probabilitas, dengan ketentuan: 
Ho diterima Probabilitas » taraf nyata (a) 

Ho ditolak Probabilitas & taraf nyata (a) 


1. Aplikasi dengan SPSS 


Langkah-langkah analisis Fisher Exact Probability 
dengan SPSS adalah sebagai berikut: 

a) Setelah data diinput, klik Analyze Y Descriptive 
Statistics D» Crosstabs, sebagaimana gambar berikut 
ini. 

Fisher Exact - SPSS Data Editor 
File Edit view Data Transform WEE Graphs Utilities Window Help 


sasa 


1: produk 


Reports Pil Sal 
Descriptive Statistics » Freguencies... 

1 Tables 
Compare Means 


Descriptives... 
Explore... 


1 Sering Menulis Karys Mixed Models 
2| Sering Menulis Karya | correlate 


Ratio... 


» 
» 
Ti ' 
paAnk General Linear Model» 
» 
» 


b) Setelah keluar gambar seperti berikut ini destinasikan 
salah satu variabel ke kotak Row(s) dan variabel satunya 
pada kotak Column(s). Selanjutnya klik Statistics. 


205 Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


IM Crosstabs 


Rowis): 


DJ @ Produktifitas Karya Ilmi 


Columnis): 
& Golongan/Kepangkat. 


IK 


-Layer1of1 
re | Nest 
|” Display clustered bar charts 


(” Suppress tables 


Exact... Statistics... Cells... Format... | 


c) Setelah keluar gambar seperti berikut ini klik kotak yang 
ada di depan Chi-sguare. Selanjutnya klik Continue, 


setelah itu klik Cells. 


Crosstabs: Statistics 


: (” Correlations 
Nominal Ordinal Cc 
ancel 


|” Contingency coefficient |” Gamma 
Help 


|” Phi and Cramers V |” Somers'd 
If” Lambda |” Kendali's tau-b 


|” Uncertainty coefficient |” Kendall's tau-c 


Nominal by Interval |” Kappa 
TV Eta T” Risk 
|” McNemar 


|” Cochran's and Mantel-Haenszel statistics 


Test common odds ratio eguals La 


d) Setelah keluar gambar seperti berikut ini klik kotak yang 
ada di depan Expected. Selanjutnya klik Continue, 


setelah itu klik Ok. 
Crosstabs: Cell Display 


Counts 


IV Expected 


Percentages ( Residuals 

|” Row (” Unstandardized 
(” Column Ir Standardized 

| (Total |” Adj. standardized 


Analisis Komparasi 


e) Berikut ini adalah Output analisis di atas. 


Case Processing Summary 


Valid 


N 
Percent 


Produktifitas Karya Ilmiah 
“ Golongan/Kepangkatan 
14 


100,076 


N 
Percent 
N 
Percent 


Missing 


Total 


0 

:0Y0 

14 
100,046 


206 


Output ini memperlihatkan bahwa jumlah sampel 


adalah 14. 


Produktifitas Karya Ilmiah “ Golongan/Kepangkatan Crosstabulation 


Produktifitas 
Karya Ilmiah 


Sering Menulis — Count 


Karya Ilmiah 


Expected Count 


Golongan/Kepangkatan 


Dosen 
Golongan IV 


Jarang Menulis Count 


Karya Ilmiah 


Expected Count 


Count 


Expected Count 


Output ini menyajikan bahwa ada 5 orang dosen dari 
golongan III yang sering menulis karya ilmiah, 2 lainnya 
termasuk jarang. Sedangkan dosen dari golongan IV yang 
sering menulis karya ilmiah sebanyak 3 sedangkan 4 
lainnya jarang menulis karya ilmiah 


Chi-Sguare Tests 


Pearson Chi-Sguare 
Continuity Correctiod 
Likelihood Ratio 
Fisher's Exact Test 
Linear-by-Linear 
Association 

N of Valid Cases 


a. Computed only for a 2x2 table 


Asymp. Sig. 


Exact Sig. 
2-sided i 


Exact Sig. 


b. 4 celis (100,076) have expected count less than 5. The minimum expected count is 


3,00. 


Dikarenakan jumlah sampel hanya 14, dan frekuensi 
yang diharapkan (expected count) seluruhnya lebih kecil 
dari lima, maka hasil analisis yang digunakan adalah dari 
Fisher's Exact Test. Skor Exact Sig untuk dua sisi sebesar 
0,592 yang lebih tinggi dibandingkan alpha: 0,05, maka 


207 


Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


Ho diterima dan Ha ditolak. Dari hasil ini dapat 
disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan frekuensi 
penulis karya ilmiah antara dosen yang mempunyai 
golongan III dan IV. 


. Aplikasi dengan Microsoft Excel 


Rumus yang digunakan untuk analisis Fisher's Exact 

Test adalah sebagai berikut: 
(AB) (C4 D) (AC) (B-D) 
N! A! B! C! D! 

Nilai Faktorial dapat dilihat pada tabel V (Jampiran) atau 
dapat dicari dari menu function Microsoft Excel, misalnya 
20! - 2.432.902.008.176.640.000. Skor ini merupakan 
hasil dari aplikasi menu fungsi FACT dan pada kolom 
number diketik 20, lalu Ok. 


Function Arguments 


FACT 


Number (za “| -20 


5 2,4329E4#-18 
Returns the Factorial of a number, egual to 142434, # Number, 


Number is the nonnegatiye number you want the Factorial of, 


Formula result — 2,4329E--18 


Help on this function 


Cancel 


Atau langsung diketik pada sembarang sel pada Microsoft 
Excel seperti di bawah ini: 


-FACT(20) 
Untuk mempudahkan aplikasi rumus Fisher's Exact 


Test di atas, maka perlu dibuat tabel kontingensi 2 x 2 
seperti berikut ini: 


Kelompok I II Jumlah 

I A B A4#B 

II Cc D C4#D 
Jumlah A4tC B4#D A4B4C-#-D 


Sedangkan aplikasi analisis Fisher's exact Test 
dengan Microsoft excel seperti tercantum di bawah ini: 


Analisis Komparasi 208 


E F 
i 

2 

3 

4 

5 

6 

5 737 418.608.640.000 -(FACTB)Y (FACTEIY (FACT)Y (FACT)) 

8 3.012.881.743.872.000 -(FACTM4) (FACTB) IFACTG)) FACTOR) TFACT()) 
9 0.245 -B10/811 

10 DAD 5A92 

11 

12 (A4BI (CADI (A40 (B4DI 

13 Ps NI ABI CI DI 

1A 


Hasil penghitungan dengan Microsoft Excel ini 
ternyata tidak sama persis dengan hasil hitung dengan 
SPSS. Hanya saja, karena selisihnya sedikit --skor dari 
SPSS: 0,592 sedangkan penjabaran rumus skornya: 0,490-- 
maka kesimpulan akhirnya masih tetap sama, yaitu 
menerima Ho dan menolak Ha. 


b. x' Two Sample Independent 


x Two Sample Independent digunakan untuk menguji 
hipotesis komparatif apabila datanya bertipe nominal yang 
jumlah sampelnya besar. 


Contoh: 


Peneliti berkeinginan untuk membandingkan frekuensi 
dosen menulis karya ilmiah antara yang mempunyai 
golongan kepangkatan III dan IV. Bagi yang menulis 4 
artikel atau lebih dalam waktu dua tahun, maka 
dikategorikan sering: sedangkan yang kurang dari 4 
artikel dikategorikan jarang. Dalam penelitian ini diambil 
sampel 25 dosen untuk masing-masing golongan. 


Proses Pengambilan Keputusan. 


Hipotesis: 

Ho Tidak terdapat perbedaan frekuensi menulis 
artikel karya ilmiah antara dosen yang 
mempunyai golongan kepangkatan III dan IV. 

Ha Terdapat perbedaan frekuensi menulis artikel 


karya ilmiah antara dosen yang mempunyai 
golongan kepangkatan III dan IV. 


209 


Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


Dasar Pengambilan Keputusan: 
Dengan membandingkan Y ains dengan 3 asa dengan ketentuan: 


Ho diterima A Iiiung « Y tabel 

Ho ditolak 2 Tea 2 Yaa 

Dengan menggunakan angka probabilitas, dengan ketentuan: 
Ho diterima Probabilitas » taraf nyata (a) 

Ho ditolak Probabilitas « taraf nyata (a) 


1. Aplikasi dengan SPSS 
Langkah-langkah analisis y” Two Sample 
Independent dengan SPSS adalah sebagai berikut: 
a) Setelah data diinput, klik Analyze D Descriptive 
Statistics D» Crosstabs, sebagaimana gambar berikut 
ini. 


Chi Kuadrat 2 Sampel - SPSS Data Editor 
File Edit Yiew Data Transform MEPeN Graphs Utilities Window Help 


- Eg 5 , Reports ' Ill al 
s2) 3 cola es Descriptive Statistics » Freguencies... 
42: prod 2  Tables Descriptives... 


Compare Means Explore... 


, 
ad » TA 
pi General Linear Model , we 
» 


23) Sering Menulis Karya | Mixed Models Ratio... 
Jarang Menulis Karya | correlate , 


PAI Serinn Menulis Karva Renrescinn » 

b) Setelah keluar gambar seperti berikut ini destinasikan 
salah satu variabel ke kotak Row(s) dan variabel satunya 
pada kotak Column(s). Selanjutnya klik Statistics. 


IM Crosstabs 


Rowisl: 


H prod 


Columnis): 
@ 


IKI 


Layer1 of1 


Pesosf  arf 


af o—— 


|” Display clustered bar charts 


(” Suppress tables 


Exact... Statistics... Cells... Format... 


210 


Analisis Komparasi 


c) Setelah keluar gambar seperti berikut ini klik kotak yang 
ada di depan Chi-sguare. Selanjutnya klik Continue, 


setelah itu klik Cells. 


Crosstabs: Statistics 


(” Corelations 
Nominal Ordinal Cancel 


|” Contingeney coefficient (”— Gamma 
: 2 # Help 
|” Phi and Cramer's V |” Somers'd 


If” Lambda |” Kendalls taub 


|” Uncertainty cogfficient |” Kendalls tau-c 


Nominal by Interval |” Kappa 
(Eta IT” Risk 
|” McNemar 


|” Cochran's and Mantel-Haenszel statistics 


T— 


d) Setelah keluar gambar seperti berikut ini klik kotak yang 
ada di depan Expected. Selanjutnya klik Continue, 
setelah itu klik Ok. 


Crosstabs: Cell Display 


Cancel 
W Expected 
ep | 
Percentages Residuals 
|” Row (” Unstandardized 
(” Column |” Standardized 
f” Total |” Adj. standardized 


e) Berikut ini adalah Output analisis di atas. 


Case Processing Summary 


Valid N 
Percent 


Missing N 
Percent 
Total N 
Percent 100,046 


Output ini memperlihatkan bahwa jumlah sampel 
adalah 50. 


211 


Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


PROD “ PEND Crosstabulation 


PROD Sering Menulis Count 
Karya Ilmiah Expected Count 
Jarang Menulis Count 
Karya Ilmiah Expected Count 


Count 
Expected Count 


Output ini menyajikan bahwa ada 19 orang dosen 
dari golongan III yang sering menulis karya ilmiah, 6 
lainnya termasuk jarang. Sedangkan dosen dari golongan 
IV yang sering menulis karya ilmiah sebanyak 8 sedangkan 
17 lainnya jarang menulis karya ilmiah 


Chi-Sguare Tests 


Exact Sig. | Exact Sig. 
2-sided i 
Pearson Chi-Sguare 
Continuity Correctio 
Likelihood Ratio 


Fisher's Exact Test 


Linear-by-Linear 

Association 

N of Valid Cases 
a. Computed only for a 2x2 table 


b. O celis (,076) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
11,50. 


Dikarenakan jumlah sampelnya lebih dari 40, maka 
digunakan skor Chi Kuadrat dengan koreksi kontinuitas 
dari Yates (Continuity Correction). Skor X hitung sebesar 
8,052 yang lebih besar dibanding Taksi: 005:1: 3,841455. 
Demikian juga skor Asymp. Sig untuk dua sisi sebesar 
0,005 yang jauh lebih kecil dari alpha, yaitu 0,05, maka Ho 
ditolak dan Ha diterima. Dari hasil ini dapat disimpulkan 
bahwa terdapat perbedaan frekuensi penulis karya ilmiah 
antara dosen yang mempunyai golongan III dan IV. 


2. Aplikasi dengan Microsoft Excel 


Rumus yang digunakan untuk analisis Chi Kuadrat 
dengan koreksi kontinuitas dari Yates adalah sebagai 


berikut: 
n (laa —bel - Ya) 
(a #b)(a te)b #d)te-d) 


Analisis Komparasi 


212 


Sebagaimana untuk aplikasi Fisher's Exact Test, 
dalam aplikasi Chi Kuadrat dengan koreksi kontinuitas dari 
Yates juga perlu dibuatkan tabel kontingensi sebagai 


berikut: 
Ssi Frekuensi Pada Jumlah 
Obyek I Obyek I Sampel 
Sampel I a b atb 
Sampel II c d c#twd 
Jumlah atc b-4d n 


Aplikasi dari rumus di atas dapat dilihat pada gambar 
berikut ini: 


1 

2 

3 

4 

5 | Jarang Menulis 
6 Harapan 

7 Jumlah 

8 

3 

10 2,241 


1 2 241 |-tfC3-Cap2y/c4 EE- 

12 2,530 me Tni PI Ea id 

13 2 6301-((c5-C6y2y/c6 Ao 

14 9.7421-SUM(A10:A13) 

15 

16 3125000JED7“((E3"C5C3"B5))-0,5"D772 | n (jd —bel - Wn P 

17 380125/5(63403)B34857(03405pB5405) 12 « ——"— d2 oo 
18 8.052|-A16/A17 | tatbilatelibtdilotdi 


Hasil hitung dengan Microsoft Excel ternyata sama 
persis dengan SPSS, baik untuk skor X ting 9,742 maupun 
yang dikorekasi kontinuitasnya dari Yates: 8,052. Skor ini 
lebih besar dibanding Tae o.0s:1: 3841455, oleh karena itu, 
Ho ditolak dan Ha diterima. 


c. Median Test 


Penggunaan median test pada dasarnya sama dengan 
dua teknik analisis yang digunakan di atas, yaitu Fisher's 
Exact Probability Test dan x? Two Sample Independent. 
Bedanya, kalau Fisher Exact Probability Test digunakan untuk 
menganalisis sampel kecil, x2 Two Sample Independent untuk 
sampel besar, maka Median Test digunakan untuk 
menganalisis jumlah sampel di antara keduanya. Teknik 
analisis ini disebut Median Test karena pengujian didasarkan 
atas median dari sampel yang dianalisis. 


213 


Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


Contoh: 


Peneliti berkeinginan untuk membandingkan prestasi 
belajar antara mahasiswa yang jarak tempat tinggalnya 
dengan kampus kurang dari 5 km dan yang jaraknya 5 km 
atau lebih. Penelitian ini menggunakan sampel 11 
mahasiswa yang jarak tempat tinggalnya dengan kampus 
kurang dari 5 km dan 13 mahasiswa yang jarak tempat 
tinggalnya dengan kampus 5 km atau lebih. Data 
penelitiannya adalah sebagai berikut: 


JARAK 
«5km 2-5 km 
0 1 
0 1 
1 0 
1 0) 
1 1 
0 1 
0 1 
0 2 
2 2 
1 2 
1 0) 
0 1 
1 0 
1 0 
1 1 
1 0 
1 13 

Proses Pengambilan Keputusan. 

Hipotesis: 

Ho Tidak terdapat perbedaan prestasi belajar 
antara mahasiswa yang rumahnya berjarak 
kurang 5 km dengan yang 5 km atau lebih 
berdasarkan mediannya. 

Ha Terdapat perbedaan prestasi belajar antara 


mahasiswa yang rumahnya berjarak kurang 5 
km dengan yang 5 km atau lebih berdasarkan 
mediannya. 


Dasar Pengambilan Keputusan: 

Dengan membandingkan 1 kiring dengan Mas dengan ketentuan: 
Ho diterima 1 Time £ X mbel 

Ho ditolak 2 akang 2 X tabel 

Dengan menggunakan angka probabilitas, dengan ketentuan: 

Ho diterima Probabilitas » taraf nyata (a) 


Analisis Komparasi 214 
Ho ditolak Probabilitas « taraf nyata (a) 


1. Aplikasi dengan SPSS 


Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk 
menganalisis dengan Median test adalah sebagai berikut: 


a) Setelah data diinput, klik Analyze D Nonparametric 
Tests » K Independent Samples, sebagaimana gambar 
berikut ini. 


Median Test - SPSS Data Editor 
File Edit Yiew Data Transform EPC Graphs Utilities Window Help 


Pe an ik J Reports » 
(AE 3 ajal es Descriptive Statistics » 
W-ipk 2  Tables » 


Compare Means 
General Linear Model 


BKI Mixed Models 


» 
» 

» 

3.23 SBI Correlate » 
352 £5kt Regression » 
290 £5kt  Loglinear » 
» 

» 

» 

» 


ipk jarak j 


323 £5kt  Sassify 
343 «5 kt Pata Reduction 


354) 25 klo ale 


Chi-sguare... 
2885| «85k 5 0 


Time Series »|  Binomial... 
3,30 Ski Survival p| Runs... 
3,56 S5 ki Multiple Response » 1-Sample K-S... 
3,60 «5 kt Missing Value Analysis... 2 Independent Samples... 
3,20 NU | —K Independent Sami 
275 255 km 2 Related Samples. 
3,30 255 km K Related Samples... 
15 345| »5—5km 


b) Setelah keluar gambar seperti berikut ini, destinatikan 
data tentang IPK ke Test Variable List, variable 
kategori, yaitu jarak ke Grouping Variable, Non 
aktifkan Kruskal-Wallis H, dan aktifkan Median, lalu 
klik Define Range.. 


IM Tests for Several Independent Samples 


Test Variable List: 


HD ipk 


IKI Grouping Variable: 


Test Type 
(” Kruska-Wallis H IV Median 
(” Jonckheere-Terpstra 


Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


c) Setelah keluar gambar seperti berikut ini, Isilah angka 1 
pada kotak Minimun, dan angka 2 pada kotak 
Maximum, lalu klik Continue, lalu klik Ok. 


Several Independent Samples: Define ... 


Range for Grouping Variable 


Minimum: Cancel 
Maximum: — (2 Help 


d) Berikut ini adalah outputnya. 


Freguencies 


«- Median 


Output ini memperlihatkan bahwa terdapat 6 mahasiswa 
yang jarak tempat tinggalnya dengan kampus kurang 
dari 5 km yang mempunyai IPK lebih dari 3,23, 5 
mahasiswa lainnya mempunyai IPK 3,23 atau lebih 
rendah. Sedangkan mahasiswa yang jarak tempat 
tinggalnya dengan kampus 5 km atau lebih yang 
mempunyai IPK lebih tinggi dibanding 3,23 sebanyak 4 
orang, sedangkan 9 lainnya mempunyai IPK 3,23 atau 
lebih rendah. 


Test Statistics 


Median 
Exact Sig. 


a. Grouping Variable: JARAK 


Output di atas memperlihatkan bahwa sampel penelitian 
ini adalah 24 mahasiswa. Median IPK seluruh 
mahasiswa yang dijadikan sampel adalah 3,23. Skor 
Exact Signifikansi adalah 0,408 yang lebih tinggi 
dibanding a—546, oleh karena itu Ho diterima dan Ha 
ditolak. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa tidak 
terdapat perbedaan IPK mahasiswa yang jarak tempat 
tinggalnya dengan kampus kurang dari 5 km dan 
mahasiswa yang jarak tempat tinggalnya dengan kampus 
5 km atau lebih. 


2. Aplikasi dengan Microsoft Excel 


Analisis Komparasi 216 


Untuk mengaplikasikan test median, maka seluruh 
data harus diurutkan dan dicari mediannya. Skor data yang 
lebih tinggi dari median dipisahkan dengan data yang sama 
dengan median atau lebih rendah. Selanjutnya data tersebut 
dikelompokkan seperti berikut ini. 


Kelompok I II Jumlah 

» Median A B A4#tB 

«5 Median (@ D C4-D 
Jumlah A4-C-n B#-D-n N-ntn 


Untuk menguji hipotesis dapat digunakan rumus y? 
sebagai berikut: 


N (AD-BC)- 3 | 


1 Ka AO BD) 


Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada aplikasi 
Microsoft Excel berikut ini. 


A B c D 
1 | JARAK | | 
2 |. «5km | »55km | JUMLAH 
3 | IPK: » Median | 6 ne 
4 (IPK: s5 Median 5 9 14 

5 | JUMLAH 
6 

7 11616 DS (((BI"C4)-(C3"B4))-(D5/2))"2) 
8 20020 -D3“D4“B5"C5 

9 0580219738 5AT!A8 

10 

2. n |ap-2c1- 5) 

12 | 2 

13 7 “TaaB) (CEDI Arc) (B:D) 

1A 


Analisis dengan Microsoft Excel menghasilkan skor 
N Kas sebesar 0,58021978. Apabila dibandingkan dengan 
1 manga yaitu 3,841455338, maka Ho diterima dan Ha 
ditolak karena X hitung lebih kecil dibandingkan dengan 
Y uber Kesimpulan ini juga sama dengan skor signifikansi 
hasil aplikasi SPSS. 


d. Mann-Whitney U-Test 


U-test, begitu biasanya teknik analisis ini disebut, 
digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel 


217 


Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


independen bila datanya berbentuk ordinal. Teknik ini sering 
juga digunakan untuk menganalisis data penelitian yang 
direncanakan menggunakan t-test of independent tetapi 
ternyata sebagian asumsi untuk menggunakan t-test tidak 
terpenuhi. Untuk kasus terakhir ini, maka data yang semula 
bertipe interval atau rasio harus diubah menjadi ordinal. 


Contoh: 


Peneliti ingin membandingkan motivasi berprestasi 
antara alumni pesantren dan alumni non-pesantren. 
Dalam penelitian itu diambil 30 sampel dari alumni 
pesantren dan 40 sampel dari alumni non-pesantren. 
Dikarenakan data dalam penelitian itu bertipe interval, 
maka direncanakan untuk menggunakan t-test of 
independent. Setelah data diuji distribusinya dan ternyata 
tidak normal, sebagaimana output berikut ini, maka 
teknik analisis yang digunakan akhirnya adalah Mann- 
Whitney U-Test. 


Tests of Normality 


Motivasi Berpretasi 
LULUSAN 
alumni non-pesantren 


Kolmoggrov- Statistic 
Smirnov df 


Sig. 
Shapiro-Wilk Statistic 
df 
Sig. 
a. Lilliefors Significance Correction 


Kedua skor signifikansi Kolmogorov Smirnov, baik untuk 
data alumni pesantren maupun non-pesantren ternyata 0,000 
yang berarti di bawah 0,05. Oleh karena itu, distribusi kedua 
data tersebut tidak normal. 


Proses Pengambilan Keputusan. 


Hipotesis: 

Ho Tidak terdapat perbedaan tentang motivasi 
berprestasi antara alumni pesantren dan non- 
pesantren 

Ha Terdapat perbedaan tentang motivasi 
berprestasi antara alumni pesantren dan non- 
pesantren 


Dasar Pengambilan Keputusan: 


Analisis Komparasi 218 


Dengan membandingkan Zhitrung dengan Zrsei dengan ketentuan: 


Ho diterima Zhitung € Ztabel 

Ho ditolak Zhitung 2 Ztabel 

Dengan menggunakan angka probabilitas, dengan ketentuan: 
Ho diterima Probabilitas » taraf nyata (a) 

Ho ditolak Probabilitas « taraf nyata (a) 


1. Aplikasi dengan SPSS 


Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk 
menganalisis dengan Mann-Whitney U-Test adalah sebagai 
berikut: 


a) Setelah data diinput, klik Analyze Y Nonparametric 
Tests Y 2 Independent Samples, sebagaimana gambar 
berikut ini. 


Mann-Whitney U-Test - SPSS Data Editor 
File Edit View Data Transform WEE Graphs Utilities Window Help 


-. ml! a | Reports » 
s3 3 Descriptive Statistics » 
13: | 


Tables » 


motpres Tas Compare Means » 
: General Linear Model » 

33 | alumni pe Mixed Models » 
39 alumni p€ — correlate » 
36 | alumni pg Regression » 
33| alumni pe Loglinear » 
36 | alumni pe Classify , 
36 | alumni pe Data Reduction » 
» 

» 


33 | alumni pe Scale 


a Nonparametric Tests Chi-Sguare... 
39 | alumni pe 5 Fi 


: Time Series » Binomial. .. 
3 alumni PE survival bp Runs... 
45 | alumni pe Multiple Response » 1-Sample K-S... 
33 alumni pe Missing Value Analysis... 2 Independent Samples... 
39| alumni pesantren, ———SIUT——— K Independent Samples... 
33 | alumni pesantren 155 2 Related Samples... 
42 | alumni pesantren 64.0 K Related Samples... 
15 98 | alumni nesantren aan 


b) Setelah keluar gambar seperti berikut ini, destinasikan 
variabel Motivasi Berprestasi ke kotak Test Variable 
List, dan lulusan ke Grouping Variable. Setelah itu 
klik Define Group. 


219 Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


IM Two-Independent-Samples Tests 


H RANK of MOTPRES Ir Test Variable List: 


@ Motivasi Berpretasi (mc 


Grouping Variable: 


lulusanf1 2) 


Test Type 


IM Mann-Whitney U f” Kolmogorov-Smirnov Z 


|” Moses extreme reactions |” Wald-Wolfowitz runs 


Exact... Options... 


c) Setelah keluar gambar seperti berikut ini, Isilah 1 untuk 
Group 1 dan 2 untuk Group 2, selanjutnya klik 
Continue, lalu klik Ok. 


Two Independent Samples: Defi... 


Group 1: 
Group 2: Cancel 
Help 


d) Berikut ini adalah Output analisis Mann-Whitney U- 
Test. 


Ranks 


Motivasi Berpretasi alumni pesantren 999,50 


alumni non-pesantren , 1485,50 
Total 


Output ini memperlihatkan bahwa jumlah sampel 
dari alumni pesantren sebanyak 30, dengan rata-rata 
ranking: 33,32, dan jumlah ranking: 999,50, sedangkan 
jumlah sampel alumni non-pesantren sebanyak 40 dengan 
rata-rata ranking: 37,17 dan jumlah ranking: 1485,50. 


Analisis Komparasi 


220 


Test StatisticS 


Motivasi 
Berpretasi 


Mann-Whitney U 


Wilcoxon W 
Z 
Asymp. Sig. (2-tailed) 
a. Grouping Variable: LULUSAN 


Output terakhir ini menghasilkan skor Mann- 
Whitney: 534,500 (menggunakan rumus 2), SkOT Zhitung: - 
0,821. Untuk tingkat kepercayaan 9596 dan uji dua sisi 
didapat skor Zea £ 1,96. Karena Zriung lebih kecil 
dibandingkan Zwpe maka Ho diterima dan Ha ditolak. 
Kesimpulan ini juga sama apabila digunakan skor Asymp. 
Sig. Dua sisi: 0,412 yang lebih besar dibanding alpa: 0,05. 


. Aplikasi dengan Microsoft Excel 


Setidaknya ada dua rumus untuk mencari skor 
Mann-Whitey U-Test. Kedua rumus tersebut harus 
digunakan semuanya dan yang nantinya digunakan untuk 
menguji hipotesis penelitian adalah hasil yang lebih kecil. 
Sedangkan rumus yang dimaksud sebagaimana tercantum 
berikut ini: 


Rumus 1 
U -n,n, pa at ep 
Rumus 2 
U,-n,n, ant) Rp, 


Hasil penghitungan dengan rumus di atas langsung 
dapat dibandingkan Mann-Whitney tabel manakala jumlah 
masing-masing n, dan n, paling banyak 20. Manakala salah 
satu dari n, atau n» ada yang lebih banyak dibandingkan 20, 
maka digunakan dengan pendekatan kurva normal rumus z 
sebagai berikut: 


221 


Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


La, —n( PST) 
Pe 


n.n, nan, (N 417) 
Rn, #? Rn NN 
Gen Papa aP HR, |- AN 
Untuk dapat mengaplikasikan seluruh rumus 
tersebut, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:: 


a) Seluruh data, baik ny, maupun n» secara bersama dicari 
rankingnya. 

b) Setelah dibuat ranking secara bersama, data dan ranking 
dari n, dipisahkan dari data nj. 

c) Masing-masing kelompok ranking, baik dari ny, maupun 
n» dijumlahkan. 

d) Setelah itu dapat diaplikasikan rumus 1 maupun rumus 2 
Mann-Whitney U-Test. 

e) Sedangkan untuk mengaplikasikan rumus z, masing- 
masing ranking dikuadratkan. 

f) Setelah itu, hasil pengkuadratan tersebut dijumlahkan 
untuk setiap kelompok sampel. 


Untuk lebih dijelasnya dapat dilihat aplikasinya pada 
Microsoft Excel berikut ini. 


Analisis Komparasi 222 


n.n.€N#t#D ) 
4AN —1) 


999 ,5— 30 
Rn I- 


5 “(42335,25471512,25J- 


(— 
ag 
Li 

(— 
(Mn 


di atas diketahui bahwa hasil 
penghitungan rumus 1 adalah 665,5, dan rumus 2 sebesar 
534,5. Karena hasil dari rumus 2 yang lebih kecil, maka 
yang digunakan adalah hasil yang kecil tersebut. Hanya 
saja karena jumlah sampel baik untuk n, maupun n) lebih 


223 


Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


banyak dibandingkan 20, maka digunakan hasil rumus z, 
yaitu -0,8208238. Untuk tingkat kepercayaan 9596 dan uji 
dua sisi didapat SkOT Zraei Sebesar & 1,96. Karena Znitung 
lebih kecil dibandingkan zee maka Ho diterima dan Ha 
ditolak. Hasil ini sama persis yang Output SPSS di atas. 


e. Kolmogorov Semirnov 


Kolmogorov Semirnov termasuk statistik non- 
parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis 
komparatif dua sampel independen bila datanya bertipe 
ordinal yang tersusun pada tabel distribusi frekuensi 
kumulatif. 


Contoh: 


Dilakukan penelitian untuk membandingkan kedisiplinan 
kerja antara alumni Madrasah Aliyah dan SMA. Masing- 
masing kelompok sampel diambil 19 orang. Dengan 
menggunakan checklist dengan berisi instrumen tentang 
kedisiplinan kerja, peneliti melakukan observasi selama 3 
bulan. 


Proses Pengambilan Keputusan. 


Hipotesis: 

Ho Kedisiplinan kerja antara alumni Madrasah 
Aliyah dan SMA adalah sama 

Ha Kedisiplinan kerja antara alumni Madrasah 


Aliyah dan SMA adalah tidak sama 
Dasar Pengambilan Keputusan: 
Dengan membandingkan Xhitung dengan Xrapei dengan ketentuan: 
Ho diterima Xhitung € Ktabel 
Ho ditolak Xhitung 2 Xtabel 
Dengan menggunakan angka probabilitas, dengan ketentuan: 
Ho diterima Probabilitas » taraf nyata (a) 
Ho ditolak Probabilitas « taraf nyata (oa) 


1. Aplikasi dengan SPSS 


a) Setelah data diinput, klik Analyze Y Nonparametric 
Tests D 2 Independent Samples, sebagaimana gambar 
berikut ini. 


Analisis Komparasi 224 


Kolmogorov Semirnov - SPSS Data Editor 
File Edit View Data Transform MAPAN Graphs Utilities Window Help 


-. Reports » 
saja lal Bj Descriptive Statistics » 
11 : disker 7 Tables » 
: | Compare Means » 
disker lulug General Linear Model , 
62 alurr Mixed Models » 
63 alur correlate » 
64 alur Regression » 
66 alur Loglinear » 
67 alur” Classify » 
68 alur — Data Reduction » 
CP un "1— 
7 alur Denparamane Tests » Chi-sguara. . 
Time Series » Binomial, ., 
72 alurr Survival pl Runs.., 
73 alun Multiple Response PI 1-SampleK-S... 
alur, Missing Value Analysis... 2 Independent Samples... 
76 alumntr SMA, ———— To K Independent Samples... 
77 alumni SMA | 2 Related Samples... 


78 alumni SMA | | | K Related Samples... 


b) Setelah keluar gambar seperti berikut ini, destinasikan 
variabel kedisiplinan dalam kerja ke kotak Test 
Variable List, sedangkan variabel lulusan ke kotak 
Grouping Variable, lalu non-aktifkan Mann-Whitney 
U dalam Test Type, lalu aktifkan Kolmogorov- 
Semirnovy, lalu klik Define Groups. 


IM Two-Independent-Samples Tests (Xx) 


Test Variable List: 
Ea OK 
@ Kedisiplinan dalam kerj —« | 
Paste 
Reset 
Grouping Variable: Cancel 


Ld aga 


Test Type 
|” Mann-Whitney U Ik Kolmogorov-Smirnov Z 


|” Moses extreme reactions |” Wald-Wolfowitz runs 


Exact... Options... | 


c) Setelah keluar gambar seperti berikut ini, ketiklah 1 pada 
kotak Group 1 dan 2 pada kotak Group 2, lalu klik 
Continue, lalu klik Ok. 


225 Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


Two Independent Samples: Defi... 


Group 1: | 


Group 2: je Cancel 


d) Berikut ini adalah outputnya. 


Freguencies 


LULUSAN 

Kedisiplinan dalam kerja '— alumni SMA 
alumni MA 
Total 


Output ini memperlihatkan bahwa sampel untuk masing- 
masing alumni SMA dan MA adalah 19 orang. 


Test Statistic$ 


Kedisiplinan 
dalam kerja 
Most Extreme Absolute 
Differences Positive 


Negative 
Kolmogorov-Smirnov Z 
Asymp. Sig. (2-tailed) 
a. Grouping Variable: LULUSAN 


Output ini menunjukkan skor hasil hitung Kolmogorov 
Smirnov yang dalam keadaan positif adalah 0,158 dan 
dalam keadaan negatif juga sama yaitu -0,158. Skor 
tersebut kemudian dibandingkan dengan tabel untuk n, 
19 dan n» 19 diketahui skor tabelnya adalah 0,44124. 
Karena kolmogorov smirnov hitung lebih kecil 
dibanding kolmogorov smirnov tabel, maka Ho diterima 
dan Ha ditolak. Kesimpulan yang sama akan diperoleh 
manakala digunakan skor Asymp. Sig. (2 sisi) sebesar 
0,972 yang jauh lebih tinggi dibandingkan taraf nyata 
(2), yaitu 0,05. 


2. Aplikasi dengan Microsoft Excel 
Langkah-langkah yang perlu ditempuh ketika 
menganalisis data dengan kolmogorov smirnov adalah: 
a) Masing-masing data dibuat ranking dengan nomor urut 
dari yang terkecil sampai kepada yang terbesar. 
b) Dicocokkan skor yang sama antara n, dan n» dengan 
menempatkan skor yang sama pada baris yang sama. 


Analisis Komparasi 226 


c) Membuat nomor urut (kumulatif) yang dijadikan 
pembilang ketika diaplikasikan pengurangan Sn, (Xx) 
dengan Sn, (x). Sedangkan penyebutnya adalah jumlah 
masing-masing data n, dan n». 


d) Dari hasil pengurangan tersebut dicari skor terbesar baik 
dalam keadaan positif maupun negatifnya. Skor terbesar 
dari yang positif itulah skor Kolmogorov Smirnov. 


e) Sedangkan untuk mencari tabel digunakan rumus di 
bawah ini. 


D —1,36 


Untuk lebih jelasnya dapat diamati dari aplikasi 
Microsoft Excel berikut ini. 


ae Asi 
Formula di C2 
-D2/19-E2/19 


Formula di C29 
SMAX(C2:C26) 
Formula di C30 
-MIN(C2:C26) 


s0 o0| al 01 nano — 


Formula di E30 
-19419)/(19”19) 
Formula di E31 
51,36 #(SORT(E33)) 


0105263| 1D 1,36 (112 


044124 Z1 Z2 


Skor hasil hitung Kolmogorov Smirnov yang dalam 
keadaan positif adalah 0,158 dan dalam keadaan negatif 


221 


Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


juga sama yaitu -0,158. Skor ini sama dengan hasil hitung 
dengan SPSS. Skor tersebut kemudian dibandingkan 
dengan tabel untuk n, 19 dan n, 19 diketahui skor tabelnya 
adalah 0,44124. Karena kolmogorov smirnov hitung lebih 
kecil dibanding kolmogorov smirnov tabel, maka Ho 
diterima dan Ha ditolak. 


f. Wald Woldfowitz Runs 


Teknik analisis ini digunakan untuk menganalisis 
hipotesis komparatif dua sampel independen bila datanya 
bertipe ordinal. Untuk aplikasi dengan Microsoft Excel, kedua 
datanya disatukan dan disusun dalam bentuk run. 


Contoh: 

Dalam rangka mengetahui performance sebuah 
pendidikan tinggi, diadakan penelitian tentang 
keterlambatan kehadiran pimpinan dan staf lembaga 
tersebut dalam seminggu. 


Proses Pengambilan Keputusan. 


Hipotesis: 

Ho Lamanya keterlambatan datang antara 
pimpinan dan staf adalah sama 

Ha Lamanya keterlambatan datang antara 


pimpinan dan staf adalah sama 
Dasar Pengambilan Keputusan: 


Dengan membandingkan TUnpiung dengan Tune dengan 
ketentuan: 


Ho diterima TWNhitung ? TUNkabel 
Ho ditolak TWhitung S TUNtabe 


Apabila salah satu atau kedua-duanya n, atau n» » 20, maka 
pengambailan keputusan dengan membandingkan Z:ei dengan 
taraf nyata (a) dengan ketentuan: 


Ho diterima Ztape1 ” taraf nyata (a) 

Ho ditolak Ztabe1 S taraf nyata (Aa) 

Dengan menggunakan angka probabilitas, dengan ketentuan: 
Ho diterima Probabilitas » taraf nyata (a) 

Ho ditolak Probabilitas « taraf nyata (a) 


1. Aplikasi dengan SPSS 


Analisis Komparasi 


228 


a) Setelah data diinput, klik Analyze Y Nonparametric 
Tests D 2 Independent Samples, sebagaimana gambar 


berikut ini. 


Wald-Wolfowitz runs - SPSS Data Editor 


File Edit Yiew Data Transform MKENEAN Graphs Utiities Window Help 


sia 8) “Is 


1 : terlamba 3 


terlamba jab 

Pimpinz 
Pimpins 
Pimpinz 
Pimpins 
Pimpins 
Pimpins 
Pimpins 
Pimpinz 
Pimping 
Pimpins 
Pimpinz 
252 


b) 


Nonparametric Tests 


Pimpinan 


Reports » 
Descriptive Statistics » 
Tables , 
Compare Means » 
General Linear Model » 
Mixed Models » 
Correlate » 
Regression » 
Loglinear , 
Classify » 
Data Reduction , 
Scale » 

» 


Chi-Sguare... 
Binomial, .. 
Runs... 
1-Sample K-S... 


2 Independent Samples... 


K Independent Samples... 


Time Series » 
Survival » 
Multiple Response » 
Missing Yalue Analysis... 


Setelah keluar gambar seperti berikut ini destinasikan 


variabel Keterlambatan pegawai pada kolom Test 
Variable List, dan variabel Jab pada Grouping 
Variable. Selanjutnya non-aktifkan Mann-Whitney U 
dan aktifkan Wald-Wolfowitz runs, lalu klik Define 


Groups 


IM Two-Independent-Samples Tests 


|” Moses extreme reactions 


Test Variable List: 
@ Keterlambatan pegawe 


Pasi 
Pena 
Reset 
Cancel 
Help 


Grouping Variable: 
“bi? 2 


Define Groups... 


f” Kolmogorov-Smirnov Z 


Ik Wald-Wolfowitz runs 


Exact... Options... 


c) Setelah keluar gambar seperti berikut ini, ketiklah 1 pada 
kotak Group 1 dan 2 pada kotak Group 2, lalu klik 
Continue, lalu klik Ok. 


229 Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


Two Independent Samples: Defi... 


Help 


Lcooirue | 
Group 2: Cancel 
ep | 


d) Berikut ini adalah outputnya. 


Freguencies 


Keterlambatan Pimpinan 
pegawai dalam menit Staf 


Total 


Output ini memperlihatkan bahwa sampel untuk masing- 
masing pimpinan dan staf adalah 15 orang. 


Test StatisticP” 


Keterlambatan Minimum Possible 
pegawai dalam menit Maximum Possible 


a. There are 2 inter-group ties involving 4 cases. 

b. Wald-Wolfowitz Test 

C. Grouping Variable: Jabatan 
Output ini memperlihatkan bahwa jumlah run dari kedua 
kelompok data tersebut adalah minimal 12 manaka skor 
yang sama antara data keterlambatan pimpinan dan staf 
tidak dihitung, akan tetapi kalau data yang sama itu 
dihitung, maka maksimal jumlah run adalah 15. Apabila 
jumlah run ini dibandingkan dengan run tabel (Tabel VII 
a) dengan n, dan n» masing-masing 15 adalah 10. Karena 
TUhhitung Lebih tinggi dibanding run,sse, maka Ho diterima 
dan Ha ditolak. Kesimpulan sama akan didapatkan 
ketika digunakan skor Exact Sig sebesar 0,424 yang jauh 
lebih tinggi dibanding taraf nyata (a): 0,05. Oleh karena 
itu, Ho yang berbunyi Lamanya keterlambatan datang 
antara pimpinan dan staf adalah sama diterima. 


2. Aplikasi dengan Microsoft Excel 


Langkah-langkah yang perlu ditempuh ketika 
menganalisis data dengan Wald-Wolfowitz runs adalah: 


a) Data dari kedua sampel itu dijadikan satu dan diurutkan. 


b) Dihitung run-nya dengan cara setiap pergantian antara 
data dari satu sampel ke sampel lainnya dihitung satu. 


Analisis Komparasi 230 
c) Jumlah run tersebut dibadingkan dengan run tabel. 


d) Apabila jumlah n, atau n» ada yang lebih banyak dari 20, 
maka uji statistiknya menggunakan rumus berikut ini. 


2n,n 
12 


r— Li—03 


TM, aa n, tn, 
"£ 2nn, (en,n, —n, -n,) 
(n, tn,) (n, tn, —1) 


Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan aplikasi dengan 
Microsoft Excel berikut ini. 


E F G Lau 
| 2, s1)-o5 
"5 ntn), 


FA -:iHiHh:iHt£xt:,ii££:,w 
3, 2nm, (2nn, —n, —n3 | 

| 2 
In tn, In, tan, —1! 


2 

MOM 

? 

8 8 - (H3 n ) -05 
9 138 15 #15 

io 21515 (21515 -15 -15 
15 415 Y (15 415 —1) 


4,5 -15-(21515Y/05#15)71)-0,5 
189000/-2415415#(2115415-15-15) 


26100/-5((15415)”2)"15#15-1) 


14 | 130 impi 

lis| 192 | Stat | 8 | 
16 IPimpinan| 9 | | 728157)-Eweis 

0,552|-E1517 | 


246 | Pimpinan| 13 | 
| Pimpinan | 


231 


Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


Hasil aplikasi Microsoft Excel ini menghasilkan jumlah run 
sebanyak 15. Hal ini sama dengan jumlah maksimal run 
hasil aplikasi SPSS. 


E. Komparasi k Sampel Berkorelasi 


1. 


Statistik Parametrik: One-way Anova 


One-way Anova digunakan untuk menguji hipotesis 
komparatif 3 sampel atau lebih bila datanya berbentuk interval 
atau rasio, berdistribusi normal, dan variannya homogen. Untuk 
sub bab ini menguji sampel berpasangan dalam arti sebelum dan 
sesudah perlakukan/treatment. Oleh karena itu, maksud dari 3 
sampel atau lebih, artinya setiap sampel mendapatkan perlakukan 
tiga kali atau lebih. 


Contoh: 


Dilakukan penelitian tentang perbedaan prestasi belajar 
siswa sebelum kursus, setelah kursus berjalan 3 bulan, dan 
setelah mendapatkan kursus 6 bulan. 


Proses Pengambilan Keputusan. 


Hipotesis: 

Ho Tidak terdapat perbedaan prestasi belajar dengan 
adanya kursus (kursus tidak berpengaruh 
terhadap prestasi belajar) 

Ha Terdapat perbedaan prestasi belajar dengan 


adanya kursus (kursus berpengaruh terhadap 
prestasi belajar) 


Dasar Pengambilan Keputusan: 
Dengan membandingkan Fhitung dengan Fraei dengan ketentuan: 


Ho diterima Fhitung € Ftabel 

Ho ditolak Fhitung 2 Ftabet 

Dengan menggunakan angka probabilitas, dengan ketentuan: 
Ho diterima Probabilitas » taraf nyata (a) 

Ho ditolak Probabilitas & taraf nyata (a) 


a. Aplikasi dengan SPSS 


Langkah-langkah dalam menggunakan analisis ini 
adalah sebagai berikut: 


Analisis Komparasi 


1. 


3, 


3 


232 


Setelah data diinput, lalu klik Analyze H5 Compare 
Means DH One-way ANOVA sebagaimana gambar di 
bawah ini: 


one way anova - SPSS Data Editor 
File Edit View Data Transform MEP Graphs Utilities Window Help 


-. El g Reports » 
si 3 | | | — | Descriptive Statistics » at LE Sie| 
61 : presbel 7 Tables » 
presbel Sati General Linear Model One-Sample T Test... 


» 
Mixed Models » Independent-Samples T Test... 
Correlate » Paired-Samples T Test... 
Regression » One-Way ANOVA... 
Loglinear » 


Setelah keluar gambar seperti berikut ini, destinasikan 
Prestasi Belajar Siswa ke kotak Dependent List dan wkt 
ke kotak Factor. Selanjutnya klik Post Hoc... 

IN One-Way ANOVA 


Dependent List: 


Factor: 


Hawk 
Contrasts... | Post Hoc... Options... 


Setelah keluar gambar seperti berikut ini, aktifkan 
Bonferroni dan Tukey untuk mengetahui perbedaan 
antara sampel satu dengan lainnya. Selanjutnya klik 
Continue dan Options. 


One-Way ANOVA: Post Hoc Multiple Comparisons 


Egual Variances Assumed 
7” S-N-K |” Walle-Duncan 
Y Bonferroni 9 Tukey 
IT” Sidak |” Tukey's-b (- Dunnett 
|” Scheffe f” Duncan 
 BRE-GWF f” Hochberg's GT2 
T REGWO Gabriel G 


Egual Variances Not Assumed 
|” Tamhane'sT2 | DunnettsT3  Games-Howell |” DunnettsC 


Significance level: |.05 


Cancel Help 


Setelah keluar gambar seperti berikut ini, aktifkan 
Descriptive untuk mendiskripsikan data ketiga sampel 
tersebut dan Homogeneity of variance test untuk 


233 Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


mengetahui varians ketiga sampel tersebut homogen atau 
tidak. 


One-Way ANOVA: Options 


Cancel 
|” Fixed and random effects — Creed | 
IV Homogeneity of variance test Help 


|” Brown-Forsythe 
|” Welch 


|” Means plot 
Missing Values 
(@“ Exclude cases analysis by analysis 


(“ Exclude cases listwise 


3. Berikut ini adalah Output one-way ANOVA.. 


Descriptives 


Prestasi Belajar Siswa 
Prestasi Belajar | Prestasi Belajar setelah | Prestasi Belajar setelah 
sebelum Kursus 3 bulan Kursus 6 bulan Kursus 
N 30 30 30 90 
Mean 74,7667 76,4333 78,6667 76,6222 
Std. Deviation 5,98091 5,85858 5,68321 5,99546 
Std. Error 1,09196 1,06963 1,03761 ,63198 
956 Confidence Lower Bound 72,5334 74,2457 76,5445 75,3665 
Intervalfor Mean Upper Bound 77,0000 78,6210 80,7888 | 77,8779 
Minimum 65,00 67,00 70,00 65,00 
Maximum 87,00 89,00 92,00 92,00 


Output pertama ini mendiskripsikan data, misalnya 
rata-rata prestasi belajar siswa sebelum mengikuti kursus 
adalah 74,7667, standard deviasinya 5,98091, dan standard 
error of mean-nya 1,09196. 


Test of Homogeneity of Variances 


Prestasi Belajar Siswa 


sana 
Statistic afi df2 Sig. 
,880 


Output kedua ini terkait uji asumsi untuk ANOVA 
yaitu variannya harus homogen. Berdasarkan skor 
signifikansi sebesar 0,880 yang lebih tinggi dibanding taraf 
nyata (a): 0,05, maka varians ketiga sampel adalah homogen. 


ANOVA 


Prestasi Belajar Siswa 


Pn aa 
Sguares Mean Sguare F 


Between Groups 229,756 2 114,878 3,366 
Within Groups 2969,400 87 34,131 
Total 3199,156 89 


Analisis Komparasi 234 


Output ketiga ini terkait uji hipotesis. Skor Fhiungnya 
sebesar 3,366. Bila dibandingkan dengan Fs untuk 
pembilang 2 (m-1) dan penyebut 87 (N-m) maka diketahui 
sebesar: 


3101292 
-FINV(0,05:2:87) 


karena Fhiung lebih besar dibandingkan Fe, maka Ha 
diterima dan Ho ditolak. Oleh karena itu, kesimpulan dari 
penelitian ini adalah terdapat perbedaan prestasi belajar 
dengan adanya kursus (kursus berpengaruh terhadap prestasi 
belajar). Kesimpulan yang sama akan didapatkan ketika 
digunakan skor sig sebesar 0,039 yang lebih kecil dibanding 
taraf nyata (a): 0,05. 


Multiple Comparisons 


Mean 
Difference 95”6 Confidence Interval 


Tukey HSD Prestasi Belaj Prestasi Belajar sete 
sebelum Ku 3 bulan Kursus 
Prestasi Belajar sete 
6 bulan Kursus 
Prestasi Belajar setelah Prestasi Belajar 

3 bulan Kursus sebelum Kursus 
Prestasi Belajar sete 
6 bulan Kursus 
Prestasi Belajar setelah Prestasi Belajar 

6 bulan Kursus sebelum Kursus 
Prestasi Belajar sete 
3 bulan Kursus 
Bonferroni — Prestasi Belaji Prestasi Belajar sete 
sebelum Ku 3 bulan Kursus 
Prestasi Belajar sete 
6 bulan Kursus 
Prestasi Belajar setelah Prestasi Belajar 

3 bulan Kursus sebelum Kursus 
Prestasi Belajar sete 
6 bulan Kursus 
Prestasi Belajar setelah Prestasi Belajar 

6 bulan Kursus sebelum Kursus 
Prestasi Belajar sete 
3 bulan Kursus 


3,9000” 


2,2333 


-1,6667 


-3,9000” 


1,6667 


-2,2333 


3,9000” 


2,2333 


". The mean difference is significant at the .05 level. 


Output keempat ini mendeteksi perbedaan antar 
sampel. Untuk menentukan antar sampel mana yang berbeda 
secara signifikan digunakan skor signifikansi dibandingkan 
dengan taraf nyata (a). Apabila skor signifikansi & taraf nyata 
(4), maka antar sampel tersebut berbeda secara signifikan. 
Output di atas memperlihatkan bahwa yang berbeda hanyalah 
prestasi belajar sebelum kursus dengan prestasi belajar 
setelah & bulan kursus sebesar 3,9000, karena skor 


235 


Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


signifikansinya sebesar 0,034 yang « taraf nyata (a): 0,05. 
Sedangkan antara prestasi belajar sebelum kursus dengan 
setelah kursus 3 bulan dan prestasi belajar setelah kurus 3 
bulan dan setelah kurus 6 bulan ternyata tidak berbeda secara 
signifikan karena skor signifikansinya yang lebih tinggi 
dibanding taraf nyata (a): 0,05. 
Prestasi Belajar Siswa 
Subset for alpha - .05 


Tukey HSD Prestasi Belajar 


sebelum Kursus Tani OR. 


Prestasi Belajar setelah 
3 bulan Kursus 


76,4333 76,4333 
Prestasi Belajar setelah 
6 bulan Kursus 
Sig. F ,305 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size - 30,000. 


78,6667 


Output kelima ini menunjukkan bahwa ketiga 
kelompok data tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2, 
yaitu kelompok pertama berisi data sampel sebelum kursus 
dan setelah kursus 3 bulan, dan kelompok kedua data sampel 
setelah kurus 3 bulan dan data setelah kursus 6 bulan. 


Aplikasi dengan Microsoft Excel 
Sedangkan prosedur analisis one-way ANOVA dengan 

Microsoft Excel adalah sebagai berikut: 

1. Data diinput ke dalam kelompok sampel masing-masing. 

2. Mencari varians dari masing-masing sampel. 

3. Menguji homogenitas varians dengan menggunakan uji F, 
yaitu dengan cara varians terbesar dibagi dengan varians 
terkecil. Apabila Fhitung € Fraves Maka variansnya homegen, 
akan tetapi kalau Fhiung 2 Fwaves Maka variansnya hiterogen. 
Apabila variansnya homogen, maka analisis one-way 
ANOVA dapat diteruskan. 


4. Masing-masing skor pada masing-masing sampel 
dikuadratkan. 


5. Masing-masing skor pada masing-masing sampel 
dijumlahkan. 


6. Masing-masing skor hasil pengkuadratan dari masing- 
masing skor sampel dijumlahkan. 


7. Hasil penjuamlahan nomor 5 dijumlahkan. 


Analisis Komparasi 236 


8. Hasil penjuamlahan nomor 6 dijumlahkan. 
9. Selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus berikut ini. 


a. Menghitung jumlah kuadrat total (JK ot) dengan rumus: 
Ka INK Lara 


b. Menghitung jumlah kuadrat antar Nan (JKantar) 
dengan rumus: 


2 2 
Aa ye Ora 
k 


ant 


c. Menghitung jumlah kuadrat dalam kelompok (JKcatam) 
dengan rumus: 


JK Gatam 5 IK - JK 


antar 


d. Menghitung mean kuadrat antar kelompok (Mk.ntar) 
dengan rumus: 


JK 


antar 


m-1 


antar — 


e. Menghitung mean kuadrat dalam kelompok (MK cam) 
dengan rumus: 
— IK 
dalam — N -m 
f. Menghitung Friung dengan rumus: 
MK 


ea antar 
hitung MK 


dalam 


dalam 
Untuk lebih jelasnya tentang prosedur analisis one-way 


ANOVA dapat dilihat pada aplikasi Microsoft Excel berikut 
ini. 


Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


237 


LrE/ora- 99£'£ te) 

Z8 r: Gl (e-oe)yeeO- Lel'te 5 

BO K5 (-Ehsea- 828'PLL 4 

ScB-/20- O0r'696Z E 

28 5 (WI-N) £-06 -ngafuad Xp (o6itzvs20)-(Ositzvs2O))-toeit.StB)) (OE/kai SEM) 952622 z 
2 5I-W) |-€ - hueligwad Xp (06/tzvSE0))-6Ed- 95166 LE l 


aes,es |Jagea | “joesosi Jeszo21 Jecesgl —p———Ae————ge Ia la 


sce8, Jae oo | | 


29581 —— ana Tara Fans -r rel 0 299 0- Ta zl as £ tep ol 
Lir8L ra 113 2232 b Lro ce 233 2887 TEA 


Isotel /”“(see oo | | 


Aga TH 5295 ja Ls Ts 52 Ta el Za £- isa 8L seni za oo Jeget Tenan 
£622L Lez lpz9 9225 9225 bro SE£'O 8810 y Izs Cet 
Ipervl oo Isoz oo OT oo Jsets CN AN Dn EN izeo9g Jess? o | oz | 69 | 


lizobl oo Isoa ”— | Jwos  Irzas oo Josep oo | o“Jesres Jusgs yuzrte Isere- Jesse jare | 4 | sg | 
bisel '“Jzoz — | Jooep o— Jeers oo OIsezs oo | Oo Jivise OJesge- jesese Jeere- jesese Jusdesho | 02 | - | 


LELOT s0 6229 vz:9 vz29 — 2efel oo Jeee'r ses'oc |z9s's 1zezs  Jeez'z Bh 3 
9p30z 96£2 6389 1989 geres oo Jeee'2 zte oo Jess'g regge oo |eer9 


acss, /)o”|asz oo O| O“lezes oo Jussa oo juz | “Jerti Jeree /rseoc Jussp oo Ykeei Ge ME MENTARI 
Izrel (sec oo | jua — Jbeoa — Tsess oo | Oo jrbvs oo Jecez srz “less, jrsi lea | 0 | . | og lgi 


Sc28L ae | loves” Juzg (reog | “jerit oOeeei ojeesa oeasc oo Jrstrot pe Le 


|zt8L 1359 pg09 9415 bbh'S ceec Pep 295 ISL Ea 

kowe Toos aus see ae ee jenaka Jaa aro ee 
luwes, oIsec oo | (|lewza oo |jiwca oo leces oo | Otto eeeo essa Juasa oo yeses Oo jseca | & | & | 
Isesek oOJeec oo”) O”|oova — Joova — Tseos To Iszei oOTeeei jizeci Jesse oo yesvoi (eece | 00 | 0 | 
Ivsesz o“|asa oo | (“Tears oo Jizee oo Jess oo | O“jesessi Jereei jiceesi Jessci yrsseri Jera, | cs | & | 
lszspl oo Jeoc ooO| /O”jeces oo Jigar oo Josep oo To OJerize Jess yosess Jeers Jizeog Jesreo | oo | 69 | 
Iseszz oOJasa oo O| /O“|oows — Jesse oo Isece oo | oOIeevsci Jeeet rss Jessok Yktvor (serai | 

lzzeel oOJivz oo” /O”|esea  Joova oo (seog To Isxesi Jeeer jie Jesse lo yeswvoi Jeece | 

Iectk oOJzoc oo OI /(OJuwos — Jises oo OTeers oo To OTezees Jusgu ojrsess Jeer Jieog Jesee | 

Ibisek Oo zoc oo | “Jooes oo” feses oo (ses oo | oO“Jeres: jusdeh ojseses Iseve- jesess Jusesh | 

Da Io for br dar | jg Ta jera bt get UN | 


Hasil aplikasi di atas menghasilkan skor s3 sebesar: 


tas 


dengan hasil aplikasi SPSS di a 


ini juga sama 


3,366. Skor 


Analisis Komparasi 238 


2. Statistik Non-Parametrik 


a. yk Sample Related 

” k Sample Related digunakan untuk menguji 
hipotesis komparatif tiga sampel atau lebih apabila datanya 
bertipe nominal. 
Contoh: 
Peneliti berkeinginan untuk membandingkan angka 
kredit yang dapat dikumpulkan dosen di 4 fakultas antara 
yang dapat mengumpulkan lebih dari 100 dan yang 
mengumpulkan 100 atau kurang dalam 1 tahun. 


Proses Pengambilan Keputusan. 

Hipotesis: 

Ho Tidak terdapat perbedaan angka kredit yang 
dapat dikumpulkan dosen dalam 1 tahun di 4 
fakultas tersebut. 


Ha Terdapat perbedaan angka kredit yang dapat 
dikumpulkan dosen dalam 1 tahun di 4 
fakultas tersebut. 


Dasar Pengambilan Keputusan: 
Dengan membandingkan X hitung dengan NA dengan ketentuan: 


Ho diterima X hitung S X tabel 

Ho ditolak X hitung 2 Ymbel 

Dengan menggunakan angka probabilitas, dengan ketentuan: 
Ho diterima Probabilitas » taraf nyata (a) 

Ho ditolak Probabilitas « taraf nyata (a) 

1. Aplikasi dengan SPSS 


Langkah-langkah analisis y? k Sample Related 
dengan SPSS adalah sebagai berikut: 
a) Setelah data diinput, klik Analyze Y Descriptive 


Statistics » Crosstabs, sebagaimana gambar berikut 
ini. 


239 Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


Chi Kuadrat k Sampel related - SPSS Data Editor 
File Edit View Data Transform MEP Graphs Utilitiss Window Help 


-. al olal Reports PI Al 
Sa 3 EN renon. 


1: kum 1 Tables Descriptives,.. 


aa Compare Means Explore... 


, 
5 , 
kum . : 
General Linear Model » 
» 


UM di atas 100 “| Mixed Models Ratio... 


K 
7 KIA Ai atas INN -..oce- 


b) Setelah keluar gambar seperti berikut ini destinasikan 
salah satu variabel ke kotak Row(s) dan variabel satunya 
pada kotak Column(s). Selanjutnya klik Statistics. 


IM Crosstabs 


Rowis): 


Ti His 


Columnisl: 


@ Fakultas (fak) 
Layer1 of1 


|” Display clustered bar charts 


|” Suppress tables 


Exact... Statistics... Cells... Format... | 


c) Setelah keluar gambar seperti berikut ini klik kotak yang 
ada di depan Chi-sguare. Selanjutnya klik Continue, 


setelah itu klik Cells. 


Crosstabs: Statistics 


(” Corelations 
Nominal 1 Ordinal Tae 
|” Contingency coefficient |” Gamma 
Help 


(” Phi and Cramer's V |” Somers'd 
|” Lambda |” Kendalls tau-b 


(” Uncertainty coefficient (” Kendalls tau-c 


Nominal by Interval |” Kappa 
Tt 7 Risk 
|” McNemar 


|” Cochran's and Mantel-Haenszel statistics 


nh 


d) Setelah keluar gambar seperti berikut ini klik kotak yang 
ada di depan Expected. Selanjutnya klik Continue, 
setelah itu klik Ok. 


Analisis Komparasi 240 


Fakultas 


Crosstabs: Cell Display 


Counts 
ad d Cancel 
ep | 


IV Expected 

Help 
Percentages Residuals 
(Row (” Unstandardized 
(” Column |” Standardized 
(Total |” Adj. standardized 


e) Berikut ini adalah Output analisis di atas. 


Case Processing Summary 


Cases 


Missing 


Percent N Percent Percent 
KUM Dosen dalam g 2 
1 tahun “ Fakultas 100,07 100,06 


Output ini memperlihatkan bahwa jumlah sampel 
adalah 70. 


KUM Dosen dalam 1 tahun “ Fakultas Crosstabulation 


KUM Dosen dalam 1 tahun 
KUM di atas 100 KUM 100 atau kurang 


Tarbiyah 


Syari'ah 
Dakwah 
Ushuluddin 


Output ini menyajikan bahwa ada 14 orang dosen 
dari Fakultas Tarbiyah yang mempunyai angka kredit di 
atas 100 dalam 1 tahun dan 6 lainnya mempunyai angka 
kredit 100 atau kurang dalam 1 tahun. Di Fakultas Syari ah 
ada 7 orang dosen yang mempunyai angka kredit di atas 
100 dalam 1 tahun dan 13 lainnya mempunyai angka kredit 
100 atau kurang dalam 1 tahun. Di Fakultas Dakwah ada 3 
orang dosen yang mempunyai angka kredit di atas 100 
dalam 1 tahun dan 12 lainnya mempunyai angka kredit 100 
atau kurang dalam 1 tahun. Di Fakultas Ushuluddin ada 2 
orang dosen yang mempunyai angka kredit di atas 100 
dalam 1 tahun dan 13 lainnya mempunyai angka kredit 100 
atau kurang dalam 1 tahun. 


241 


Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


Chi-Sguare Tests 


Pearson Chi-Sguare 
Likelihood Ratio 


Linear-by-Linear 
Association 
N of Valid Cases 


a. 0 celis (,0”c) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 5,57. 

Skor X him sebesar 14,818 yang lebih besar 
dibanding SN kasa 0.0s3: 1,8147247. Demikian juga skor 
Asymp. Sig untuk dua sisi sebesar 0,002 yang jauh lebih 
kecil dari alpha, yaitu 0,05, maka Ho ditolak dan Ha 
diterima. Hal ini berarti terjadi perbedaan angka kredit 
yang dapat dikumpulkan dosen dalam satu tahun di 4 
fakultas tersebut. 


2. Aplikasi dengan Microsoft Excel 


Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 


Ag 
PPA : h 
h 


Untuk dapat mengaplikasikan rumus tersebut, maka 
perlu dibuat tabel kotingensi. Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat pada aplikasi Microsoft Excel berikut ini. 


A B D E 

1 KUM Harapan 

2 Fakultas » 100 7,43 5,81 
5 Tarbiyah s5 100 12,57 3,44 
4 Fakultas » 100 743 0,02 
5 Syariah £5 100 12,57 0.01 
6 Fakultas » 100 557 119 
7 Dakwah s5 100 9,43 0,70 
8 Fakultas » 100 557 229 
g Ushuluddin 5 100 943 1,35 
10 14 818 
1 

12 

13 


Hasil penghitungan ini juga menghasilkan skor y? 
sebesar 14,818. Apabila ini dibandingkan dengan y? tabel 
dengan dk 2: 

-CHIINV(0,05:3) 
7814725 


maka kita menerima Ha dan menolak Ho karena X hitung 
lebih besar di banding x dabsi! 


Analisis Komparasi 242 


Sedangkan prosedur pembuatan tabel kontingensi 
dan aplikasi rumus dapat dilihat pada beberapa formula di 
bawah ini. 


14 Formula C10 |-C2404-4C6-4068 
15 (Formula C11 |-C3405407409 
16 Formula C12 50104011 


Formu 5f$C910/5C912)”20 
19 (Formula D3” |5(8C911/8C912)”20 
20 Formula D4 (5(4C910/9C$12)”20 
21 (Formula D5 (5($C$11/8C912)”20 
22 Formula D6” |5(8C910/3C912)15 
23 (Formula D7 |5(8C911/8C912/15 
24 Formula D8 


25 Formu 

26 

27 Formula E2 -f(C2-D2)"2/D2) | 
28 

29 Formula E10 -SUMI(E2:E3) 


b. Cochran's O 


Teknik analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis 
komparatif tiga sampel atau lebih apabila datanya bertipe 
nominal dikhotomis. Misalnya: ya-tidak, sukses-gagal, 
disiplin-tidak disiplin, dan terjual-tidak terjual. 

Contoh: 


Peneliti berkeinginan untuk mengetahui keberhasilan 
aplikasi analisis statistik antara yang menggunakan 
kalkulator, Microsoft excel, dan SPSS. Ada 25 mahasiswa 
yang dilatih analisis statistik menggunakan tiga media 
penghitungan yang berbeda. Setelah dirasa memahami 
dan dapat mengaplikasikan, maka 25 mahasiswa tersebut 
diuji dengan diberikan data yang hampir sama untuk 
dianalisis dengan menggunakan 3 media penghitungan 
tersebut. 


Proses Pengambilan Keputusan. 


Hipotesis: 

Ho Tidak terdapat perbedaan keberhasilan 
disebabkan perbedaan media analisis statistik. 

Ha Terdapat perbedaan keberhasilan disebabkan 


perbedaan media analisis statistik. 
Dasar Pengambilan Keputusan: 
Dengan membandingkan Ohitung dengan Yeni dengan ketentuan: 


243 Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


Ho diterima Ohitune € 5 tabai 

Ho ditolak Ohitung 2 Ye tabel 

Dengan menggunakan angka probabilitas, dengan ketentuan: 
Ho diterima Probabilitas » taraf nyata (a) 

Ho ditolak Probabilitas « taraf nyata (a) 


1. Aplikasi dengan SPSS 


a) Setelah data diinput, klik Analyze D Nonparametric 
Test » K Related Samples, sebagaimana gambar 
berikut ini. 


Cochran's 9 - SPSS Data Editor 
File Edit view Data Transform MEPEAN Graphs Utilities Window Help 


2. ra) Reports » 
saja) 2 Pala Sl Descriptive Statistics » 


1: kal 0 Tables » 


kal Sesi Compare Means » 
General Linear Model » 
aa Berhag Mixed Models , 
Gagal Berhag correlate » 
Berhasil Berhas Regression » 
Berhasil| '” Berhas  Loglinear , 
Berhasil Gag| — Classify , 
Gagal Ga Data Reduction » 
Gagal|  Berhas an Peres Tag 
| Nonparametric Tests PJ arametric Tests i-Sguare,.. 
Gagal| — Berhas 5 aa Hn: 
- Time Series » Binomial. .. 
Berhasil|” Berhas sevivat pl uns. 
Gagal Berhas Multiple Response Pp 1-Sample K-S... 
Berhasil Berhas Missing Value Analysis... 2 Independent Samples... 


Gagal Berhasi”” Bernas” ——————— K Independent Samples... 
Gagal|  Berhasill Berhasil 2 Related Samples 
Gagal| Berhasil Berhasil K Related S 


b) Setelah keluar gambar seperti berikut ini, destinasikan 
ketiga variabel yang akan dianalisis ke Test Variables. 
Selanjutnya non-aktifkan Friedman dan aktifkan 
Cochran's, lalu klik ok. 


IM Tests for Several Related Samples 


Test Variables: 
H Analisis Statistik Mengi 
@ Analisis Statistik Mengi 
H Analisis Statistik Mengi 


Test Type 
(' Eriedman | Kendal'sW IM CochransG 


c) Berikut ini output analisis di atas. 


Analisis Komparasi 


2, 


244 


Freguencies 


Analisis Statistik 
Menggunakan Kalkulator 


Analisis Statistik 
Menggunakan Microsoft 
Excel 

Analisis Statistik 
Menggunakan SPSS 


Output ini memperlihatkan ada 14 mahasiswa ketika 
menggunakan kalkulator untuk analisis statistik yang gagal, 
11 lainnya mengalami keberhasilan. Terdapat 4 mahasiswa 
ketika menggunakan Microsoft Excel untuk analisis 
statistik yang gagal, 21 lainnya mengalami keberhasilan. 
Sedangkan ketika 25 mahasiswa tersebut menggunakan 
SPSS seluruhnya berhasil. 


Test Statistics 


N 
Cochran's A 


a. Oistreated as a success. 


Output ini menunjukkan bahwa jumlah sampel yang 
diteliti sebanyak 25 mahasiswa. Skor Cochran's sebesar 
19,5. Skor tersebut dibandingkan dengan tabel yx? dengan 
dk. 2: 

-CHIINV(0,05:2) 
5,991476 
maka Ha diterima dan Ho ditolak karena Ohitung lebih besar 
dibanding Aang: Hal ini berarti terdapat perbedaan 
keberhasilan disebabkan perbedaan media analisis statistik. 

Penggunakan bi ini disebabkan distribusi 

sampling O mendekati distribusi y2. 


Aplikasi dengan Microsoft Excel 
Rumus Cochran's 9 adalah sebagai berikut: 


245 


Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


Untuk dapat mengaplikasikan rumus di atas, maka 
jumlah yang berhasil dijumlahkan untuk setiap kelompok, 
lalu hasil penjumlahan tersebut dijumlahkan. Masing 
keberhasilan individu sampel dijumlahkan, lalu hasil 
penjumlahan — tersebut — dikuadratkan, dan hasil 
pengkuadratan itu juga dikuadratkan. Selanjutnya 
diaplikasikan dalam rumus. 


A B Cc | D E f 
1 | Kalkulator Excel SPSS Jjml berhasil im 
2 Gaga Berhasil | Berhasil 
5) Gaga Berhasil Berhasil 
4 Berhasil Berhasil Berhasil 
5 Berhasil Berhasil Berhasil 
6 Berhasil Gagal Berhasil 
7 Gaga Gagal Berhasil 
8 Gaga Berhasil | Berhasil 


3 Gaga Berhasil Berhasil 
10 Berhasil Berhasil Berhasil 
11 Gaga Berhasil Berhasil 
12| Berhasil Berhasil Berhasil 
1 Gaga Berhasil Berhasil 
14 Gaga Berhasil | Berhasil 
15 Gaga Berhasil Berhasil 
16 Gaga Gagal Berhasil 
17 | Berhasil Berhasil Berhasil 
18 | Berhasil Gagal Berhasil 
19 | Berhasil Berhasil Berhasil 
20 Berhasil Berhasil Berhasil 
21 Gagal Berhasil Berhasil 
22 Gagal Berhasil | Berhasil 
23 | Berhasil Berhasil Berhasil 
24 | Berhasil Berhasil Berhasil 
25 Gagal Berhasil Berhasil 
26 Gagal Berhasil | Berhasil 


“lalulolohslslalwlulolsIsIwiulolololsia 4Iulolalsl 
wis IslololsIslololslol-Is Isis los joss IbIs lolos 


27 1 21 25 139 
28 

29 formula A27 (#COUNTIF(A2:A26, "Berhasil" 

30 formula D2 |-COUNTIF(A2:C2, "Berhasil" 

sh 

32 624 000 /5((3-1)(3(A27 2182724027 ”2)-(D27”2)))) 
33 32 000 -(3"D27)-E27 

34 19,500 |-A32/A33 


Hasil analisis di atas ternyata juga sama dengan hasil 
analisis SPSS, di mana Ohiung sebesar: 19,5. 


c. Friedman Two-way anova 


Teknik analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis 
komparatif 3 sampel atau lebih yang berpasangan apabila 
datanya berbentuk ordinal. 


Contoh: 
Seorang pimpinan berkeinginan untuk mengetahui 


efektifitas kerja stafnya apabila gaya kepemimpinan 
berbeda. Dalam tahun pertama dia menggunakan gaya 


Analisis Komparasi 246 


kepemimpinan partisipatif, tahun kedua menggunakan 
gaya kepemimpinan direktif, dan pada tahun ketiga dia 
menggunakan gaya kepemimpinan supportif. 


Proses Pengambilan Keputusan. 


Hipotesis: 

Ho Tidak terdapat perbedaan efektifitas kerja staf 
disebabkan perbedaan gaya kepemimpinan 
atasannya. 

Ha Terdapat perbedaan efektifitas kerja staf 
disebabkan perbedaan gaya kepemimpinan 
atasannya. 


Dasar Pengambilan Keputusan: 
Dengan membandingkan Y hitung dengan  aabai dengan ketentuan: 


Ho diterima AG hit SY bel 

Ho ditolak NI maki 29 abs 

Dengan menggunakan angka probabilitas, dengan ketentuan: 
Ho diterima Probabilitas » taraf nyata (a) 

Ho ditolak Probabilitas « taraf nyata (oa) 


1. Aplikasi dengan SPSS 


a) Setelah data diinput, klik Analyze Y Nonparametric 
Test » K Related Samples, sebagaimana gambar 
berikut ini. 


Friedman - SPSS Data Editor 
File Edit View Data Transform MEN Graphs Ulilities Window Help 


sja sja Bj sa Statistics : cela Is @| 


» 
1: part 7 Tables » 
7 Compare Means » 
Hati Jaan ala General Linear Model » 
76.00 67 C Mixed Models pt 
77 00 760 Correlate ri 
67.00 770 Regression » 
78,00 65C  Loglinear » 
77 00 66,0” ClassiFy » 
67.00 68.c Data Reduction pr 
76,00 G3 On ae »e— 
700) GOS Sisa. 
3 Time Series » Binomial, .. 
76,00 89.0 Survival »| Runs... 
77 00 760 Multiple Response » 1-Sample K-S... 
88,00 780 Missing Yalue Analysis... 2 Independent Samples... 
77 00 F6 OUT yBUOT————— KK Independent Samples... 
88,00 78,00 77 00 2 Related Samples... 
Ba0o| 7700| B0,00 


247 Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


b) Setelah keluar gambar seperti berikut ini, destinasikan 
ketiga variabel yang akan dianalisis ke Test Variables. 
Selanjutnya klik Statistics. 


IM Testis for Several Related Samples 


Test Variables: 
@ Efektifitas kerja yg Pim 
@ Efektifitas kerja yg Pim 
@ Efektifitas kerja yg Pim 


Test Type 
M Eriedman | Kendal's w (— Cochran'sO 


c) Setelah keluar gambar berikut ini, aktifkan Descriptive, 
lalu klik Continue, lalu klik Ok. 


Several Related Samples: Stat... 


|” Guartiles Cancel 
Help 


d) Berikut ini output analisis di atas. 


Descriptive Statistics 


| No | Mean | Sta. Deviation | Minimum | Maximum 
Efektifitas Kerja yg 
pimpinannya Partisipatif 80,2000 7,03391 


Efektifitas Kerja yg 78,0667 7,49682 


pimpinannya Direktif 
Efektifitas Kerja yg 
pimpinannya Supportif 


75,7000 5,85544 


Output ini menunjukkan bahwa rata-rata skor 
efektifitas kerja staf yang pimpinannya partisipatif adalah 
80,20 dengan standard deviasi sebesar 7,03391. Hal ini 
menunjukkan bahwa rentang efektifitas kerja staf yang 
pimpinannya partisipatif berkisar antara 59,09827 sampai 
dengan 101,3017. Rentang data ini hasil dari mean & 3 
standard deviasi. Demikian juga untuk data lainnya. 


Analisis Komparasi 


248 


Ranks 


Efektifitas Kerja yg 
pimpinannya Partisipatif 


Efektifitas Kerja yg 
pimpinannya Direktif 
Efektifitas Kerja yg 
pimpinannya Supportif 


Output ini memperlihatkan rata-rata ranking 
efektifitas kerja staf yang pimpinan partisipatif sebesar 2,4, 
yang pimpinanannya direktif sebesar 1,9, dan yang 
pimpinannya supportif sebesar 1,7. 


Test Statistic 
N 


a. Friedman Test 


Output ini menunjukkan bahwa jumlah sampel yang 
diteliti sebanyak 30 staf. Skor X hitung sebesar 7,8. Skor 
tersebut dibandingkan dengan tabel yx? dengan dk. 2: 


-CHIINVI0,05:2) 
5,991476 


maka Ha diterima dan Ho ditolak karena X hitung lebih besar 
dibanding ye. Kesimpulan yang sama akan didapatkan 
kalau digunakan skor signifikansi sebesar 0,02 yang jauh 
lebih kecil dibanding dengan taraf nyata (a): 0,05. Hal ini 
berarti efektifitas kerja staf berbeda dikarenakan berbedaan 
gaya kepemimpinan atasannya diterima dan berlaku untuk 
populasi. 


. Aplikasi dengan Microsoft Excel 


Rumus teknik analisis ini sebagai berikut. 


" 2 Kp 
La TE 2 Ri) 3N(k 1) 

Untuk dapat mengaplikasikan rumus di atas, setiap 
skor efektifitas kerja dari masing-masing individu dibuat 
ranking. Selanjutnya ranking tentang efektifitas kerja staf 
dari setiap gaya kepemimpinan dijumlahkan. Selanjutnya 
dimasukkan dalam rumus di atas. 


249 Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


PN ea are D E F G6 H | IK 
1 | part (direct | supp Irank part (rank direct Irank supp 
2 | 76 2 1 
317 2 1 -RANK(A2:A2:C2:1 
Ag | m js 1 3 2 
5 | 78 1 2 
em lela 2 1 3 -RANK(B2:A2:C2:1 
7. 67 | ea | 65 2 3 1 
8g 3|jeaj|m 2 1 3 formula F2 
9| 7 1 2 
MI m7 le | 7g 2 1 3 
12| 88 2 1 
48 | za | 7 3 2 1 7,800/-H1T'H12-H13 
15| 89 1 2 
16 66 | 76 2 3 
17/78 | 88 | 77 2 3 1 
18| 88 2 1 
19 78 | 88 3 1 
20| 80 | go | 78 2 3 1 
2| 7 1 3 
23| 87 |78 | 8g 2 1 3 
24| 88 2 
25| 90 2 1 
2| 7 re | 7g 2 1 3 
28 | 88 2 1 
0 s|ai|7 3 2 1 
31! 89 1 2 
32 ai 72 57 51 
33 80,20/78.07175.70| 2.40 1.90 1.70 


Aplikasi rumus di atas ternyata juga menghasilkan 
skor yang sama dengan aplikasi SPSS. 


F. Komparasi k Sampel Independent 


1. Statistik Parametrik: One-way Anova 
One-way Anova digunakan untuk menguji hipotesis 
komparatif 3 sampel atau lebih bila datanya berbentuk interval 
atau rasio, berdistribusi normal, dan variannya homogen. Untuk 
sub bab ini menguji sampel independen. 
Contoh: 


Dilakukan penelitian tentang perbedaan produktivitas kerja 
dosen antara dosen alumni UIN Jakarta, UIN Yogjakarta, 
dan UIN Malang. 


Proses Pengambilan Keputusan. 
Hipotesis: 


Analisis Komparasi 250 


Ho Tidak terdapat perbedaan produktivitas kerja 
dosen berbedasarkan perbedaan latar belakang 
pendidikan (latar belakang pendidikan tidak 
berpengaruh terhadap produktivitas kerja dosen) 

Ha Terdapat perbedaan produktivitas kerja dosen 
berbedasarkan perbedaan latar belakang 
pendidikan — (latar — belakang — pendidikan 
berpengaruh terhadap produktivitas kerja dosen) 

Dasar Pengambilan Keputusan: 


Dengan membandingkan Fhiung dengan Fu.ye dengan ketentuan: 


Ho diterima Fhitung € Ftabel 

Ho ditolak Fhitung 2 Ftabel 

Dengan menggunakan angka probabilitas, dengan ketentuan: 
Ho diterima Probabilitas » taraf nyata (a) 

Ho ditolak Probabilitas & taraf nyata (a) 


Salah satu asumsi yang harus terpenuhi ketika akan 
menggunakan analisis Varians adalah datanya berdistribusi 
normal. Dari ketiga data tersebut diketahui bahwa ketiganya 
berdistribudi normal karena signifikansi 5 taraf nyata (a): 0,05, di 
mana sig untuk data alumni UIN Jakarta: 0,200, alumni UIN 
Yogjakarta: 0,200, dan alumni UIN Malang: 0,198. Karena 
datanya berdistribusi normal, maka analisis one-way ANOVA 
dapat diteruskan. 


Tests of Normality 


Produktivitas Kerja Dosen 
Latar Belakang Perguruan Tinggi 
Alumni UIN Jakarta | Alumni UIN Yogjakarta | Alumni UIN Malang 


Kolmoggrov- . 
Smirnov 


2. 
Shapiro-Wilk Statistic 
df 
Sig. 
“. This is a lower bound of the true significance. 


a. Lilliefors Significance Correction 


a. Aplikasi dengan SPSS 


Langkah-langkah dalam menggunakan analisis ini 
adalah sebagai berikut: 


251 


Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


1. Setelah data diinput, lalu klik Analyze » Compare 
Means DH One-way ANOVA sebagaimana gambar di 
bawah ini: 


one way anova independent - SPSS Data Editor 


File Edit View Data Transform MEN Graphs Utiities Window Help 


Saja ol aa eni ol 


Descriptive Statistics 


1 : prodker 4  Tables » 
prodker al ompare Means 


- General Linear Model 
Alumni Mixed Models Independent-Samples T Test... 


» One-Sample T Test... 

» 
Alumni — correlate p|  Paired-Samples T Test... 

» 

» 


Alumni — Regression One-Way ANOVA... 
Alumni — Loglinear 


2. Setelah keluar gambar seperti berikut ini, destinasikan 
Produktifitas Kerja Dosen ke kotak Dependent List dan 
Latar Belakang Pendidikan ke kotak Factor. 
Selanjutnya klik Post Hoc... 


IM One-Way ANOVA 


Dependent List: 


@ Produktivitas Kerja Do: 
Paste 
Reset 
Cancel 


Factor: — Help | 
LJ @ Latar Belakang Pe 


Contrasts... | Post Hoc... Options... | 


3. Setelah keluar gambar seperti berikut ini, aktifkan 
Bonferroni dan Tukey untuk mengetahui perbedaan 
antara sampel satu dengan lainnya. Selanjutnya klik 
Continue dan Options. 


One-Way ANOVA: Post Hoc Multiple Comparisons 


— Egual Variances Assumed — 
7” S-N-K (” Walle-Duncan 
4 Bonferroni 9 Tukey | 
I” Sidak (” Tukey's-b (- Dunnett 
|” Scheffe |” Duncan 1 
O BEGWF |” Hochberg's GT2 
T REGWO |” Gabriel “ 


Egual Variances Not Assumed 
|” Tamhane'sT2 | DunnettsT3  Games-Howell |” DunnettsC 


Significance level: |.05 


Cancel Help 


Analisis Komparasi 252 


3. Setelah keluar gambar seperti berikut ini, aktifkan 
Descriptive untuk mendiskripsikan data ketiga sampel 
tersebut dan Homogeneity of variance test untuk 
mengetahui varians ketiga sampel tersebut homogen atau 
tidak. 


One-Way ANOVA: Options 


: 
— Cancel 
Fixed and random effects 


Homogeneity of variance test Help 


Brown-Forsythe 
Welch 


|” Means plot 
Missing Values 
(@& Exclude cases analysis by analysis 


(“ Exclude cases listwise 


3. Berikut ini adalah Output one-way ANOVA.. 


Descriptives 


Produktivitas Kerja Dosen 

Alumni UIN Jakarta | Alumni UIN Yogj Alumni UIN Malang 
N 30 30 90 
Mean 38,0333 36,0333 33,0333 35,7000 
Std. Deviation 9,76441 9,75381 9,55017 9,80077 
Std. Error 1,78273 1,78079 1,74361 1,03309 
95Y6 Confidence Lower Bound 34,3872 32,3912 29,4672 33,6473 
Interval for Mean Upper Bound 41,6794 39,6755 36,5994 | 37,7527 
Minimum 23,00 21,00 18,00 18,00 
Maximum 53,00 51,00 49,00 53,00 


Output pertama ini mendiskripsikan data, misalnya 
rata-rata produktivitas kerja dosen alumni UIN Jakarta adalah 
38,0333, standard deviasinya 9,76441, dan standard error of 
mean-nya 1,78273. 


Test of Homogeneity of Variances 


Produktivitas Kerja Dosen 
Levene 


Statistic 


Output kedua ini terkait uji asumsi untuk ANOVA 
yaitu variannya harus homogen. Berdasarkan skor 
signifikansi sebesar 0,980 yang lebih tinggi dibanding taraf 
nyata (0): 0,05, maka varians ketiga sampel adalah homogen. 


253 Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


ANOVA 


Produktivitas Kerja Dosen 


Sguares Mean Sguare 


Between Groups 380,000 190,000 
Within Groups 8168,900 93,895 
Total 8548,900 


Output ketiga ini terkait uji hipotesis. Skor Friungnya 
sebesar 2,024. Bila dibandingkan dengan Fei untuk 
pembilang 2 (m-1) dan penyebut 87 (N-m) maka diketahui 
sebesar: 


3101292 
-FINV(0,05:2:87) 


maka Ho diterima dan Ha ditolak karena Friung lebih kecil 
dibandingkan Fwve- Oleh karena itu, kesimpulan dari 
penelitian ini adalah Tidak terdapat perbedaan produktivitas 
kerja dosen berbedasarkan perbedaan latar belajang 
pendidikan (latar belakang pendidikan tidak berpengaruh 
terhadap produktivitas kerja dosen). Kesimpulan yang sama 
akan didapatkan ketika digunakan skor sig sebesar 0,138 
yang lebih besar dibanding taraf nyata (a): 0,05. 


Multiple Comparisons 


Dependent Variable: Produktivitas Kerja Dosen 


Mean 
(I) Latar Belakang (J) Latar Belakang Difference 9572 Confidence Interval 
Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi - Std. Error ig. Lower Bound | Upper Bound 
Tukey HSD Alumni UIN Jakarta Alumni UIN Yogjakarta n 1 : -3, 7,9658 
Alumni UIN Malang ' 4 , -, 10,9658 
Alumni UIN Jakarta -2, 5 7, 3,9658 
Alumni UIN Malang £ X : -2, 8,9658 
Alumni UIN Jakarta 5, : 3 -10, 9658 
Alumni UIN Yogjakarta -3, x 1 -8, 2,9658 
A 
Al 
A 
Al 
A 
Al 


Alumni UIN Yogjakarta 


umni UIN Malang 


Bonferroni umni UIN Jakarta umni UIN Yogjakarta g A | 4, 8,1076 
umni UIN Malang : 8 $ 21 11,1076 
umni UIN Jakarta 2, 1 S -8, 4,1076 
umni UIN Malang , , , -3, 9,1076 
umni UIN Jakarta 5, : 4 A1, 1,1076 


umni UIN Yogjakarta -3, , 5 9, 3,1076 


umni UIN Yogjakarta 


umni UIN Malang 


Oleh karena Ho yang diterima, maka Output keempat 
menjadi tidak ada artinya, karena output keempat ini 
digunakan mendeteksi perbedaan antar sampel. 


Analisis Komparasi 


254 


Produktivitas Kerja Dosen 


Subset 
for alpha 
Latar Belakang - 05 
p F 


Tukey HSB Alumni UIN Malang 33,0333 
Alumni UIN Yogjakarta 36,0333 
Alumni UIN Jakarta 38,0333 
Sig. 119 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size - 30,000. 


Demikian juga Output kelima ini, karena Ho diterima, 


maka wajar apabila ketiga kelompok data tersebut hanya 
dikelompokkan menjadi satu. 


b. Aplikasi dengan Microsoft Excel 


Sedangkan prosedur analisis one-way ANOVA dengan 


Microsoft Excel adalah sebagai berikut: 


1. 


2 


Data diinput ke dalam kelompok sampel masing-masing. 


. Mencari varians dari masing-masing sampel. 
3. 


Menguji homogenitas varians dengan menggunakan uji F, 
yaitu dengan cara varians terbesar dibagi dengan varians 
terkecil. Apabila Fhitung € Ftabes Maka variansnya homegen, 
akan tetapi kalau Friung 2 Fwaves Maka variansnya hiterogen. 
Apabila variansnya homogen, maka analisis one-way 
ANOVA dapat diteruskan. 

Masing-masing skor pada masing-masing sampel 
dikuadratkan. 

Masing-masing skor pada masing-masing sampel 
dijumlahkan. 


. Masing-masing skor hasil pengkuadratan dari masing- 


masing skor sampel dijumlahkan. 


7. Hasil penjuamlahan nomor 5 dijumlahkan. 


. Hasil penjuamlahan nomor 6 dijumlahkan. 


. Selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus berikut ini. 


a. Menghitung jumlah kuadrat total (JK rc) dengan rumus: 
sa. Yx, Ki 2 Serah Xx tot Ne 


b. Menghitung jumlah kuadrat antar na (JKantar) 
dengan rumus: 


255 Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


2 2 
Kang 0 Ea 
k 


c. Menghitung jumlah kuadrat dalam kelompok (JKcatam) 
dengan rumus: 


IK arum SIK, — IK 


tot antar 


d. Menghitung mean kuadrat antar kelompok (Mkantar) 
dengan rumus: 
JK ntar 


m-1 


antar — 


e. Menghitung mean kuadrat dalam kelompok (MK catam) 
dengan rumus: 
MK tam Haaan 
N-m 
f. Menghitung Friung dengan rumus: 
MK 


Fung “ MK 


dalam 

Untuk lebih jelasnya tentang prosedur analisis one-way 
ANOVA dapat dilihat pada aplikasi Microsoft Excel berikut 
ini. 


256 


Analisis Komparasi 


Eee Ea 
ovesceer ooeree Jortoese uswoe| —enee Joni usssce| Jeon oiooor swore| ever 2g 
lootise oJooeor Jooersr Jess Jzce (ee footwe Joooez (cosi-jiz Jootzsi (ceo Jzso fee | 1£ | 
looozte ofoogs Joowzor jzot Jeot- fee jooseo Jesnci (eovi-fse Jootzsi eso ego jee | og 
loozzog Joozet Joowzor jco |coi- Ize |oowore Jocswi zeti se ojoovosz feo'set Jessi Jas | 6z 
loosece o“Jootit Jooscoz Joctrt Jzeti (se o|ooeoer |ceo Jzso je Jootwa Jogis |coe- jec | 82 
loozesz ojoota o|oower |eetct Jeoti-jec jooeoer |ceo Jzso je Joowcor Jowoe |cog: jze | £z 
loo'sses oOJooezi Jooge9g Jiwo Jeour |oz joooose Jzo'set Jeser jos Joo'eose Joovez jeswi |es | 92 
loooces ojoogit Jootorc (cevsc Jzssi er |ooere jogis (coc: Je Jowoog Jxse just joe | s2 | 
lootsse ofooeor Jfoogecr Joss Jzez (se footrs Juwer Icoe- jec oJoowewi fooo Jcoo- se | ve | 
loozsog footer foogsir (eco Jzeo (vc foooosz Jzoset Just Jos Jootore Jacoci juson joe | €z | 
loo'ozee ofoogor Joo'szoz Joztrit Jzeti (se |ooeoer |ceo Jzso je Joooss Jesoet feowi-jec | z2 
loo'szec o“foozs Joowcor Jzon (cor: Jee Jooszei con Iso: Iss foooes Joger feozi-foc | 12 | 


& 
ca 
- 
N 
C0 
Ta 
t 
(5 
tas 


lootzet Jooee Joovee Joosez jeosi-jsi jootrr Joosec |eosi-jic foooern far: 


Fa 
- 
Tt 
' 
Ban 
— 
N 
— 


loostoz “Joox Joooor Jaseai jeoei-joc jooees Jesesi Jeoerjea Jooesor Jeese Jeos- (ee | 81 
looeess footer Jooisot Jerep Jese Jie foogeer Jeres Jus (ee Joosira Jereo esa (geo Tato 
loo'groz Jooss Joonge ferv (coc: Jie joossii Tere Jeoz- (re Jooezs Joogce Jeosrjea | 91 
loogesc oJooza Jooiga Jere jeoe- Jie fooosir Jerro Jeoe- (re Jooece ester jeotlaa | s1 | 
loose99 footer Jooseet Jacort jseon (re fooeoce Jeroci Jeon jus Jowoosa Jocert jesti Jos | #1 | 
Lo manta-jscoz (so Joosese ojoovs jootee Joswer (eocr-jic Jooses Jogwer jeozi-ira Joorzsi (eeo fuso js | £1 
Do Gadvota-loees (so Jooocez Jooze Joosea Jesea eos: (sc Joorse Jeswa Jeog: (sc Jootesi Jzsa ce | el 


— 
ai 
tan 
bad) 


— 
-d 
Xx 

" 
ala 
jala 
— — 
2 jala 


| Gevsd-joet fr oJoorees Jooser jowers Jusoor |eoor|ec Jootose joowez juswi ji joowore jeoset 
Lo. setd-jemora je oo Jooocte Jooga Jowerc Jorge |eog Jaz Joooooi Jeesi use jor Joorws Jogris 
Koe/tzuzeW))-(ot/tcveeD)| oo O| oo OJoo'eoee “jooeri Joowoec joover juswi jae Jooreet Jase just |se Joorga arie 
#Oesrueem:Oerc.eew)De|ase O|zojowoeea Jooser jooscci juse Jaet se footore jergsr jasti jar Joovosz Jenset 
OsGuzewteN-jesese (To joosere Jose Jowesor Jooo Joo fee Jowsis jogwei jeocr-jve joorest jasa 

oo No Jowrsee Joozor foosesr Jecoci jzeor (ve Joosas sio jeoor-jsc joweser jet 

|. eowoy Joorase Joowit jootoe Jesaet |zowi-jer Jooeoce Jacoci jago jur joovoec jeres 
CrecsoWaNa-Iset Va joogetc jooga footer Jogrer Jeocr-lic Joosstt Jerb eat: jre Jooecs joosee jzosi- 
ceweco-isot Pemgjooerre jooss Joowoer foros |z68 Je Jooweor Jacsr feov- fze Joosca jeseoi jeoer 
loososr “oosit footrs Jacst Jeov- fee joversi Jeser Jues Jer Jonita jures Jasi | 


Pa Ex (3 Tx Tx 
jl p:! 1 I H 2 4 4 te) T 


— 
2 
uni 


Fan Tan 
—. an, 
4 fa 
) — 
sislalals 
ta bal 
Ca jar jun Ivo (t- leo 


Ta 
5 
S 


- 
kd 
Xx 


Sela 
al 
ph 
an 
aa 
S 


— 
- 
fan 


Alm 
AN 


z 


$ 
va 


— 


sebesar 


ft Excel tentang Fhitung 


icroso 
2,024 juga sama dengan hasil hitung SPSS. 


Hasil aplikasi 


251 Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


2. Statistik Non-Parametrik 


a. yk Sample Independent 


yk Sample Independent digunakan untuk menguji 
hipotesis komparatif tiga sampel atau lebih apabila datanya 
bertipe nominal. 


Contoh: 


Peneliti berkeinginan untuk membandingkan perbedaan 
alasan orang tua memilihkan anaknya sekolah. 


Proses Pengambilan Keputusan. 


Hipotesis: 

Ho Tidak terdapat perbedaan alasan memilihkan 
anaknya tipe sekolah berdasarkan perbedaan 
profesi orang tua. 

Ha Terdapat perbedaan alasan memilihkan 


anaknya tipe sekolah berdasarkan perbedaan 
profesi orang tua. 


Dasar Pengambilan Keputusan: 
Dengan membandingkan X hitung dengan Wabel dengan 


ketentuan: 
Ho diterima Than KT usai 
Ho ditolak Kantata SK Bra 
Dengan menggunakan angka probabilitas, dengan ketentuan: 
Ho diterima Probabilitas » taraf nyata (a) 
Ho ditolak Probabilitas « taraf nyata (a) 
1. Aplikasi dengan SPSS 


Langkah-langkah analisis y? k Sample Independent 
dengan SPSS adalah sebagai berikut: 


a) Setelah data diinput, klik Analyze Y Descriptive 


Statistics D» Crosstabs, sebagaimana gambar berikut 
ini. 


Analisis Komparasi 258 


Chi Kuadrat k Sampel independen - SPSS Data Editor 
File Edit Yiew Data Transform MySIPe-N Graphs Utilities Window Help 


sgala) ojo ul Reports Ai 


Descriptive Statistics Freguencies,.. 
1: milihsek 1 Tables 


Descriptives... 
Compare Means 


Explore... 


» 
lihsek : 
milinse 5 
General Linear Model » 
» 


Biaya murah | Mixed Models Ratio... 
5 Takalah Nang - 


b) Setelah keluar gambar seperti berikut ini destinasikan 
salah satu variabel ke kotak Row(s) dan variabel satunya 
pada kotak Column(s). Selanjutnya klik Statistics. 

IM Crosstabs 
Rowisj: OK 


@ Alasan Memilihkan Set Paste 
s Reset 


Columnis): 
IRI £ 2 Profesi Orang Tua Iprd Cancel 


Layer1of1 


|” Display clustered bar charts 


|” Suppress tables 


Exact... Statistics... Cells... Format... | 


c) Setelah keluar gambar seperti berikut ini klik kotak yang 
ada di depan Chi-sguare. Selanjutnya klik Continue, 
setelah itu klik Cells. 


Crosstabs: Statistics 


|” Correlations 
Nominal Ordinal Pel 
|” Contingeney coefficient |” Gamma 
|” Phi and Cramer's V |” Somers'd — Hap | 
(” Lambda (” Kendall's tau-b 
|” Uncertainty coefficient |” Kendall's tau-c 


Nominal by Interval (” Kappa 
7 Eta TP” Risk 
(”— McNemar 


(” Cochran's and Mantel-Haenszel statistics 


d) Setelah keluar gambar seperti berikut ini klik kotak yang 
ada di depan Expected. Selanjutnya klik Continue, 
setelah itu klik Ok. 


259 Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


Crosstabs: Cell Display 


Cancel 


Ing aa Pe 


Help 


Percentages Residuals 

(Row (” Unstandardized 
(” Column |” Standardized 
(Total |” Adj. standardized 


e) Berikut ini adalah Output analisis di atas. 


Case Processing Summary 
Cases 
Missing 
Percent N Percent 


Alasan Memilihkan 
Sekolah Anak " 90 100,072 
Profesi Orang Tua 


Output ini memperlihatkan bahwa jumlah sampel 
adalah 90. 


Alasan Memilihkan Sekolah Anak “ Profesi Orang Tua Crosstabulation 


Profesi Orang Tua 
Pegawai Pegawai 
Negeri Wiraswasta 


Alasan Memilihkan Biaya murah Count 
Sekolah Anak Expected Count 
Kwalitas Tinggi Count 


Walau Mahal Expected Count 


Sekolah Negeri Count 
Expected Count 
Count 
Expected Count 


Output ini menyajikan bahwa ada 7 orang orang tua 
yang berprofesi sebagai pegawai negeri, 4 orang orang tua 
yang berprofesi sebagai pegawai swasta, dan 1 orang orang 
tua yang berprofesi sebagai wiraswasta yang memilihkan 
sekolah anaknya dengan alasan biaya murah. Terdapat 17 
orang orang tua yang berprofesi sebagai pegawai swasta 
dan 24 orang orang tua yang berprofesi sebagai wiraswasta 
yang memilihkan sekolah anaknya dengan alasan kwalitas 
tinggi walau biaya mahal. Terdapat 23 orang orang tua 
yang berprofesi sebagai pegawai negeri, 9 orang orang tua 
yang berprofesi sebagai pegawai swasta, dan 5 orang orang 
tua yang berprofesi sebagai wiraswasta yang memilihkan 
sekolah anaknya dengan alasan sekolah negeri. 


Analisis Komparasi 260 


Chi-Sguare Tests 


Pearson Chi-Sguare 


Likelihood Ratio 
Linear-by-Linear 
Association 
N of Valid Cases 
a. 3 celis (33,376) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 4,00. 


Skor X hitung sebesar 41,279 yang lebih besar 
dibanding Neta oosa: 9,487728. Demikian juga skor 
Asymp. Sig untuk dua sisi sebesar 0,000 yang jauh lebih 
kecil dari alpha, yaitu 0,05, maka Ho ditolak dan Ha 
diterima. Hal ini berarti terdapat perbedaan alasan 
memilihkan anaknya tipe sekolah berdasarkan perbedaan 
profesi orang tua. 


ba 


Aplikasi dengan Microsoft Excel 
Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 


Eo fp)” 


pay ti 


Untuk dapat Mens rumus tersebut, maka 
perlu dibuat tabel kotingensi. Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat pada aplikasi Microsoft Excel berikut ini. 


ae A 6 1 na — E la 
BB 
2 
RSNI 4 
3 4 
5 | Alasan i 
6 (Memilihkan| ”——— Harapan — — | 1387 | 13 | 133 | | 
(7| Sekolah (Sekolah Negen ”— | 23 | 9g | 5s 1 a#) 
Ea | Harapan — — | 1233 | 1233 | 1233 | | 
(LOM 30 30 30 30 
| 10 | 2 250 (-f(C3-C4y2)/C4 
M| O,000 |(-((D3-D4y2)/D4 
NA 2 250 (-((E3-E4y2/E4 
113 | 13,667 -f(C5-C6y2)/C6 
14 0,813 -((D5-D6y2)/D6 
15| 7 813 -((E5-E6y2)/E6 
16 9,225 (St C7-Cay2)/c6 
17 | 0,301 |(-(tD7-D8y2)/D8 
18 | 4 360 (-(tE7-E8y2)/E6 


49|—— 41,279 -SUM(H3:H11) 


Hasil penghitungan ini juga menghasilkan skor y? 
sebesar 41,279. Apabila ini dibandingkan dengan y? tabel 
dengan dk 4: 


261 


Statistika untuk Penelitan Pendidikan 
—CHIINV(0,05:4) 
9487728 


maka Ha diterima dan Ho ditolak karena AG bikin lebih besar 
di banding x tabel. 


b. Median Extention 


Teknik analisis ini digunakan untuk menguji komparatif 
tiga sampel independen atau lebih yang datanya bertipe 
ordinal. Sesuai dengan namanya, pengujian didasarkan atas 
median dari sampel yang dianalisis. 


Contoh: 


Peneliti berkeinginan untuk membandingkan nilai MK 
Statistika Pendidikan antara mahasiswa yang dibimbing 
oleh Dosen yang berbeda. Sampel penelitian ini adalah 20 
mahasiswa dibimbing oleh Dosen A, 19 mahasiswa 
dibimbing oleh Dosen B, dan 20 mahasiswa dibimbing oleh 
Dosen C. 


Proses Pengambilan Keputusan. 


Hipotesis: 

Ho Tidak terdapat perbedaan nilai Mata Kuliah 
Statistika Pendidikan mahasiswa berdasarkan 
perbedaan Dosen Pembimbingnya. 

Ha Terdapat perbedaan nilai Mata Kuliah 


Statistika Pendidikan mahasiswa berdasarkan 
perbedaan Dosen Pembimbingnya. 


Dasar Pengambilan Keputusan: 
Dengan membandingkan X hitung dengan Weabel dengan ketentuan: 


Ho diterima N itone Ye 
Ho ditolak X hitung 2 X tabel 
Dengan menggunakan angka probabilitas, dengan ketentuan: 
Ho diterima Probabilitas » taraf nyata (a) 
Ho ditolak Probabilitas « taraf nyata (a) 
1. Aplikasi dengan SPSS 


Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk 
menganalisis dengan Median test adalah sebagai berikut: 


Analisis Komparasi 262 


a) Setelah data diinput, klik Analyze D Nonparametric 
Tests D K Independent Samples, sebagaimana gambar 
berikut ini. 


Median - SPSS Data Editor 


File Edit View Data Transform M5Pe-N Graphs Uliities Window Help 


- AK 5 Reports » 
saj 3 lal sj Descriptive Statistics » 


A2 nilai 8  Tables » 


er d “1 Compare Means » 
Ta osen General Linear Model » 
j | 50.00) Dosen Mixed Models » 
8300| Dosen|  correlate » 
8400| Dosen| Regression » 
88,00 Dosen/  Logdlinear » 
BO,00| Dosen|  Classify » 
83.00 Dosen Data Reduction » 
BAOO/ Dosen lo ema — 
8500| Dosen suberekn 
— Time Series » Binomial... 
82 beta Dosen Survival »| Runs... 
7800| Dosen| Multiple Response p| 1-Sample K-S... 
80,00 Dosen Missing Value Analysis... 
7800| Dosen X K Independent Samples... 
77 00 Dosen A 2 Related Samples... 
75,00 Dosen A K Related Samples... 


b) Setelah keluar gambar seperti berikut ini, destinatikan 
data tentang nilai statistika pendidikan ke Test 
Variable List, variable kategori, yaitu dosen ke 
Grouping Variable, Non aktifkan Kruskal-Wallis H, 
dan aktifkan Median, lalu klik Define Range.. 


IM Testis for Several Independent Samples 


Test Variable List: 


@ Nilai Statistika Pendidil 


Grouping Variable: 
doseni1l 3) 


Test Type 
(” Kruska-Wallis H IV Median 
|” Jonckheere-Terpstra Options... 


c) Setelah keluar gambar seperti berikut ini, Isilah angka 1 
pada kotak Minimun, dan angka 3 pada kotak 
Maximum, lalu klik Continue, lalu klik Ok. 


263 Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


Several Independent Samples: Define ... 


Range for Grouping Variable 


Minimum: 1 Pa 


Maximum: EN Help 


d) Berikut ini adalah outputnya. 


Freguencies 


Nilai Statistika — » Median 
Pendidikan «c- Median 


Output ini memperlihatkan bahwa terdapat 16 mahasiswa 
yang dibimbing oleh Dosen A, 6 dibimbing oleh Dosen B, 
dan 4 dimbimbing oleh Dosen C yang mempunyai nilai 
statistika pendidikan lebih tinggi dibanding mediannya. 
Terdapat 4 mahasiswa dibimbing oleh Dosen A, 13 
dibimbing oleh Dosen B, dan 16 dimbimbing oleh Dosen C 
yang mempunyai nilai statistika pendidikan sama dengan 
mediannya atau lebih rendah. 
Test Statistic? 


Nilai Statistika 

Pendidikan 
N 59 
Median 77,0000 


Chi-Sguare 16,379a 
df . 
Asymp. Sig. .000 


a. 0 celis (,0”c) have expected freguencies less than 
5. The minimum expected cell freguency is 8.4. 


b. Grouping Variable: DOSEN 

Output di atas memperlihatkan bahwa sampel 
penelitiannya ini adalah 59 mahasiswa. Median seluruh 
mahasiswa yang dijadikan sampel adalah 77. Skor Y hitung 
adalah 16,379. Skor tersebut dibandingkan dengan tabel x 
dengan dk. 2: 

—CHIINV@,05,2) 
5,991476 


maka Ha diterima dan Ho ditolak Karena Nas lebih 
ktinggi dibanding dengan ye Hal ini sesuai dengan skor 
Asymp. Signifikansi adalah 0,000 yang lebih rendah 
dibanding a—54. Penelitian ini berkesimpulan bahwa 
terdapat perbedaan nilai Mata Kuliah Statistika Pendidikan 
mahasiswa berdasarkan perbedaan Dosen Pembimbingnya. 


Analisis Komparasi 264 


2. Aplikasi dengan Microsoft Excel 


Untuk mengaplikasikan teknik analisis Median 
Extention, maka seluruh data harus diurutkan dan dicari 
mediannya. Skor data yang lebih tinggi dari median 
dipisahkan dari skor yang sama dengan median atau lebih 
rendah. Untuk menguji hipotesis dapat digunakan rumus y” 
sebagai berikut: 


to -£p ) 


1. Pa , 


ij 


Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada aplikasi Microsoft 


Excel berikut ini. 
A zj c D E F G H | 

1 (Dosen A|Dosen B|Dosen €C 
2 16 1000 3600 
3 4 10,00 3 600 
4 
5 6 3,50 1 289 
6 13 3,50 1 289 
Es 
8 4 10,00 3,600 
9 16 10,00 3,600 
10| 16,979 
11 
12 formula E2 -COUNTIF(A2:A21:"277"7 | 
13 formula E3 SCOUNTIF (A2: A21 "577" 
14 formula E5 SCOUNTIF(62:621,”-77") 
15 | formula E6 SCOUNTIF(B2:821, "577" 
16 formula E8 SCOUNTIF(C2:C21:”577") 
17 formula ES S#COUNTIFiC2:C21,”s577") | 
18 | 
19 | formula G2 SffE2-F2y2y/F2 | 
20 | 
21 formula G10 —-SUM/G2:G9) | 


Hasil analisis Median Extention dengan Microsoft Excel 
ternyata menghasilkan skor yang sama dengan aplikasi 
SPSS. 


c. Kruskal-Wallis One-way Anova 


Uji Kruskal-Wallis digunakan untuk menguji hipotesis 
komparatif yang mempunyai 3 atau lebih sampel independen 
bila datanya berbentuk ordinal. Pada dasarnya, uji ini 
merupakan salah satu alternatif dari uji F atau Anova apabila 
ada asumsi yang tidak terpenuhi, misalkan data tidak bertipe 
interval/rasio atau distribusi datanya tidak normal. Untuk 
kasus terakhir ini, maka data yang semula bertipe interval atau 
rasio harus diubah menjadi ordinal. 


Contoh: 


265 


Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


Dilakukan penelitian perbandingan tentang prestasi kerja 
alumni Tarbiyah, Syari'ah, Ushuluddin, dan Dakwah. 
Sampel yang digunakan adalah 15 alumni Tarbiyah, 15 
alumni Syari'ah, 10 alumni Ushuluddin, dan 10 alumni 
Dakwah. 


Proses Pengambilan Keputusan. 


Hipotesis: 

Ho Tidak terdapat perbedaan prestasi kerja antara 
alumni Tarbiyah, Syari'ah, Ushuluddin, dan 
Dakwah. 

Ha Terdapat perbedaan prestasi kerja antara 
alumni Tarbiyah, Syari'ah, Ushuluddin, dan 
Dakwah. 


Dasar Pengambilan Keputusan: 


Dengan membandingkan H/x hitung dengan ea dengan 
ketentuan: 


Ho diterima H/x hitung « “abs 

Ho ditolak HI hitung 2 X tabel 

Dengan menggunakan angka probabilitas, dengan ketentuan: 
Ho diterima Probabilitas » taraf nyata (a) 

Ho ditolak Probabilitas « taraf nyata (a) 

1. Aplikasi dengan SPSS 


a) Setelah data diinput, klik Analyze Y Nonparametric 
Tests » K Independent Samples, sebagaimana gambar 
berikut ini. 


Analisis Komparasi 266 


Kruskal-Wallis - SPSS Data Editor 
File Edit Yiew Data Transform Msstife 


ng al olal Reports » 
AE) 3 Jala sj Descriptive Statistics » 


1 : presker ia 9  Tables » 


k fak Compare Means » 
khai : General Linear Model » 
Tarbiya Mixed Models , 
Tarbiya — correlate , 
Tarbiya — Regression , 
Tarbiyg — Loglinear , 
Tarbiya — Cassify , 
Tarbiyz Data Reduction » 
Tarbiyz 2 : 3 AANG 
Tarbivz Nonparametric Tests » Chi-Sguare... 
y Time Series » Binomial, 
Tarbiyg Survival bp Runs... 
Tarbiya Multiple Response p | 1-Sample K-s... 
Tarbiya — Missing Value Analysis... 2 Independent Samples... 
| K Independent Samples... 
Tarbiyah | 2 Related Samples... 
Tarbiyah | K Related Samples... 
Oon Tasik | 


b) Setelah keluar gambar seperti berikut ini, destinatikan 
data tentang Prestasi Kerja ke Test Variable List, 
variable kategori, yaitu fak ke Grouping Variable, lalu 
klik Define Range.. 


IM Tests for Several Independent Samples 


Test Variable List: 


Ia 


@ Prestasi Kerja (presker' 


Grouping Variable: 
LJ faki1 4) 


7 Test Type 
| KruskalWallis H T- Median 
| (” Jonckheere-Terpstra 


c) Setelah keluar gambar seperti berikut ini, Isilah angka 1 
pada kotak Minimun, dan angka 4 pada kotak 
Maximum, lalu klik Continue, lalu klik Ok. 


Several Independent Samples: Define ... Xx) 


Ranoe for Grouping Variable 


Minimum: h— Canesi 
Maximum: ja Help 


267 


Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


d) Berikut ini adalah outputnya. 


Ranks 


Prestasi Kerja Tarbiyah 
Syari'ah 


Ushuluddin 
Dakwah 
Total 


Output ini memperlihatkan bahwa sampel penelitian dari 
alumni Tarbiyah sebanyak 15 orang dengan rata-rata 
ranking 36,53, alumni Syari'ah sebanyak 15 dengan rata- 
rata ranking 23,07, alumni Ushuluddin sebanyak 10 dengan 
rata-rata ranking 17,60, alumni Dakwah sebanyak 10 
dengan rata-rata ranking 20,50. Seluruh sampel berjumlah 
50. 


Test Statistic$ 


a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: FAK 


Output di atas memperlihatkan bahwa skor x hitung 
adalah 13,197. Skor tersebut dibandingkan dengan tabel x 
dengan dk. 3, yaitu: 7,814725. 

-CHINVO,05,3) 
814725 


maka Ha diterima dan Ho ditolak karena X hitung lebih tinggi 
dibanding dengan Y' user: Hal ini sesuai dengan skor Asymp. 
Signifikansi sebesar 0,004 yang lebih rendah dibanding 
a—5Y0. Penelitian ini berkesimpulan bahwa terdapat 


perbedaan prestasi kerja antara alumni Tarbiyah, Syari'ah, 
Ushuluddin, dan Dakwah. 


. Aplikasi dengan Microsoft Excel 


Rumus Kruskan Wallis H adalah sebagai berikut. 


Pn 3(N 41) 


Na kala 


Untuk dapat mengaplikasikan rumus tersebut, maka seluruh 
skor data dijadikan satu, lalu diranking. Setelah itu baru 
dipisahkan berdasarkan masing-masing sampel. Ranking 


Analisis Komparasi 268 


dari masing-masing sampel tersebut dijumlahkan. Setelah 
itu baru dimasukkan rumus di atas. 


5 
70 7 
gel —73| | 73) 
Hana 


Hasil hitung dengan Microsoft Excel ini berbeda sedikit 
dengan hasil hitung SPSS. “bikin dengan SPSS adalah 
13,197, sedangkan X hitung dengan Microsoft Excel adalah 
13,124. Hanya saja, karena sedikitnya perbedaan tersebut 
tidak berakibat pada perbedaan kesimpulan yaitu menerima 
Ha dan menolak Ho. 


269 Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


DAFTAR KEPUSTAKAAN 


Ancok, Djamaludin, Teknik Penyusunan Skala Pengukur. (Yogjakarta: 
Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah 
Mada, 2002). 


Anwar, Ali, Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah. (Kediri: IAIT Press, 
2009). 


Arifin, Johar, Aplikasi Excel dalam Statistik dan Riset Terapan. (Jakarta: 
Elex Media Komputindo, 2005). 


Arikunto, Suharsimi, Manajemen Penelitian. (Jakarta: Rineka Cipta, 
2003). 


— , Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. (Jakarta: 
Rineka Cipta, 2002). 


Ary, Donald, dkk., Pengantar Penelitian dalam Pendidikan. Terjemahan 
Arief Furchan dari Introduction to Research in Education. 
(Surabaya: Usaha Nasional, 1982). 


Furgon, Statistika Terapan untuk Penelitian. (Bandung: Alfabeta, 2004). 


Hasan, Igbal, Analisis Data Penelitian dengan Statistik. (Jakarta: Bumi 
Aksara, 2004). 


Kerlinger, Fred N., Asas-asas Penelitian Behavioral. Terjemahan 
Landung R. Simatupang dari Foundation of Behavioral Research. 
(Yogjakarta: UGM Press, 2006). 


Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat. (Jakarta: 
Gramedia, 1993). 


Kusnandar, Dadan, Metode Statistik dan Aplikasinya dengan Minitab dan 


271 


Daftar Kepustakaan 212 


Excel. (Yogjakarta: Madyan Press, 2004). 
Nazir, Moh., Metode Penelitian. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005). 


Riyanto, Yatim, Metodologi Penelitian Pendidikan. (Surabaya: SIC, 
2001). 


Romus, Mahendra dkk., Aplikasi Program SPSS dalam Analisis Data 
Penelitian. (Riau: UIN Suska Press, 2007). 


Santosa, Purbayu Budi dan Ashari, Analisis Statistik dengan Microsoft 
Excel dan SPSS. (Yogjakarta: Andi, 2005). 


Santosa, R. Gunawan, Statistik. (Yogjakarta: Andi, 2004). 


Santoso, Singgih, Buku Latihan SPSS Statistik Multivariat. (Jakarta: Elex 
Media Komputindo, 2003). 


, Buku Latihan SPSS: Statistik Non-parametrik. (Jakarta: 
Elex Media Komputindo, 2003). 


, Buku Latihan SPSS: Statistik Non-parametrik. (Jakarta: 
Elex Media Komputindo, 2001). 


, Statistik Diskriptif: Konsep dan Aplikasi dengan Microsoft 
Excel dan SPSS. (Yogjakarta: Penerbit Andi, 2003). 


Saukah, Ali dkk., Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. (Malang: 
Universitas Negeri Malang, 2000). 


Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (Ed.), Metode Penelitian Survey. 
(Jakarta: LP3ES, 1989). 


Somantri, Ating dan Sambas Ali Muhidin, Aplikasi Statistik dalam 
Penelitian. (Bandung: Pustaka Setia, 2006). 


Sugiyono dan Eri Wibowo, Statistika Penelitian dan Aplikasinya dengan 
SPSS 10.00 for Windows. (Bandung: CV Alfabeta, 2002) 


Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis. (Bandung: CV Alfabeta, 2005). 


2 , Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, 


Kualitatif, dan R&D. (Bandung: CV Alfabeta, 2006). 
, Statistika untuk Penelitian. (Bandung: CV Alfabeta, 2003). 


Sulaiman, Wahid, Analisis Regressi Menggunakan SPSS. (Yogjakarta: 
Andi, 2004). 


, Jalan Pintas Menguasai SPSS 10.. (Yogjakarta: Andi, 


213 Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


2002). 


Pa , Statistik — Non-parametrik: — Contoh, Kasus, dan 
Pemecahannya dengan SPSS. (Yogjakarta: Andi, 2003). 


Supranto, J., Teknik Sampling untuk Survey dan Eksperimen. (Jakarta: 
Rineka Cipta, 2000). 


Surakhmad, Winarno, Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan 
Teknik. (Bandung: Tarsito, 1990). 


Suwito dkk., Buku Pedoman Tenaga Akademik Perguruan Tinggi Agama 
Islam dan PAI pada PTU. (Jakarta: Dirjen Binbaga Islam Depag 
RI, 2003). 


Daftar Kepustakaan 214 


LUAS DI BAWAH LENGKUNGAN KURVA NORMAL 


TABEL I 


DARI 0 s.d. Z 
Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0,0 | 0000 | 0040 | 0080 | 0120 | 0160 | 0199 | 0239 | 0279 | 0319 | 0359 
0,1 1 0398 | 0438 | 0478 | 0517 | 0557 | 0596 | 0636 | 0675 | 0714 | 0753 
0,2 1 0793 | 0832 | 0871 | 0910 | 0948 | 0987 | 1026 | 1064 | 1103 | 1141 
0,3 1 1179 | 1217 | 1255 | 1293 | 1331 | 1368 | 1406 | 1443 | 1480 | 1517 
0,4 1 1554 | 1591 | 1628 | 1664 | 1700 | 1736 | 1772 | 1808 | 1844 | 1879 
0,5 1915 | 1950 | 1985 | 2019 | 2054 | 2088 | 2123 | 2157 | 2190 | 2224 
0,6 1 2258 | 2201 | 2324 | 2357 | 2389 | 2422 | 2454 | 2486 | 2517 | 2549 
0,7 1 2580 | 2612 | 2642 | 2673 | 2703 | 2734 | 2764 | 2794 | 2823 | 2852 
0,8 1 2881 | 2910 | 2939 | 2967 | 2995 | 3023 | 3051 | 3078 | 3106 | 3133 
0,9 1 3159 | 3186 | 3212 | 3238 | 3264 | 3289 | 3315 | 3340 | 3365 | 3389 
1,0 | 3413 | 3438 | 3461 | 3485 | 3508 | 3531 | 3554 | 3577 | 3599 | 3621 
1,1 | 3643 | 3665 | 3686 | 3708 | 3729 | 3749 | 3770 | 3790 | 3810 | 3830 
1,22 | 3849 | 3869 | 3888 | 3907 | 3925 | 39044 | 3962 | 3980 | 3997 | 4015 
1,3 | 4032 | 4049 | 4066 | 4082 | 4099 | 4115 | 4131 | 4147 | 4162 | 4177 
14 1 4192 | 4207 | 4222 | 4236 | 4251 | 4265 | 4279 | 4292 | 4306 | 4319 
1,5 | 4332 | 4345 | 4357 | 4370 | 4382 | 4394 | 4406 | 4419 | 4429 | 4441 
1,6 | 4452 | 4463 | 4474 | 4484 | 4495 | 4505 | 4515 | 4525 | 4535 | 4545 
17 1 4554 | 4564 | 4573 | 4582 | 4591 | 4599 | 4608 | 4616 | 4625 | 4633 
1,8 | 4641 | 4649 | 4656 | 4664 | 4671 | 4678 | 4686 | 4693 | 4699 | 4706 
1,9 1 4713 | 4719 | 4726 | 4732 | 4738 | 4744 | 4750 | 4756 | 4761 | 4767 
2,0 1 4772 | 4778 | 4783 | 4788 | 4793 | 4798 | 4808 | 4808 | 4812 | 4817 
2,1 | 4821 | 4826 | 4830 | 4834 | 4838 | 4842 | 4846 | 4850 | 4854 | 4857 
2,2 1 4861 | 4864 | 4868 | 4871 | 4875 | 4878 | 4881 | 4884 | 4887 | 4890 


215 


Lampiran 216 
2,3 1 4898 | 4896 | 4898 | 4901 | 4004 | 4906 | 4909 | 4911 | 4913 | 4916 
2,4 1 4918 | 4920 | 4922 | 4025 | 4927 | 4929 | 4931 | 4932 | 4934 | 4936 
2,5 1 4938 | 4940 | 4041 | 4043 | 4945 | 4946 | 4948 | 4949 | 4951 | 4952 
2,6 1 4953 | 4955 | 4956 | 4957 | 4959 | 4960 | 4961 | 4962 | 4963 | 49604 
2,7 1 4965 | 4966 | 4967 | 4968 | 4969 | 4970 | 4971 | 4972 | 4973 | 4974 
2,8 1 4074 | 4975 | 4976 | 4977 1 4977 | 4987 | 4979 | 4979 | 4080 | 4981 
2,9 1 4981 | 4982 | 40982 | 4083 | 4984 | 4984 | 4985 | 4985 | 4986 | 4986 
3,0 1 4987 | 4987 | 4987 | 4988 | 4988 | 4989 | 4989 | 4989 | 4990 | 4990 
3,1 1 4990 | 4991 | 4991 | 4991 | 4992 | 4992 | 4992 | 4992 | 4993 | 4993 
3,2 1 4993 | 4993 | 4994 | 4904 | 4994 | 4994 | 4994 | 4994 | 4995 | 4995 
3,3 1 4995 | 4995 | 4995 | 4986 | 4996 | 4996 | 4996 | 4996 | 4997 | 4997 
3,4 1 4997 | 4907 | 4997 | 4997 | 4997 | 4997 | 4997 | 4997 | 4997 | 4998 
3,5 1 4998 | 4998 | 4998 | 4998 | 4998 | 4998 | 4998 | 4998 | 4998 | 4998 
3,6 1 4998 | 4998 | 4999 | 4999 | 4999 | 4999 | 4999 | 4999 | 4999 | 4999 
3,7 1 4999 | 4999 | 4999 | 4999 | 4999 | 4999 | 4999 | 4999 | 4999 | 4999 
3,8 | 4999 | 4999 | 4999 | 4999 | 4999 | 4999 | 4999 | 4999 | 4999 | 4999 
3,9 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 


2171 Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


TABEL II 
NILAI-NILAI DALAM DISTRIBUSI t 


@ untuk uji dua fihak (two tail test) 
0,50 0,20 0,10 0,05 0,02 0,01 
@ untuk uji satu fihak (one tail test) 

dk 0,25 0,10 0,005 0,025 0,01 0,005 
1 1,000 3,078 6,314 12,706 31,821 63,657 
2 0,816 1,886 2,920 4,303 6,965 9,925 
3 0,765 1,638 2,353 3,182 4,541 5,841 
4 0,741 1,533 2,132 2,716 3,747 4,604 
5 0,727 1,486 2,015 2,571 3,365 4,032 
6 0,718 1,440 1,943 2,447 3,143 3,707 
7 0,711 1,415 1,895 2,365 2,998 3,499 
8 0,706 1,397 1,860 2,306 2,896 3,355 
9 0,703 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250 
10 0,700 1,372 1,812 2,228 2,764 3,165 
11 0,697 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106 
12 0,695 1,356 1,782 2,178 2,681 3,055 
13 0,692 1,350 1,771 2,160 2,650 3,012 
14 0,691 1,345 1,761 2,145 2,624 2,977 
15 0,690 1,341 1,753 2,132 2,623 2,947 
16 0,689 1,337 1,746 2,120 2,583 2,921 
17 0,688 1,333 1,740 2,110 2,567 2,898 
18 0,688 1,330 1,743 2,101 2,552 2,878 
19 0,687 1,328 1,729 2,093 2,539 2,861 
20 0,687 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845 
21 0,686 1,323 1,721 2,080 2,518 2,831 
22 0,686 1,321 1,717 2,074 2,508 2,819 
23 0,685 1,319 1,714 2,069 2,500 2,807 
24 0,685 1,318 1,711 2,064 2,492 2,791 
25 0,684 1,316 1,708 2,060 2,485 2,787 
26 0,684 1,315 1,706 2,056 2,479 2,719 
27 0,684 1,314 1,703 2,052 2,473 2,711 


Lampiran 278 
28 0,683 1,313 1,701 2,048 | 2,467 2,763 
29 0,683 1,311 1,699 2,045 | 2,462 2,756 
30 0,683 1,310 1,697 2,042 2,451 2,150 
40 0,681 1,303 1,684 2,021 2,423 2,104 
60 0,679 1.296 1,671 2,000 | 2,390 2,660 
120 0,677 1,289 1,658 1,980 2,358 2,617 
00 0,674 1,282 1,645 1,960 2,326 2,516 


Formula untuk mencari skot tee adalah: 


2,05953711 


-TINV(0,05:25) 


219 Statistika untuk Penelitian Pendidikan 


TABEL III 
NILAI-NILAI r PRODUCT MOMENT 


Taraf Signif Taraf Signif Taraf Signif 
59o 19o 59c 19o 50 19o 
3 0,997 0,999 27 0,381 0,487 55 0,266 0,345 
4 0,950 0,990 28 0,374 0,478 60 | 0,254 0,330 
5 0,878 0,959 29 0,367 0,470 65 0,244 0,317 
6 0,811 0,917 30 0,361 0,463 70 | 0,235 0,306 
7 
8 
9 


0,754 0,874 31 0,355 0,456 75 0,227 0,296 
0,707 0,834 32 0,349 0,449 80 0,220 0,286 
0,666 0,798 33 0,344 0,442 85 0,213 0,278 
10 0,632 0,765 34 0,339 0,436 90 0,207 0,270 
11 0,602 0,735 35 0,334 0,430 95 0,202 0,263 
12 0,576 0,708 36 0,329 0,424 | 100 | 0,195 0,256 
13 0,553 0,684 37 0,325 0,418 | 125 | 0,176 0,230 
14 0,532 0,661 38 0,320 0,413 | 150 | 0,159 0,210 
15 0,514 0,641 39 0,316 0,408 | 175 | 0,148 0,194 
16 0,497 0,623 40 0,312 0,403 | 200 | 0,138 0,181 
17 0,482 0,606 41 0,308 0,398 | 300 | 0,113 0,148 
18 0,468 0,590 42 0,304 0,393 | 400 | 0,098 0,128 
19 0,456 0,575 43 0,301 0,389 | 500 | 0,088 0,115 
20 0444 0,561 44 0,297 0,384 | 600 | 0,080 0,105 
21 0,433 0,549 45 0,294 0,380 | 700 | 0,074 0,097 
22 0,423 0,537 46 0,291 0,376 | 800 | 0,070 0,091 
23 0,413 0,526 47 0,288 0,372 | 900 | 0,065 0,086 
24 0,404 0,515 48 0,284 0,368 | 1000 | 0,062 0,081 
25 0,396 0,505 49 0,281 0,364 
26 0,388 0,496 50 0,279 0,361 


Lampiran 280 
TABEL IV 
HARGA-HARGA x DALAM TEST BINOMIAL 
(Harga-harga dalam tabel adalah 0,...) 

Z 
Nlolil2I|3|4ls|lel 7s Tali la 2 fisTua is 
5 Jogi 1 | 5001 812 | 969 
6 Jore | 188 | 344 | 656 | 981 | 984 
7 |oo8 | 1091227 | 500 | 773 1 938 | 992 
8 |oo4|os2| 1451363 |637| 8ss | 96s | 996 
9 |oo2|o3s | o9o| 354 |s00| 746 | 910 | 980 | 998 
10 loo1 lo2zoloss| 172 (377162318281 9as | 989 | 999 
11 0111033 | 113 |(274| 5001726 | 887 | 967 | 994 
12 006 1019 | 073 (1941387 |613| 806 | 927 | 981 | 997 
13 003 |o11 |o46 |(133|2011500| 709 | 867 | 954 | 989 | 998 
14 002|o06 | 029 (o9o| 2121395 | 605 | 788 | 910 | 971 | 994 | 999 
15 001 |oo4|o18 (os9| 15113041 s00 | 696 | 849 | 941 | 982 | 996 
16 002011 (o38|105/227| 402 | s98 1773 | s95 | 962 | 989 | 998 
17 001 |oo6 (o25|072|1c6| 315 | soo | ess | 834 | 928 | 975 | 994 | 999 
18 001 |0o04 (o15fo48 |119| 240 | 407 1593 | 760 | ssi | 952 | 985 | 996 | 999 
19 002 |010|032 |o84| 180 | 324 | so0| 676 | 820 | 916 | 968 | 990 | 998 
20 oo1 | 00 Jo2r |oss| 132 | 252 | 412 | sss | 748 | 868 | 942 | 870 | 994 
21 oo1 /004|o13|o39| o9s | 192 |332 | s00 | ses | 808 | 905 | 961 | 987 
22 002|oos |o26| 067 | 143 | 262 | 416 | 584 | 738 | 857 | 933 | 974 
23 oo1loos|o17| 047 | 105 | 2021 339 | s00 | c61 | 798 | 895 | 953 
24 001 |oo3 |o1t | 032 | 076 | 154 | 271 | 419 | 581 1 729 | sa6 | 924 
25 002/007| 022 | 0s4 (115 | 212 | 345 | 500 | ess | 788 | 88s 


281 Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


TABEL V 
HARGA FACTORIAL 

N N! 

0 1 
1 1 
2 2 
3 

4 24 
5 120 
6 720 
7 5040 
8 40320 
9 362880 
10 3628800 
11 39916800 
12 479001600 
13 6227020800 
14 87178291200 
15 1307674368000 
16 20922789888000 
17 355687428096000 
18 6402373705728000 
19 121645100408832000 
20 2432902008 176640000 


Formula untuk mencari skor faktorial adalah: 
39916800 -FACTGI1) 


Lampiran 282 
TABEL VI 
NILAI-NILAI CHI KUADRAT 
Taraf signifikansi 

sa 5070 3096 20Fo 1070 590, 1Jo 

1 0,455 1,074 1,642 2,106 3,481 6,635 
2 0,139 2,408 3,219 3,605 5,501 9,210 
3 2,366 3,665 4,642 6,251 7,815 11,341 
4 3,357 4,878 5,989 7,779 9,488 13,277 
5 4,351 6,064 7,289 9,236 11,070 15,086 
6 5,348 7,231 8,558 10,645 12,592 16,812 
7 6,346 8,383 9,803 12,017 14,017 18,475 
8 7,344 9,524 11,030 13,362 15,507 20,090 
9 8,343 10,656 12,242 14,684 16,919 21,666 
10 9,342 11,781 13,442 15,987 18,307 23,209 
11 10,341 12,899 14,631 17,275 19,675 24,725 
12 11,340 14,011 15,812 18,549 21,026 26,217 
13 12,340 15,19 16,985 19,812 22,368 21,688 
14 13,332 16,222 18,151 21 ,064 23,685 29,141 
15 14,339 17,322 19,311 22,307 24,996 30,578 
16 15,338 18,418 20,465 23,542 26,296 32,000 
17 16,337 19,511 21,615 24,785 21,587 33,409 
18 17,338 20,601 22,160 26,028 28,869 34,805 
19 18,338 21,689 23,900 21,271 30,144 36,191 
20 19,337 22,715 25,038 28,514 31,410 37,566 
21 20,337 23,858 26,171 29,615 32,671 38,932 
22 21,337 24,939 27,301 30,813 33,924 40,289 
23 22,337 26,018 28,429 32,007 35,172 41,638 
24 23,337 21,096 29,553 33,194 35,415 42,980 
25 24,337 28,172 30,675 34,382 37,652 44,314 
26 25,336 29,246 31,705 35,563 38,885 45,642 
27 26,336 30,319 32,912 36,741 40,113 46,963 
28 21,336 31,391 34,027 37,916 41,337 48,278 
29 28,336 32,461 35,139 39,087 42,557 49,588 
30 29,336 33,530 36,250 40,256 43,775 50,892 


Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


283 


TABEL VII a 
HARGA-HARGA KRITIS r DALAM TEST RUN 


5 Fo 


SATU SAMPEL, UNTUK a@ 


10 


12 


13 


13 


14 


10 


12 


13 


13 


13 


0 


10 


nl 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


Lampiran 284 
TABEL VII b 
HARGA-HARGA KRITIS r DALAM TEST RUN 
DUA SAMPEL, UNTUK a-5 Yo 
N2 
NI 
21314/| 5|6|7|8|9110111/ 12/13 | 14/15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 
2 
3 
4 919 
5 9110| 10|11T 11 
6 911011 (12712113113 | 13 | 13 
7 1 | 12/13 3 4114114 | 14/15 | 15 | 15 
8 1 12/13 1 14 4115 (15 | 16 | 16 | 16 116117117117 (17 | 17 
9 13 | 14 4 5I16|16116/ 17/17118118 118 | 18 | 18 | 18 
10 13 | 14 516116117117 (18/18/1819 | 19 1 19 | 20 | 20 
11 13 | 14 5 7117118 (19 |19 1 19 1 20/120120| 21 | 21 
Iv 13 | 14 6 6117 |18/ 19/19 | 20120121121 | 21 | 22 | 22 
13 15 | 16 | 16118 | 19 | 19 | 201 20/21 21 | 22122 | 23 | 23 
14 15 6118| 18 | 19 | 20201 21/ 221 22 123 1 23 | 23 | 24 
15 15 | 16118 (18 119 | 20/21 22 1 22 1 23 | 23 1 24 | 24 | 25 
16 7118119 | 20/21 21 | 22123123 | 2 | 25 | 25 | 25 
17 7118 | 29 | 20 21 | 22 | 23 | 23 | 241 25 | 24 | 26 | 26 
18 17 8119 |20/21/| 22 | 231241 25 1 25 | 26 | 26 | 26 
19 71118 | 20121/ 22 | 23 | 23 | 241 25 | 26 1 26 | 27 | 27 
20 71181 20121 | 2 | 23 | 241 25 1 25 | 26 | 27 | 27 | 28 


285 


TABEL VIII 


Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


HARGA-HARGA KRITIS UNTUK TEST WILCOXON 


Tingkat Signifikansi Untuk Test Satu Fihak (One Tail Test) 

0,025 0,010 0,005 
$ Tingkat Signifikansi Untuk Test Dua Fihak (Two Tail Test) 

0,05 0,02 0,01 
6 0 
7 2 0 
8 4 2 0 
9 6 3 2 
10 8 5 3 
11 11 7 5 
12 14 10 7 
13 17 13 10 
14 21 16 13 
15 25 20 16 
16 30 24 20 
17 35 28 23 
18 40 33 28 
19 46 38 32 
20 52 43 38 
21 59 49 43 
22 66 56 49 
23 73 62 55 
24 81 69 61 
25 89 717 68 


Kemas 286 
TABEL IX 

HARGA-HARGA KRITIS MAN-WHITNEY U TEST 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 
2 0 0 0 0 0 1 1 
3 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 
4 3 3 4 5 3 eh 8 10 
5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
6 7 8 9 11 12 13 15 16 18 19 20 22 
7 9 11 12 14 16 17 19 21 23 24 26 28 
8 11 13 15 17 20 22 24 26 28 30 32 34 
9 14 16 18 21 23 26 28 31 33 36 38 40 
10 16 19 22 24 21 30 33 36 38 41 44 47 
11 18 22 25 28 31 34 37 41 44 4T 50 53 
12 21 24 28 31 35 38 42 46 49 53 56 60 
13 23 21 31 35 39 43 4T 51 55 59 63 67 
14 26 30 34 38 43 47 51 56 60 65 69 73 
15 28 33 37 42 47 51 56 61 66 70 75 80 
16 31 36 41 46 S1 56 61 66 71 76 82 87 
17 33 38 44 49 55 60 66 71 71 82 88 93 
18 36 41 47 53 59 65 70 16 82 88 94 100 
19 38 44 50 56 63 69 75 82 88 94 101 | 107 
20 40 4T 53 60 67 73 80 87 93 100 | 107 | 114 


287 Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


TABEL X 


TABEL HARGA-HARGA KRITIS DALAM TEST 
KOLMOGOROV-SMIRNOV 


One Tailed Test Two Tailed Test 
S a— 0,05 a — 0,01 a — 0,05 a — 0,01 
3 3 
4 4 4 
5 4 5 5 2 
6 9 6 5 6 
7 5 6 6 6 
8 5 6 6 7 
9 6 7 6 7 
10 6 7 7 8 
11 6 8 7 8 
12 6 8 7 8 
13 7 8 yA 9 
14 7 8 8 9 
15 7 9 8 9 
16 7 9 8 10 
17 8 9 8 10 
18 8 10 9 10 
19 8 10 9 10 
20 8 10 9 11 
21 8 10 9 11 
22 9 11 9 11 
23 9 11 10 11 
24 9 11 10 12 
25 9 11 10 12 
26 9 11 10 12 
27 9 12 10 12 
28 10 12 11 13 
29 10 12 11 13 
39 10 12 11 13 
35 11 13 12 
40 11 14 13 


Lampiran 


TABEL XI 
HARGA-HARGA z UNTUK TEST RUN WALD-WOLFOWITZ 


288 


z 1 000 | oo | 0021 003 | 004 | o0os | oo6 | 007 | 0608 | 0,09 
0,0 | 05000 | o4960 | 04920| 04880 | o4s40 | 04801 | o4761 | 04721 | o4esi | o4esi 
Ol | 04602 | 04562 | 04522 04483 | 04443 | 04404 | 04364 | 04325 | 04286 | 04247 
02 | 04207 | odies |04129| 04090 | 04052 | 04013 | 03974 | 0,3936 | 03897 | 0,3859 
03 | 03821 | 03783 | 037451 03707 | 03669 | 03632 | 03594 | 03557 | 03520 | 03483 
04 | 03446 | 03409 | 03372 03336 | 03300 | 03264 | 03228 | 03192 | 03156 | 03121 
0,5 | 03086 | 03050 |03015| 02981 | 02946 | 02912 102877 | 02843 | o2sio | 02776 
0,6 1 02743 | 02709 | 02676 | 02643 | 02611 | 02578 | 02546 | 02514 | 02483 | o2usi 
07 | 02420 | 02389 |023s8| 02327 | 02297 | 02266 102236 | 02206 | 02177 | 02148 
08 | 02119 | 02090 | 02061 | 02033 | 02005 | 01977 | o,1949 | 0,1922 | 01894 | 0,1867 
09 | 01841 | 01814 | 01788 01762 | 01736 | 04711 |o,1685 | o,1660 | 01635 | o,1611 
10 | 01587 | 01562 (015351 01515 | 0,1492 | 01469 | 0,1446 | 0,1423 | 0,1401 | 0,1379 
11 01357 01335 |o13ia| 01202 | o271 | 01251 | 0,1230/ 01210 | 0,190 | 0,170 
12 | otisi | 01131 (otii2| 01093 | 0,1075 | 01056 | 0,1088 | 0,1020 | 0,1003 | 0,0985 
13 | 00968 | o09s1 |oo93a| 00918 | 00901 | 00885 | 00809 | 00853 | 00838 | 0,0823 
14 | 00808 | 00793 | 007781 00764 | 00749 | 00735 | 00721 | 00708 | o0e94 | 068i 
LS | 00668 | 00655 | 006431 000630 | 00618 | O0606 | 00594 | 00581 | 00571 | 00559 
16 | 00548 | 00537 |00s26| o0s16 | 00505 | 00495 | 00485 | 00475 | 00465 | 0,0455 
17 | 00445 | 00436 | 004271 o0418 | 00409 | 00401 | 010392 | 00384 | 010375 | 010367 
18 | 00359 | 00351 |oo344| 00336 | 00329 | 00322 | 00314 | 00307 | 00301 | 0,0294 
19 | 00287 | 00281 |oo27a| 00268 | 00262 | 00256 | 00250 | 00244 | 00239 | 0,0233 
20 | 00228 | 00222 | 002171 00212 | 00207 | 00202 | 00197 | 00192 | o0188 | 00183 
21 | 00179 | 00174 | 001701 o0166 | 00162 | 00158 | 00154 | 00150 | 00146 | 00143 
22 100139 | 00136 | 00132 00129 | 00125 | 00122 | 00119 | 00116 | 00113 | o0110 
23 | 00107 | 00104 | 0102| 00099 | 00096 | 00094 | 00091 | 00039 | 00087 | 00084 
24 100082 | 00080 | 0078| 00075 | 00073 | 00071 100069 | 00068 | 00066 | 00064 
25 | 00062 | ooos0 | 00059 | 00057 | 00055 | 00054 | 00052 | 00051 | 00049 | 00048 
25 | 00047 | 00045 | 00044 00043 | 00041 | 00040 | 00039 | 00038 | 0:0037 | 00036 
27 100035 | 00034 | 000331 00032 | 00081 | 00030 | 00029 | 00028 | 00027 | 00026 
28 | 00026 | 00025 | 00024| 00023 | 00023 | 00022 | 00021 | 00021 | 00020 | 00019 
29 | 00019 | 00018 | 00013 | 00017 | 00016 | 00016 | 00015 | 00015 | 00014 | 00014 


289 Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


30 1 00013 | 0,0013 | 0,0013/| 0,0012 | 00012 | 0,0011 |0,0011 | 0.0011 | 0,0010 | 0,0010 


3/1 | 0,0010 | 0,0009 | 0,0009 | 0.0009 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0.0008 | 0,0007 | 0,0007 


32 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0006 | 0.0008 | 0.0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0.0006 | 0,0005 | 0,0005 


3,3 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0.0004 | 0,0003 | 0,0003 


34 1 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0.0003 | 0,0003 | 0,0002 


3,5 10,0002 | 0,0002 |0,00021/ 0.0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0.0002 | 0,0002 | 0,0002 


3,6 | 0,0002 | 0,0002 |0,00011| 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 8.0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 


3,7 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001| 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 


38 | 00001 | 0,0001 | 0,00011 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 


39 10,0000 | 0,000 |0,0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0000 | 0,0000 | 0,0000 


290 


Lampiran 


Tt MC IE 9zt ErT ts€ 29 Ot 98 Coy vip gzP 9rp Car OS 959 199 9g 
K2 NT Br «Tt Sc 6CZ YYT Ot 8st 592 OT LT KT BT UT TC ut ogp 
Ou AZE- 1Z€ trt 6sC LI ME See toy Bip OED try 129p 9gp Oz9 K3 OL9 408 
RI R1 Tt Log Trz BrZ IST SSL C9z LT LLT NT Z8T Z0C BIC irt oge 199 
BEC IC IPC Lu IE BIC 0GC SOP 14) CEh OSp S9 Zgr 9y Ir3 963 £gB KB 
EZ ZET TET D1 0S2 152 097 197 ur 082 582 262 OOE LT MC Ghe G0£ O1p 


tt 9g UE 98 109 Oiy 1Tp Cp 9 Eay KY Tap LOG 2C9 199 TZ9 Oil MB 
192 Zrt Srz tsz 1. 990 Ol UT 17 D62 SET IOT GOL OzC ICC 6It 0 "gp 


CBC IC IOP Uy CEp 1rp Z9y o9y 9. 969 909 129 GECS 199 683 999 351 yODI 
s3 982 65Z 192 OZ ML LT 102 962 Li Loe 206 PE LC CC ML UC Op gr 
tey gr iyp 959 19r CLiy Or Zbr 009 815 9€9 103 295 O09 909 Zp9 889 zo'g 9G'OL 
UT CUT Bet TI MT OsZ ceZ 092 Zz0L O1€ DIC C2E GLC LCC IT Ie Bee 9zv 219 
mp Iey 906p LIS 079 BG TS W3 899 919 I6G CO8 BY LE0 COM 191 en Se0 Br 
y62 9687 M1 SOE 9OE KIE GI OzC €z£ '€T VEC MT Ose GSC OOT ye 100 9h0 TE9 
198 019 S8 089 889 109 SY 429 SC9 y99 LD MY OOL BIL GL GOL Srh S58 GzTi 
r2C se HE MET BEE ipE PC Bert 2S oat II CE BE UML BC Ty Sy viv 639 
069 169 669 OUL €TL SEL CELL TSC 09 Bt KL DL DIY LPD SO SLB ge ze'ok v'EL 
LE 89 C9 WE LL APE NE LOL Z6C 96L jl) DIY SY ICP BTP BY Cip By vi9 689 
208 D8 106 £IB Bz6 BCB 1Y8 $S9G 96 418 968 GIOL LZDL.- IWDI LIDI LGOL BELI DOTL LzEL- ATPL 
ge (Ep Kr Ob gr 099 £9p 9Gp c9p ygp 14 tp 18r 80Y Br 9 SS 1rS 9 199 
BrEL Or£t ZGEL 4S VUCL COCL tee 2001 SIVI OZYI LC PI Spot Dami Ogpi K0 s251 zgst BeMI GgBI OOBL OZ 
EY9 199 599 995 US M3 LG 089 19G 489 169 BS Da8 40 609 SID 929 BEB BSD v9 Il 
Ti9Z 4L92 BI9C C29L Ih Osgz Og9z C99T LOBT Z69T YOLZ CLC VELE BYLT LNLT AGLT VTBT LLNC IVET GOL ZLYE 
£98 158 tSB 998 osg 290 190 9G C0 AT UD LI I8O KPR GOD heR 198 Z16 B16 958 CiOL 


0968 0868 6rBg Bb'B6 greB 1Y66 IPB SPB6 188 £rB6 ZrBs 1166 NCBB NCOO YEEB IEEE OCBG GL B6 1166 1066 Brg 
OSBL OSEL 6PB1 Bb'Bt LPEL DWGL SYEI #P6I €PGI ZP61 IFSI OPBI BEBI LEEL DEBI EE'BL OCBL Sz6I 9LGL OI N19'81 


hac9 LBE9 259 2£E9 9829 BSC9 PC19 8019 6919 Zzr|9 90L9 Z8909 1209 1989 B2 8989 Y9LG S9, tors 668p Z50b 
vS2 oo yS2  p32 Ez (S2 OSC  6Pl 892 DPT IC 19C oo £pt IW2 62  CE2 vEZ OEL Scc . Biz O0z ig 


00 DOG O0Z ODL BL 0S Ob Oe 62 Oz Ol b| Zi 1 Ok “ 
Bueygwed ap » 'A mh 
og 4nyun yemeg SHeg 
969 — 4mun seye sueg 


3 ISNSINLSIG NNLNN IVTIN-IVTIN 
IIX 1I9VL 


Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


201 


881 
tot 
z2 
wp 
192 
ag 
oz 
gt 
Et z 
bet 
21 
IL 
612 
ti 
.£22 
bz1 
122 
91 
1e1 
621 


1£2 
LB 
tri 
kat 


tr 
Lg 
Leni 
La 
192 
sgt 
Oz 
8g 
987 
ro7 
Te 
802 Oi 


292 


Lampiran 


Da om YA wa 
ta Tr 


—— 
Dg ar ra 


y3 S3 8 


- 


| 
| 
| 
, 
1 
: 
! 
t 
1 


DA Tn Ta 


D0 0 OT 
, « 


“0 mo aw 
Tn Att, LM, Aa 


ae 


hd 
2 IS 


—2 2 


BR KS IL NS KS 
Ta LA Aa —— 


8 85 RS za S 


Aa 


LL LA LA 3 


a 
fa 


0g9g o0z ogi 


Om cam 
A0 O.. 


D0 mw 


LD ay 
TA TOM Nm 


- 


v0 mM 
man an 
—i 


a82 
oo 


am ma VM 
ND ND Ha 
Sa 
ATA — 


DRA Mm 


TA LL LA LA 


TA HA HE LA AS 


32 YO po —. 
Ta —a — 


32 39 Gs se 
Jaa 


me 

Ya 
AA —a 

Kaca —. —. 


“ 
TA 


83 23 Sa nd 
2 


5 
Burngwoed xp » 'A 


Ni Na Ta Na NN 


Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


293 


Oos O0z Oi 


SL 


Buepgwod xp « 'A 


Lampiran 294 
TABEL XIII 
TABEL NILAI-NILAI RHO 
K Taraf Signif - Taraf Signif 
5Jo 1Fo 59o 19o 
5 1,000 16 0,506 0,665 
6 0,886 1,000 18 0,475 0,626 
7 0,786 0,929 20 0,450 0,591 
8 0,738 0,881 22 0,428 0,562 
9 0,683 0,833 24 0,409 0,537 
10 0,648 0,794 26 0,392 0,515 
12 0,591 0,777 28 0,377 0,496 
14 0,544 0,715 39 0,364 0,478 


295 Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


TABEL XIV 
TABEL HARGA-HARGA KRITIS Z DALAM OBSERVASI 
DISTRIBUSI NORMAL 


z loco | oo1 | 002 | 003 | ooa | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 


0,0 5000 | .4960 | 4920 | ,4880 | ,4840 | ,4801 | ,4761 | ,4721 | ,4681 | ,4641 


0,1 4602 | 4562 | 4522 | ,4483 | ,4443 | ,4404 | ,4364 | ,4325 | ,4286 | ,4247 


0,2 4207 | 4168 | 4129 | ,4090 | ,4052 | 4013 | ,3974 | ,3936 | ,3897 | ,3859 


0,3 ,3821 | ,3783 | ,3745 | ,3707 | ,3669 | ,3632 | ,3594 | ,3557 | ,3520 | ,3483 


0,4 3446 | ,3409 | ,3372 | ,3336 | ,3300 | ,3264 | ,3228 | ,3192 | ,3156 | ,3121 


0,5 ,3085 | ,3050 | ,3015 | ,2981 | ,2946 | ,2912 | ,2877 | 2843 | ,2810 | ,2776 


0,6 2743 | ,2709 | 2676 | ,2643 | ,2611 | ,2578 | ,2546 | ,2514 | ,2483 | ,2451 


0,7 ,2420 | ,2389 | ,2358 | ,2327 | ,2296 | ,2266 | ,2236 | ,2206 | ,2177 | ,2148 


0,8 ,2119 | ,2090 | ,2061 | ,2033 | ,2005 | ,1977 | ,1949 | ,1922 | ,1894 | ,1867 


0,9 1841 | ,1814 | ,1788 | ,1762 | ,1736 | ,1711 | ,1685 | ,1660 | ,1635 | ,1611 


1,0 1587 | ,1562 | ,1539 | ,1515 | ,1492 | ,1469 | ,1446 | ,1423 | ,1401 | ,1379 


1,1 1357 | 1335 | ,1314 | ,1292 | ,1271 | ,1251 | ,1230 | ,1210 | ,1190 | ,1170 


1,2 1151 | ,1131 | ,1112 | ,1093 | ,1075 | ,1056 | ,1038 | ,1020 | ,1003 | ,0985 


1,3 .0968 | ,0951 | ,0934 | ,0918 | ,0901 | ,0885 | ,0869 | ,0853 | ,0838 | ,0823 


14 .0808 | ,0793 | ,0778 | ,0764 | ,0749 | ,1735 | ,0721 | ,0708 | ,0694 | ,0681 


1,5 .0668 | .0655 | ,0643 | ,0630 | ,0618 | ,0606 | ,0594 | ,0582 | ,0571 | ,0559 


1,6 0548 | ,0537 | ,0526 | ,0516 | ,0505 | ,0495 | ,0485 | ,0475 | ,0465 | ,0455 


1,7 0446 | ,0436 | ,0427 | ,0418 | ,0409 | ,0410 | ,0392 | ,0384 | ,0375 | ,0367 


1,8 0359 | ,0351 | ,0344 | ,0336 | ,0329 | ,0322 | ,0314 | ,0307 | ,0301 | ,0294 


1,9 .0287 | ,0281 | ,0274 | ,0268 | ,0262 | ,0256 | ,0250 | ,0244 | ,0239 | ,0233 


2,0 .0228 | ,0222 | ,0217 | ,0212 | ,0207 | ,0202 | ,0197 | ,0192 | ,0188 | ,0183 


2,1 0179 | ,0174 | ,0170 | ,0166 | ,0162 | ,0158 | ,0154 | ,0150 | ,0146 | ,0143 


2,2 0139 | ,0136 | ,0132 | ,0129 | ,0125 | ,0122 | ,0119 | ,0116 | ,0113 | ,0110 


2,3 0107 | ,0104 | ,0102 | ,0099 | ,0096 | ,0094 | ,0091 | ,0089 | ,0087 | ,0084 


2,4 .0082 | .0080 | ,0078 | ,0075 | ,0073 | ,0071 | ,0069 | ,0068 | ,0066 | ,0064 


2,5 .0062 | ,0060 | ,0059 | ,0057 | ,0055 | ,0054 | ,0052 | ,0051 | ,0049 | ,0048 


2,6 0047 | ,0045 | ,0044 | ,0043 | ,0041 | ,0040 | ,0039 | ,0038 | ,0037 | ,0036 


2,7 .0035 | ,0034 | ,0033 | ,0032 | ,0031 | ,0030 | ,0029 | ,0028 | ,0027 | ,0026 


2,8 .0026 | .0025 | ,0024 | ,0023 | ,0023 | ,0022 | ,0021 | ,0021 | ,0020 | ,0019 


2,9 0019 | ,0013 | ,0018 | ,0017 | ,0016 | ,0016 | ,0015 | ,0015 | ,0014 | ,0014 


Lampiran 296 
3,0 :0013 | ,0013 | ,0013 | ,0012 | ,0012 | ,0011 | ,0011 | ,0011 | ,0010 | ,0010 
3,1 :0010 | ,0009 | ,0009 | ,0009 | ,0008 | ,0008 | .0008 | ,0008 | ,0007 | ,0007 
3,2 0007 
3,3 | 0005 
3,4 | ,0003 
3,5 |,00023 
3,6 1,00016 
3,7 | ,00011 
3,8 1 ,00007 
3,9 | ,00005 
4,0 | ,00003 


297 


01 


02 


03 


04 


Statistika untuk Penelitan Pendidikan 


CARA MENGHITUNG NILAI TABEL: t, F, y2, DAN z 
DENGAN APLIKASI MICROSOFT EXCEL 


Untuk mencari nilai tabel t adalah: TINV (Probality,Deg freedom) 
Contoh: 


Diketahui pada sebuah penelitian bahwa degree of freedomnya 
5276, pada a — 5Y6, maka Tabel t-nya adalah: 1,968596735 


-TINV(0,05:276) 


Untuk mencari nilai tabel F adalah: 
FINV/(Probality,Deg freedoml,Deg freedom2) 
Contoh: 


Diketahui pada sebuah penelitian bahwa degree of freedoml -103, 
degree of freedom2 — 74 pada a —- 590, maka Tabel F-nya adalah: 
1,328514188 


-FINV(0,05:103:174) 


Untuk mencari nilai tabel Tai adalah: 
CHIIN V(Probality,Deg freedom) 
Contoh: 


Diketahui pada sebuah penelitian bahwa degree of freedomnya -—3, 
pada a — 5c, maka Tabel y?nya adalah: 7,814724703 


-CHIIN V(0,05:3) 


Untuk mencari nilai tabel z adalah: NORMADIST2) 
Contoh: 


Diketahui pada sebuah penelitian bahwa skor z—- 0,47, maka Tabel 
z-nya adalah: 0,680822481 


-NORMSDIST/0,47) 


Lampiran 298 


CATATAN 


3 sTATISTIKA UNTUK 
| PENELITIAN PENDIDIKAN 


DAN APLIKASINYA DENGAN SPSS DAN EXCEL 


menyajikan aplikasi dalam menguji instrumen 
penelitian, menentukan besarnya sampel, 
men n dani dil menganalisisnya, serta menguji hipotesis dengan menggunakan SPSS 
dan |. Sebagai buku statistik terapan buku ini tidak menjelaskan bagaimana rumus-rumus 
statistik itu disusun dan dihasilkan.. 

Selama ini, Jika orang mendengar kata statistik, maka asosiasi mereka adalah tentang 
sesuatu yang ruwet, memusingkan, penuh dengan rumus-rumus yang rumit, membosankan, dan 
sebagainya. Mahasiswa yang menulisiskripsi dengan pendekatan kuantitatif ternyata sering 
menemukan kesulitan untuk menentukanwanalisis statistik yang tepat dan mengaplikasikan 
analisis yangtelah dipilih. 

Dengan semakin meluasnya ketersediaan perangkat keras dan lunak komputer, ia telah 
memberikan banyak kemudahan kepada peneliti dalam menganalisis hasil penelitian dengan 
statistik. Bila dahulu ada anggapan bahwa penelitian yang meneliti tiga variabel atau lebih hanya 
dapat dilakukan oleh peneliti setingkat mahasiswa S2 atau bahkan S3, dikarenakan sulitnya 
analisis multivariat, sekarang, hal tersebut dapat dilakukan oleh mahasiswa S1 atau oleh peneliti 
pemula. Buku ini berusaha menunjukkan kemudahan statistik dengan memberikan contoh dan 
aplikasinya dengan SPSS dan Microsoft Excel. 
| Penulis buku ini, Ali Anwar, lahir di Demak, Jawa Tengah, pada tanggal 3 
Mei 1964, adalah Direktur dan Dosen Program Pascasarjana IAIT Kediri, 
Lektor Kepala dalam Sejarah Pendidikan Islam di Jurusan Tarbiyah STAIN 
Kediri, Wakil Ketua Asosiasi Peneliti Sosial Keagamaan Indonesia (APSKI), dan 
Ketua Asosiasi Analis Data Kuantitatif STAIN Kediri. Penulis sekarang 
bertempat tinggal di Jl. Sunan Ampel RT 01 RW 02 No. 18 Rejomulyo Kota 
Kediri, Kode Pos: 64129. E-mail: ali anwar03@yahoo.co.id 
Sejak 29 Agustus 2008, mantan Pembantu Rektor I IAIT Kediri periode 

0 ntan Asisten Direktur I Program Pascasarjana IAIT Kediri 
periode 2004-2008, dan alumn m doktor UIN Jakarta yang mendapatkan predikat 


B:: ini merupakan buku statistik terapan yang 


Cumlaude/Terpuji ini berjuang s dari ujian dan cobaan yang diberikan oleh 
sahabatnya yang sedang berkuasa be i hambatan untuk dapat mengajukan kenaikan 
jabatan fungsionalnya menjadi G T- 

Buku ini adalah buku Rasio s yang ber-ISBN. Yang pertama, “Eksistensi Pendidikan 


Tradisional di Tengah Arus Modern Pendidikan: Studi terhadap Kelangsungan Madrasah 
ntren Lirboyo Kediri”, dalam Irwan Abdullah dkk. (Ed.), 
ung Jawab Sosial Pen (Yogjakarta: Sekolah 


